
0 

Buku Guru 

Bahasa Inggris 














Hak Cipta © 2014 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
Dilindungi Undang-Undang 


MILIK NEGARA 
TIDAK DIPERDAGANGKAN 


Disklaimer: Buku ini merupakan buku guru yang dipersiapkan Pemerintah dalam rangka 
implementasi Kurikulum 2013. Buku guru ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak 
di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan dipergunakan 
dalam tahap awal penerapan Kurikulum 2013. Buku ini merupakan “dokumen hidup" 
yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika 
kebutuhan dan perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat 
meningkatkan kualitas buku ini. 



Katalog Dalam Terbitan (KDT) 


o* 



Kebudayaan, 2014. 

vi, 404 him. : ilus. ; 25 cm. 

Untuk SMP/MTs Kelas VIII 
ISBN 978-602-282-018-5 Qilid le( 
ISBN 978-602-282-020-8 (jilirf3j» 


420 


Kontributor Nas : tiiti Wachidah dan Asep Gunawan. 


Kontributor Nasi 
Penelaah 


p Gunawan. 




Cetakan Ke-1, 2014 

Disusun dengan huruf Palatino Linotype, 11 pt 





Kata Pengantar 


Bahasa Inggris tidak dapat dipungkiri adalah bahasa utama 
komunikasi antarbangsa dan sangat diperlukan untuk berpartisipasi 
dalam pergaulan dunia. Makin datarnya dunia dengan perkembangan 
teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan pergaulan tidak dapat 
lagi dibatasi oleh batas-batas negara. Kurikulum 2013 menyadari peran 
penting bahasa Inggris tersebut dalam menyampaikan gagasan melebihi 
batas negara Indonesia serta untuk menyerap gagasan dari. luar yang 
dapat dipergunakan untuk kemaslahatan bangsa dan negara sebagai 
akibat datarnya dunia. 

Kurikulum 2013 dirancang untuk mgn^a™g5ng model 
pembelajaran Abad 21. Di dalamnya terdapat pergeseran pembelajaran 
dari peserta didik diberi tahu menjd^i peserta didik mencari tahu dari 
berbagai sumber belajar melampaui batas gufeudan satuan pendidikan. 
Peran bahasa Inggris dalam pembd^jartan seperti itu menjadi 

sangat sentral mengingat lebfls^ banyak< sumber belajar dalam bahasa 
Inggris dibanding semua supiber belai«hfHalam semua bahasa lainnya 
digabungkan. 

Sejalan dengaiKWpmi' di aj^^eW>elajaran bahasa Inggris untuk 
SMP/MTs Kelas VIII Mkng disajrkan dalam buku ini disusun untuk 
meningkatkan ked^ampuarf» # berb'ahasa. Penyajiannya adalah dengan 
menggimakan pgndekatar\ pembelajaran berbasis teks, baik lisan maupun 
tubs, dengan menemp^tk&n bahasa Inggris sebagai sarana berkomunikasi. 
Pemahaman terhadag«jcnis, kaidah dan konteks suatu teks ditekankan 
sehingga memud^Stan peserta didik menangkap makna yang terkandung 
dalam suatu teks maupun menyajikan gagasan dalam bentuk teks yang 
sesuai sehinaga mudah dipahami orang lain. Mengingat bahasa Inggris 
baru secara resmi diajarkan mulai Kelas VII SMP/MTs, komunikasi yang 
disanmaj^yjai sini adalah komunikasi sehari-hari. Bagi beberapa daerah 
yang tesah mengajarkan bahasa Inggris mulai dari kelas-kelas akhir SD/ 
MI, materi yang disampaikan di sini perlu diperkaya dengan materi 
tambahan yang disesuaikan dengan kemampuan peserta didik, walaupun 
struktur pembelajarannya tetap mengacu pada model yang disampaikan 
dalam buku ini. 







Sebagai bagian dari Kurikulum 2013 yang menekankan pentingnya 
keseimbangan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, 
kemampuan berbahasa Inggris yang dituntut dibentuk melalui pembelajaran 
berkelanjutan: dimulai dengan meningkatkan kompetensi pengetahuan 
tentang jenis, kaidah, dan konteks suatu teks, dilanjutkan dengan kompetensi 
keterampilan menyajikan suatu teks tubs dan lisan baik terencana maupun 
spontan dengan pelafalan dan intonasi yang tepat, dan bermuara pada 
pembentukan sikap kesantunan berbahasa. 

Buku ini menjabarkan usaha minimal yang harus dilakukan 
peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Sesuai 
dengan pendekatan yang digunakan dalam Kurikulum 2013, peserta didik 
diajak menjadi berani untuk mencari sumber belajar lain yang tersedia 
dan terbentang luas di sekitarnya. Peran guru dalam meningkatkar 
menyesuaikan daya serap peserta didik dengan ketersediaan kegiatt 
buku ini sangat penting. Guru dapat memperkayanya dengan kregsi dalam 
berbagai bentuk kegiatan lain yang sesuai dan rejevan ya ng be rstiimber dari 
lingkimgan sosial dan alam. 

Implementasi terbatas pada tahun aja|®L^0i3/2014*telah mendapat 
tanggapan yang sangat positif dan masukan yarf|wjangat berharga. 
Pengalaman tersebut dipergunakan semaksrtaaal mungktn dalam menyiapkan 
buku untuk implementasi menyeluruh pada t^hyh ajaran 2014/2015 dan 
seterusnya. Walaupun demikian, sebagai edi^pertama, buku ini sangat 
terbuka dan terus dilakukan perbaikan untul^pepyempurnaan. Oleh karena 
itu, kami mengundang para perfvKaCa mem^erikan kritik, saran dan masukan 
untuk perbaikan dan penyempdrnaan pgu^disi berikutnya. Atas kontribusi 


tersebut, kami menj 
memberikan yang t( 
mempersiapkan gent 

Jakarta, Januari 20: 
Menteri Pendidikan dai 


tad Nuh 



a" kasih. Mudah-mudahan kita dapat 
lajuan dunia pendidikan dalam rangka 
ihim Indonesia Merdeka (2045). 


iebudayaan 


O 


VIII SMP/MTs 




Daftar Isi 


Kata Pengantar. iii 

Daftar Isi. v 

Panduan Umum Buku Guru.., 

Karakteristik Pembelajaran Bahasa Inggris . 

Lingkup Kompetensi Materi Bahasa Inggris SMP/MTs. 

Kerangka Pembelajaran Bahasa Inggris .,.'V^xlC 

Kegiatan Pembelajaran. .. 

Model Penilaian... 

Contoh Rubrik Penilaian Unjuk^ 

Contoh Rubrik Penilaian Poj 
Tabel Penilaian dari aspeL 
Tabel Penilaian darj a 

?terampilan.. 

yilaian Individu. 17 

nilaian Kelas. 18 

19 

Panduan KegjatanPernbu ka & Penutup. 20 

Petunjuk Pengarah Buku Guru. 29 

Prinsip Pembelajaran. 30 

Guru Sebagai Model. 31 

Membuka Pembelajaran per Bab. 32 

Panduan Memahami Instruksi. 33 

Panduan Mengamati. 34 

Fokus Pengamatan. 35 


Tabel Penilaiam 
Contoh Format Kp 
Contoh FoffJ^Pt 
Alokasi Waktu 



































Panduan Menanya. 36 

Panduan Bermain Peran. 37 

Panduan Menyalin dengan Tulisan Tangan. 38 

Panduan Melakukan Refleksi. 39 

Panduan Mengarahkan Peserta Didik Mengerjakan Teks. 40 

Kriteria Penilaian. 41 

Penilaian Lengkap dan Menyeluruh. 42 

Panduan Mengumpulkan Informasi. 43 

Panduan Mengasosiasi.^^4 

Panduan Mengomunikasikan. -r-X-fc 

. 46 


Panduan Teknis Penggunaan Buku Siswa. 
First Semester 


It's English time! 

Can you play the 
Would you likepj^ime? 
You are in’ ^ited! . 

My 


i. 


Chapter I 
Chapter II 
Chapter III 
Chapter IV 
Chapter V 
Chapter VI 
Second Semeste 

Chapter VII : mgggA [^always better!.183 

Chapter VIII: I'mpr^i of Indonesia!.221 

Chapter IX S^(^n I was a child.259 

Chapter we made it!.295 

Chapter XI * : Don't forget it, please!.325 

Chapter XII : Mousedeer and Crocodile.347 

Let's enjoy the song!.371 

Classroom Language for Teachers.378 

Daftar Pustaka.400 



6 


CIII SMP/MTs 





































Panduan Umum 

Buku Gum 

Bahasa Inggris Kela^^^^r 




*9 




& 






Karakteristik Pembelajaran 

Bahasa Inggris 



Secara alami belajar bahasa Inggris bukan diawali dengan penjelasan 
aturan dari orang tua atau pengasuhnya, tetapi dengan langsung diajak 
berbahasa Inggris, sedikit demi sedikit. Untuk dapat bercerita bahasa 
Inggris, peserta didik perlu sering dibacakan cerita, dibimbing membaca 
cerita, atau menonton cerita. Untuk dapat bertanya, peserta didi 
sering ditanya, dituntut untuk sering bertanya, dan dibimbing 



melakukannya. 



Dalam prosesippngarnatan yang menyeluruh dan rinci tersebut, peserta 


didik secaSra^jftnni akan menemukan hal-hal baru atau berbeda dengan 
yang selama mi diketahui dan dipahami. Biasanya peserta didik akan 
langsung bertanya atau mempertanyakan hal-hal yang yang dia tidak 
pahami. Inilah kesempatan yang terbaik bagi guru untuk memberi 
penjelasan. Namun perlu diingat bahwa penjelasan guru seharusnya 
tidak terlalu teoretis dan bertele-tele. 


















Langsung Mencoba Melakukannya Sendiri 


Jika keinginan untuk dapat menguasai suatu tindakan berbahasa 
muncul secara alami, peserta didik tidak akan berlama-lama menunggu 
untuk mencoba melakukannya sendiri. Dalam proses coba-coba 
tersebut peserta didik tentunya masih akan menemui banyak masalah 
dan membuat banyak kesalahan. Pada tahap ini bimbingan guru dan 
kerjasama dengan teman akan sangat membantu. 


Memperbaiki penalaran dengan menggunakan bahan ajar 
dari berbagai sumber lain 


Pengalaman menggunakan berbagai^ 
sumber akan membuka pikiran pese^t^ 
dapat memiliki fungsi dan tujuan yang sai 
didik akan menyadari babwa variasi \ 
karena tujuan dan kontekO^pmnik^s 


IS dari berbagai 
Teks yang berbeda 
iu sebaliknya. Peserta 
'dan isi teks disebabkan 
erbeda-beda. 



Apapun yang^&ft^pelajari pada akhirnya harus bermanfaat bagi diri 
sendiri maupumorang lain. Hal ini hanya bisa dilakukan jika peserta 
didik mampu mengomunikasikan karyanya dengan lingkimgan 
riy^ferlebih lagi jika yang dipelajari adalah alat komunikasinya 
itu senairi, yaitu bahasa Inggris. 

















Lingkup Kompetensi Materi 

Bahasa Inggris SMP/MTs 


Kompetensi 


Menunjukkan perilaku yang berterima dalam lingkungan personal, 
sosial budaya, akademik, dan profesi; 

Mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan 
dari teks pendek dan sederhana; 

Berkomunikasi secara interpersonal, transaksional, dan fungsional 
tentang diri sendiri, keluarga, serta orang, binatang, dan benda, kojf 
dan imajinatif, yang terdekat dengan kehidupan dan kegiatan r 
didik sehari-hari di rumah, sekolah, dan masyjrakat; dan 
Menyusun teks lisan dan tubs, pendek dan sederhana derUgan meng- 
gunakan struktur teks secara urut dan runtut serta unscfr kebahasaan 
secara akurat, berterima, dan lancar. . OsV 



Ruang Lingkup 

• Teks-teks dalam. 
khusus, dan fungsi( 
narrative (kelas VI] 
literasi fungsional*' 

• Struktur teksjnfefodrsonal, transaksional, dan fungsional; 
Keterampilat'^WdHdengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan me- 

ksintei 

unsur-unstrr kebahasaan; 

Frase pendek dan sederhana; dan 
Modalitas: dengan batasan makna yang jelas. 


trpersonal, transaksional, fungsional 
sntuk descriptive (kelas VII & VIII), recount, 

1 ure , dan factual report (kelas IX) pada tataran 


nonton teks Inferperson al, transaksional, dan fungsional yang tercakup 
unsul ke 






Kerangka Pembelajaran 

Bahasa Inggris 


1. Mengamati dan mengikuti model atau contoh yaitu berupa teks yang 
baik dan digunakan/ dibacakan/ diperdengarkan/ dicontohkan dengan 
baik pula oleh pendidik. 


2. Mendekonstruksi teks untuk tujuan pengamatan secara. analitis 
terhadap ketiga unsur teks secara terintegrasi dan bermakna. Peserta 
didik menyebutkan tujuannya, isi pesan secara berurutan, dWt msur- 
imsur kebahasaan yang paling penting. 

IP 


■ngan tulisan tangan 
:an dengan tepat untuk 



. Menghasilkan Teks dalam 
dan disajikan secara kreatif 
dipublikasikan. 


4. Presentasi al 
seperti porl 


dalam kegiatan yang menyenangkan, 

r . . _, inajalah dinding, dan sebagainya. Hal ini 

memungkinkan pepilaian yangbukan hanya oleh pendidik, tetapi juga 
oleh diri sentli\Sdan teman (dengan dibimbing pendidik, dibuatkan 
rubriknya, d^rksabagainya.). 

w 








Kegiatan Pembelajaran 


Mengamati 


Kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini yaitu kegiatan yang 
memaksimalkan pancaindra dengan cara melihat, mendengar, dan 
membaca, atau menonton. Yang diamati adalah materi berbentuk fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks yang didengar dan 
dibaca baik teks interpersonal/transaksional, teks funsional khusus, dan 
teks fungsional, dalam bentuk bacaan, video, atau rekaman suara. Untyk 
itu saat melakukan kegiatan pengamatan ini guru harus menyiapl 
panduan pengamatan berupa format tugas. _ V 

Menanya 





Pada tahapan kegiatan menam 
pengetahuan berupa konsep y> 
prosedur tentang struktur tel 
kelas. Pada proses men^ 
kemampuan berfikir 
pertanyaan pada level^^Efikir 
juga menuntut partis^ 


Mengumpulkan Informasi 


?s mengkonstruksi 
sosial dari teks dan 
kelompok atau diskusi 
igkan rasa ingin tahu dan 
mengembangkan pertanyaan- 
inggi. Selain itu proses menanya 
irta didik. 


Kegiatan mencoba atau mengeksplorasi adalah kegiatan untuk meng- 
internalisasi pengetahuan dan keterampilan yang baru saja diperoleh/ 
dipelajarai. Pada proses ini peserta didik berlatih mengungkapkan hal-hal 
baru yang dipelajari dan mencoba menggunakan kemampuan itu dalam 
dunia nyata, di dalam/di luar kelas. 






Mengasosiasi 


Kegiatan mengasosiasi atau menalar merupakan proses 
mengembangkan kemamuan mengelompokkan dan membandingkan 
beragam ide dan peristiwa untuk kemudian memasukannya menjadi 
penggalan memori. Pengalaman-pengalaman yang sudah tersimpan di 
memori otak berelasi dan berinteraksi dengan pengalaman sebelumnya 
yang sudah tersedia. Khusus untuk mata pelajaran Bahasa Inggris 
pada tahapan ini peserta didik dibimbing untuk mengelompokkan dan 
membandingkan teks berdasarkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur 

kpViaViasaan 



Mengamati 



Menanya 



Mengumpulkan Informasi 



* 


Mengomunikasikan 


Mengasosiasi 






Model Penilaian 


Unjuk Kerja 

• Sasaran: keterampilan menggunakan bahasa Inggris secara produktif 
seperti: Bertanya-jawab, Bermain Peran, Simulasi, Melakukan 
monolog, Presentasi, Menyunting teks, Menulis teks 

• Peserta didik memperagakan proses berpikir tingkat tinggi, dan 
mandiri. 

• Penilaian bukan hanya pada produk tetapi juga pada proses. 

• Kedalaman lebih penting daripada keluasan. 

• Dapat diintegrasikan dengan penilaian observasi, evaluasi diri dan 
evaluasi sejawat. 


Portofolio 

• Sasaran: menilai ketekunan, minat, kemajuan, dan kelf^rhasilaff dalam 
belajar melakukan banyak kegiatan deng; 

• Kumpulan pekerjaan peserta didikyang mendu 1 
antara lain laporan kemajuan, jad’ftra^cerja, 
buku harian, dan sebagainya. A 

• Kumpulan karya peserta did^^pbg ip|^^*nlinkan hasil atau capaian 
belajar, antara lain te^s y^ 2 ^disalin Jll dningkas, dibuat sendiri, yang 

iiping, dan sebagainya. 

"latihan. 

cirri dan evaluasi sejawat, yang berupa 


telah dibaca, foto, 
Kumpulan hasil teJ 
Catatan atau rek$ 



komentar, cht 

Penilaian Diri 

• Sasaran: pro^e^ 

• Aspek keterc 

• Penilaian metaftognitif, untuk meningkatkan kualitas belajar 

• Bentuk: diary, jurnal, format khusus, yang berupa: komentar, checklist, 
dan penilaian 

• Peserta didik diberikan pelatihan sebelum dituntut untuk 
melaksanakannya. 


jumasil belajar 

a khusus atau penilaian secara umum 


Penilaian Sejawat 

Bentuk: format khusus, komentar, atau bentuk penilaian lain. 






Contoh Rubrik Penilaian 

Unjuk Kerja 


KRITERIA 

TERBATAS 

MEMUASKAN 

MAHIR 

Melakukan 

Observasi 

Tidak jelas 
pelaksanaannya 

Beberapa 
kegiatan jelas 
dan rinci 

Semua jelas dan 
rinci 

Role Play 

Membaca 
naskah, kosa 
kata terbatas, 
dan tidak lancar 

Lancar dan kosa 
kata dan kalimat 
berkembang, 
serta ada transisi 

Iv ‘ £ 

Lancar 
mencapai 
fungsi sqsial, 
struktur lengkap 
dan unsur 
keMhaSaan 

Simulasi 

Fungsi sosial 
kurang tercapai, 
ungkapan 
dan unsur 
kebahasaan VN 

Fura^^osial. 

Ttljjgsi sosial 
•kurang tercapai, 
ungkapan 
dan unsur 
kebahasaan 
kurang tepat 

Presentasi 

m 

menggunakan 
slide presentasi 
numun kurang 
menarik 

Sangat lancar, 
topik jelas, 
menggunakan 
slide presentasi 
yang menarik 

Melakukan 

Monolog 

^Wcateks, 
jjpngsi sosial 
^mrang tercapai, 
ungkapan 
dan unsur 
kebahasaan 
kurang tepat, 
serta tidak lancar 

Lancar, fungsi 
sosial tercapai, 
struktur 
dan unsur 
kebahasaan tepat 
dan kalimat 
berkembang, 
serta ada transisi 

Lancar, 
mencapai 
fungsi sosial, 
struktur lengkap 
dan unsur 
kebahasaan 
sesuai, kalimat 
berkembang, 
serta ada transisi 

Menyunting/ 
Menulis Teks 

Penggunaan 
kata, kalimat, 
dan struktur 
tidak sesuai 

Fungsi sosial 
tercapai, struktur 
dan unsur 
kebahasaan tepat 

Fungsi sosial 
tercapai, struktur 
dan unsur 
kebahasaan 
tepat serta ada 
modifikasi 


o 

















Contoh Rubrik Penilaian 

Portofolio & Diri Sendiri 


Portofolio 


Nama Peserta didik 

Kelas 

Guru 


NO 

Kreteria 

Aspek 

Sangat 

Baik 

Baik 

Cukup 

Kurang 

1. 

Ada kumpulan catatan 
kemajuan belajar 




a? 

2. 

Ada rekaman monolog 


A 


X 

3. 

Ada kumpulan karya peserta 
didik yang mendukung 
proses berupa: draft, revisi, , 
editing sampai hasil terbaik 1 
untuk dipublikasi 



jF 


4. 

Ada kumpulan hasil tefdjfpif 

latihan. " 





5. 

Ada catatan p^ta^^Siri 

dan penilaian s^Bofet . 







What we difcll^Wmr lesson today _ 
Comments_ 


What we have learned today _ 
Questions I have_ 


New words/ jargon/ abbreviations I have learned _ 

Where I can use these_ 

What I worked on_ 



































Tab el Penilaian 

dari Aspek Sikap 


No 

Aspek yang 
Dinilai 

Kriteria 

Score 

1 

Santun (respect) 

Sangat sering menunjukan sikap santun 

5 



Sering menunjukan sikap santun 

4 



Beberapa kali menunjukan sikap santun 

3 



Pernah menunjukan sikap santun 

2 



Tidak pernah menunjukan sikap santun. 

V 1 

2 

Peduli (care) 

Sangat sering menunjukan sikap pedulK 

> 5 



Sering menunjukap sikap sanijmj^d^li 

4 



Beberapa kali mephnjukan gi^^ptduli 

3 



Pernah menujrji^^sn sika^^B|jM 

2 



Tidak perna^menunjp.klttMsikap peduli 

1 

3 

Jujur (honest) 

SangaP-^dftqg menu^kan sikap jujur 

5 



Sering^ebunjti<k§%ikap jujur 

4 



Be^p|apa k§j£|^^unjukan sikap jujur 

3 



rariah m^imjukan sikap jujur 

2 



Nddak'^y^ftph menunjukan sikap jujur 

1 

4 

Disiplin 
( discipline^ 

S^ngaltsermg menunjukan sikap disiplin 

5 


§CBing menunjukan sikap disiplin 

4 


JlipSerapa kali menunjukan sikap disiplin 

3 



Pernah menunjukan sikap disiplin 

2 



Tidak pernah menunjukan sikap disiplin 

1 

5 

Percaya Din 

(confidence) 

Sangat sering menunjukan sikap percaya 
diri 

5 


sy 

Sering menunjukan sikap percaya diri 

4 


Beberapa kali menunjukan sikap percaya 
diri 

3 



Pernah menunjukan sikap percaya diri 

2 



Tidak pernah menunjukan sikap percaya 
diri 

1 







































6 

Bertanggung 

Jawab 

(responsible) 

Sangat sering menunjukan sikap 
bertanggung jawab 

5 

Sering menunjukan sikap bertanggung 
jawab 

4 

Beberapa kali menunjukan sikap 
bertanggung jawab 

3 

Pernah menunjukan sikap bertanggung 
jawab 

2 

Tidak pernah menunjukan sikap 
bertanggung jawab 

1 

7 

Kerja Sama 
(team work) 

Sangat sering menunjukan sikap kerja 

sama 

\& 

Sering menunjukan sikap kerja sama ( 

V 

Beberapa kali menunjukan sikap 

sama , aS 

' 3 

Pernah menunjuk§n^lk4p kerjg^ljaaa 

2 

Tidak pernah menuflfu kauJpk^pherj a 

sama 

1 

8 

Cinta Damai 

(peace) 

Sangat serh^Jrienui^^iJ’sikap cinta 

5 

jDeri’t^'menunj^hmsikap cinta damai 

4 

ABf^apaia^^u nju kan sikap cinta 

3 


Perp^^rf'nunjukan sikap cinta damai 

2 

Tn^a^pernah menunjukan sikap cinta 
Suhinai 

1 

9 

Berkomunikasi 

baik .xQ * 

(communicative) 

y 

^Sbngat sering menunjukan sikap 
berkomimikasi baik 

5 

Sering menunjukan sikap berkomunikasi 
baik 

4 

Beberapa kali menunjukan sikap 
berkomimikasi baik 

3 

Pernah menunjukan sikap 
berkomimikasi baik 

2 

Tidak pernah menunjukan sikap 
berkomunikasi baik 

1 






























Tabel Penilaian 

dari Aspek Pengetahuan 


No 

Aspek yang 
Dinilai 

Kriteria 

Score 

1 

Tujuan 

Komunikatif 

Sangat memahami 

5 

Memahami 

4 

Cukup memahami 

3 

Kurang memahami 

2 

Tidak memahami 

> i 

2 

Keruntutan 

Teks 

Struktur teks yang digunakan sangat ruj^tuN 

5 

Struktur teks yang digunakan runty£ 

4 



Struktur teks yang djgljinhkan cukpfw;ujitut 

3 

Struktur teks yang digtmak^n^irang runtut 

2 

Struktur teks yang^igun^^pdak runtut 

1 

3 

Pilihan Kosa 

Kata 

♦ 

Sangat varj&fiNlan tep^*^ 

5 

Va r i a tily%n tep a 

4 

Cukmyj^iriatif d^^tepat 

3 

Ki|^2^va r iattfclan tepat 

2 

Tidak varil^r^an tepat 

1 

4 

Pilihan 

^lihc© f $S% l bahasa sangat tepat 

5 

Bahasa. .y 

Pijthfm'tata bahasa tepat 

4 

pilihan tata bahasa cukup tepat 

3 

pilihan tata bahasa kurang tepat 

2 

•V 

Pilihan tata bahasa tidak tepat 

1 




0 

































Tab el Penilaian 

dari Aspek Keterampilan 


Untuk Kemampuan Menulis (Writing Skill). 


No 

Aspek yang 
Dinilai 

Kriteria 

Score 

1 

Keaslian 

Penulisan 

Sangat original 

5 

Original 

4 

Cukup original 

3 . 

Kurang original 

2\C 

Tidak original 

rr 

2 

Kesesuaian isi 
dengan judul 

Isi sangat sesuai dengphjudul 


Isi sesuai dengan 

r&i 

Isi cukup sesuajdtepgan jubiby 

3 

Isi kur an g.sasu al’den 

2 

Isi tidak sh^^i deng^^uaul 

1 

3 

Keruntutan 

Teks 

Keruntutan' 1 teks^i'ngfttepat 

5 

Kerd*{ttftan te 


4 

Keruntutan te 

cukup tepat 

3 


sperunfnjtiari teks kurang tepat 

2 

V 

Kei^^i^n teks tidak tepat 

1 

4 

Pilihan 

^tmrrkosa kata sangat tepat 

5 

Kata V ^ 

p|l#fan kosa kata tepat 

4 


Vilihan kosa kata cukup tepat 

3 


Pilihan kosa kata kurang tepat 

2 

Pilihan kosa kata tidak tepat 

1 

5 

Pilihan Tata 

Bahasa 

Pilihan tata bahasa sangat tepat 

5 

Pilihan tata bahasa tepat 

4 

Pilihan tata bahasa cukup tepat 

3 

Pilihan tata bahasa kurang tepat 

2 

Pilihan tata bahasa tidak tepat 

1 






































No 

Aspek yang 
Dinilai 

Kriteria 

Score 

6 

Penulisan Kosa 

Penulisan kosa kata sangat tepat 

5 


Kata 

Penulisan kosa kata tepat 

4 



Penulisan kosa kata cukup tepat 

3 



Penulisan kosa kata kurang tepat 

2 



Penulisan kosa kata tidak tepat 

1 

7 

Kerapihan 

Tulisan rapih dan mudah terbaca 

5 


Tulisan 

Tulisan tidak rapih tetapi mudah 
terbaca 

4 



Tulisan rapih tetapi mudah 
terbaca 




Tulisan tidak rapih dan sulit 
terbaca 

r 2 





















Untuk Kemampuan Berbicara (Speaking Skill). 

































Contoh Format 

Pelaporan Penilaian Individu 


Nama Kegiatan 
Tanggal Pelaksanaan 
Nama 
NIS 



7 Kerapihan Tulisan 









































Aspek yang Dinilai*) 


Nilai 


No | 


Keterampilan Berbicara 


1 

Pengucapan (Pronounciation) 


2 

Intonasi (Intonation) 


3 

Kelancaran (Fluency) 


4 

Ketelitian (Accuracy) 


Total 


Rata-Rata 




Contoh Format 

Pelaporan Penilaian Kelas 


Rata-Rata 


*) Dalam pelaksanaannya, tidak harus seluruh aspek dimunculkan, tergantung 
jenis kegiatan yang dilaksankan. 


Nama Kegiatan 
Tanggal Pelaksanaan 
Kelas 


*) Dalam tabel di atas, aspek yang dinilai disesuaikan dengan jenis kegiatan 
yang dilaksanakan. 











































Alokasi Waktu 


1 tahun 

: 2 semester 
: 36 minggu 
: 72 pertemuan 

1 semester 

: 18 minggu 
: 36 pertemuan 

1 minggu 

: 2 pertemuan 
: 4 jam pelajaran 

1 pertemuan 

1 jam pelajaran 

: 2 jam pelajaran 
: 40 menit 

1 tahun 

1 semester 

: 12 bab r 

: 6 bab X 







Catatan: 



Alokasi waktu dengan kemampuan peserta 


Setiap gur-mm, 
didik. ^ 

Bagi peserta, d^^k yang sebagian besar memerlukan pengulangan 
maka dilaksanakan kegiatan remedial. 

Bagi pe^rtk ♦didik yang sebagian besar telah mencapai target 
pembelajaran maka dapat dilaksanakan kegiatan pengayaan. 

Bek^ajja kegiatan remedial dan pengayaan terdapat di dalam buku 
guru/ 

Sangat dibutuhkan bantuan dari para guru untuk menambahkan 
kegiatan remedial dan pengayaan sesuai dengan karakter sekolah dan 
peserta didik di masing-masing sekolah. 






Panduan Kegiatan 

1 

Pembuka dan penutup 



Berikut merupakan beberapa tahapan pembelajaran yang dapat 
dilaksanakan oleh guru ketika pertama kali memulai kelas. Namun, 
kegiatan yang disampaikan di dalam bagian ini bukanlah sesuatu yang 
baku. Guru dapat mengeksplorasi beberapa kegiatan yang relevan dengan 
kondisi dan karakteristik masing-masing sekolah. 


Beberapa tahapan kegiatan yang dapat dilaksanakan adalah: 


Pastikan guru sudah mempersiapkan seluryh bahan pei Xc 

untuk hari tersebut. 


Pastikan rasa percaya tinggi dan 
peserta didik untuk pertama kali] 

First impression pays everything 
sejak pertemuan pertama, 
merasa nyaman. 


ruh bahan pembel, 

n wajah ceria ketika oerter 

in^^ 


Perkenalkan bat 
pertemuan denj 

Akanjauhlebih 
sudah tercipta denj 
dalam bahasah^^is. 



mu dengan 


jauh lebih baik jika 
& bahwa peserta didik 


Iggrisfe'P^lS peserta didik dari pertama kali 
hgkar^Ajngkapan yang sangat sederhana. 

Mam pertemuan pertama English environment 
iigunakannya ungkapan-ungkapan sederhana 


Beberapc! i unj 
pembelajaran c 


:apan yang dapat digunakan dalam membuka 
diantaranya adalah sebagai berikut. 






Expressions for greeting 


English 

Bahasa Indonesia 

Good afternoon, everybody. 

Selamat sore semua. 

Good morning, boys and girls. 

Selamat pagi anak-anak semua. 

Good evening, children. 

Selamat malam anak-anak. 

Good morning, kids. 

Selamat pagi anak-anak. 

Hello, everyone. 

Halo semua. 

How are you today? 

Bagaimana kabarmu hari ini? 

I hope you are all feeling well. 

Saya harap kalian baik-baik^aja. 

How's life? 

Bagaimana kabarmu? 

How are things with you? 

Bagaimana keadaan kajjan? 

How are you getting on? 

Bagaimana kabar^ahjm?/ 


Guru dapat memvariasikan unj 
sehingga tidak menjadi monotone 
Lalu, coba kembali ucapkaH/"^>od i 
dengan jelas dan perl aha n. 

Gunakan gerakan tan; 
diharuskan untuk 
Jika perlu, ucapk^ 
benar m en gerti\mengei 
mengucapk. 

Guru dap^NtfienijJ 
dan mei 
Guru dapal 



in yang digunakan 

;epada peserta didik 

ikasi bahwa peserta didik 
telah diucapkan guru. 

sampai peserta didik benar- 
harus mereka lakukan, yaitu 
Morning" dengan baik dan benar. 

:ata "Hello, Good Morning" di papan tubs 
lagaimana cara pengucapan yang benar. 

F a peserta didik untuk mengucapkan "Hello, Good 
Morning" k£p5$cl teman-teman yang ada di sekitarnya. 

Pastikan setiap peserta didik menyapa sedikitnya 4-5 peserta didik lain 
yang duduk di sekitar mereka. 

Ketika kelas sudah cukup kondusif, guru dapat menyapa peserta 
didik. Beberapa ungkapan yang dapat digunakan dalam menanyakan 
kondisi peserta didik di antaranya seperti berikut. 


















Expressions for asking about someone's condition after she/he 
is ill 


English 

Bahasa Indonesia 

Are you feeling better today, Rika? 

Apakah kamu merasa lebih baik 
hari ini, Rika? 

(dipakai kepada orang yang kita 
tahu telah sakit sebelumnya) 

Do you feel better today? 

Apakah kamu merasa lebih baik 
hari ini? 

Are you better now? 

Apakah kamu merasa lebih baik ^ 
sekarang? 

Have you been ill? 

Apakah kamu sakit selama (ni^ * 

What is the matter with you? 

Kamu sakit apa? V 

How are you today, Audi? 

Bagaijpaf^vJfeadaanfuti, And'i? 

Getting better? 

Lebih baik? N 

I hope all of you are feeling fine today. 

- - 

<£*^aberharaft^ehiua merasa sehat 

^ - 1 


Selanjutnya, guru dapat r 
Berikut adalah bebej 
dalam memperkenalteir 


i dalam bahasa Inggris. 
yang dapat digunakan 

















Expressions for introducing self 


English 

Bahasa Indonesia 

My full name is .... 

Nama lengkap saya.... 

You can call me.... 

Kalianbisa memanggil saya ... 

I come from ..., but I live in .... 

Saya dari..., tetapi saya tinggal di 

Good morning, my name's .... 

Selamat pagi. Nama saya .... 

I'm a new teacher here. 

Saya guru baru di sini 

My name's ... I'm your new Math 
teacher. 

Nama saya ... Saya guru , x 
matematika kalian yang ba|u^ 

I'll be teaching you musics this 
semester. 

Saya akan mengajar musil^C"* 

semester ini. x J 

I've got three lessons with you each 
week. 

Saya-^ayipun^w^^^elaj ar an 

kali^^fetap minggu. 

My full name is .... Just call me .... 
for short. I will be teaching you othff %. 
Wednesday and Saturday. v 

iNjlma lebgfef^aya ... Panggil saja 
saya ..Ojmra akan mengajar kalian 
sp^i^tSb Rabu dan Sabtu. 

Good morning. This is the fimjmne I 
meet you. So let me introm&SmyselfQ 
to you. \V]r NjflC 1 

_ 

pagi. Ini pertama kali saya 
►bertemu kalian. Jadi, saya akan 
imemperkenalkan diri saya terlebih 
dahulu. 



Lengenai peserta didik yang tidak hadir 
ieberapa ekspresi berikut ini. 
















Expressions for asking about students' attendance 


English 

Bahasa Indonesia 

Who is absent today? 

Siapa yang tidak masuk hari ini? 

Who isn't here today? 

Siapa yang tidak ada di sini hari 
ini? 

Who isn't here? 

Siapa yang tidak masuk? 

What's the matter with Mery today? 

Ada apa dengan Mery hari ini? 

Why is Andi absent today? 

Mengapa Andi tidak hadir hari 
ini? 

Tuti, why were you absent last 
Monday? 

Tuti, mengapa kamu tidak masuk 
Senin lalu? 

Has anybody seen Sinta today? 

Apakah ada yang lihatSmd^T^ri” 

ini? V 

Does anybody have any idea where 
Anggi is today? 

Ada ygdfpyau dimQpk^figgi hari 

You weren't in our last lesson. 

tidak ^Siiir di pelajaran 

Who wasn't here on Tuesday? Q 

N* 

^iapayylgttrdak hadir pada hari 

Who missed last Thursday 

- 

yHBe^yang melewati pelajaran 


Jika terdapat peserta didik'yang terlambat, guru dapat menggunakan 
beberapa eksptoesi lU^mmenanyakan kondisi tersebut. 


O 


















Expressions for asking why someone is late 


English 

Bahasa Indonesia 

Why are you late? 

Mengapa kamu terlambat? 

Where have you been? 

Kamu ke mana saja? 

We started a couple of minutes ago. 

Kita sudah mulai beberapa menit 
yang lalu. 

Where have you been ? 

Kamu ke mana saja? 

Did you miss your bus? 

Kamu ketinggalan bus? 

Did you oversleep? 

Kamu ketiduran? 

I see. Well, sit down and let's let's 

start. 

Saya mengerti. Oke, dudukraata 
mari kita mulai. 

Hurry up and sit down. We’ve 
already started. 

Cepafedan dudukjah.feijj sudah 

mulai. 

Sit down and we can start now. 

JhfdjftjkTah dmKrtebisa mulai 
^ekarangX^yW 

Don't come late. 

J anganj^k^nbat. 

Don't come late next time, v 

Ja^g^lfSFlambat lagi lain waktu. 

Try not to be late again. Qr 

(^Abalah untuk tidak terlambat 

Try to be here on tifn£$fr 

M3erusahalah sampai di sini tepat 
waktu. 

Try to be punctu$?~ * 

Cobalah tepat waktu. 

Don't let itffifjfyen uglify' 

Jangan sampai ini terjadi lagi. 

I'll have to reportgti$&f)tne principal 

if you're late 

, rv 

Saya akan melaporkanmu 
kepada kepala sekolah jika kamu 
terlambat lagi. 

Let this tygfhg^t time, OK? 

Ini yang terakhir kali, OK? 

ThatS&fb&cond time this week. 

Ini sudah yang kedua kalinya 
Minggu ini. 

I don’t like someone who is late. 

Saya tidak suka dengan yang 
telambat. 


Jika seluruh peserta didik sudah cukup terkondisikan maka guru 
dapat memulai pelajaran dengan doa. 


























Expressions for saying/starting to say a prayer 


English 

Bahasa Indonesia 

Let's have a moment of silence. 

Mari kita berdoa. 

Let's pray for a moment. 

Mari kita berdoa sejenak. 

Before we start the lesson let's have a 

Sebelum kita mulai pelajaran, mari 

moment of silence. 

kita berdoa. 

Wildan, please lead the prayer. 

Wildan, silakan memimpin doa. 


Usahakan guru dapat selalu memulai pelajaran dengan ungkapan 
"Good Morning". 

Menyapa dengan menggunakan "Good Morning" diharapkan menja 
suatu kebiasaan di luar kelas. 

Ketika kita menyapa terlebih dahulu peserta djd!^dalan> 
maka budaya menyapa pun akan terberrtu^lgkgan Sj 
Dalam menutup pembelajaran, terdapat beberapa 
dilakukan. Berikut adalah contoh-cc 


Expressions about telling 
finished yet 



yang dapat 


e lesson is not 




English 

Bahasa Indonesia 

The bell hasn’t rung yet. 

Belnya belum berbunyi. 

There are still tentmnut$$fjgo. ' 

Masih tersisa 10 menit lagi. 

We still have a couple'tffijfyifites left. 

Kita masih punya waktu beberapa 
menit lagi. 

The lesson doe9$f%[vmh till half past 

ten. 

Pelajaran belum akan berakhir 
sampai pukul 10:30. 

Your watch nmst be too fast. 

Jam kalian pasti terlau cepat. 

We have an extra five minutes. 

Kita masih punya tambahan 
waktu 5 menit lagi. 

Sit quietly until the bell rings. 

Duduklah dengan tenang sampai 
bel berbunyi. 




















Expressions about telling students that the lesson already 
finished 


English 

Bahasa Indonesia 

Time's up. 

Waktunya sudah habis. 

It's almost time to stop. 

Waktunya sudah hampir habis. 

I'm afraid the time is over now. 

Maaf waktunya sudah habis 
sekarang. 

We'll have to stop here. 

Kita harus berhenti sekarang. 

That's the bell. It's time to stop. 

Itu suara belnya. Saatnya untuk 
berhenti. 

That's all for today. You may go now. 

Sampai di sini pelajaran haS ini. 
Kalian boleh pulang^sekprang. 

Wdr 

Expressions about asking students to go qm from the class 

_ V\ _ ,Ju _ 

English 

Bahasa Indonesia 

Make a line. 

pjflnslak 

Make a line and wa^t foNfimtell 
rings ' 

Buat barisan dan tunggulah 
sampai bel berbunyi. 

Everybody outsiH&ffi 

Semuanya keluar! 

All of you, vetagfeide pekfijQ 

Semuanya, keluarlah sekarang! 

Be quiet asffdt letm^SJ&Sdist in other 
classes is still intjfwghfs. 

Tetaplah tenang ketika keluar. Tes 
di kelas lain masih berlangsung. 

Hurry up antfyfetgut! 

Cepat dan segeralah ke luar! 

Try not tffrtwk&any noise as you 

leave\/*^+ 

Cobalah imtuk tidak gaduh ketika 
kalian keluar. 






















Expressions of telling goodbye to students 


English 

Bahasa Indonesia 

Wait a minute. 

Selamat tinggal, anak-anak. 

Good bye, children. 

Selamat tinggal anak-anak. 

Goodbye, everyone. 

Selamat tinggal, semuanya. 

See you again on Friday. 

Sampai ketemu hari Jumat. 

I'll see you (all) again next Saturday. 

Saya akan ketemu kalian lagi 

Sabtu depan. 

I'll be seeing some of you again after 
the break. 

Saya akan bertemu dengan v 

beberapa dari kalian sesudah ♦ C 
istirahat. 

I'll see you all again after the holiday. 

Saya akan bertemu kalian lagi 
sesudah lib4nfei. 

See you tomorrow morning. 

Sampai k^tnu bp^^gagi. 

See you in room 5 after the break. 

Sampai-ketemu .J^fgi di ruang 5 

Have a good holiday. 

J|mroga^il(an menikmati liburan. 

Enjoy your vocation. 

Semngi^kalian menikmati liburan. 

See you and take care. 

_ 

Stmfpli ketemu dan jaga diri 


lebihbaik ketika guru mengingatkan 
m materi yang sudah dipelajari pada hari 


Dalam kegiatan p^Mup, 
kembali peser^^idik 
tersebut. JVC 

Guru pun diharapkan dapat mengingatkan peserta didik untuk 
menggunakan ^"Vkspresi-ekspresi yang sudah dipelajari dalam 
kehidupan J^m^jp^iari. 

Guru pun mengingatkan peserta didik untuk terus berlatih dan 
tidak perlrrmerasa malu untuk menggunakan bahasa Inggris dalam 
percakapan sehari-hari. 


© 



















Petunjuk Pengarah 

Buku Gum ^ 

Bahasa Inggris Kela^^^^r 




Prinsip Pembelajaran 


Proses pembelajaran berpusat pada aktivitas belajar peserta didik, 
bukan aktivitas mengajar guru. Proses ini memiliki tiga ciri yaitu: 


1. Peserta didik langsung melaksanakan kegiatan komunikatif, 
lisan dan/atau tubs, secara otentik, reseptif dan produktif. : 

K ofC?’ 

4 # 

olaboratiKelengan 


2. Peserta didik belajar secai 
bentuk kerja kelompok 
luar kelas. 



gan teman, dalam 
i, di dalam maupun di 


3. Selama melak^fteikan pembelajaran, peserta didik mendapatkan 
bimbingan guru, yang berperan sebagai fasilitator, evaluator, 
dan motivator. 






Guru Sebagai Model 


Bagi peserta didik guru adalah 'model' pengguna bahasa Inggris, 
lisan dan tubs. Oleh karena itu, guru harus berupaya menggunakan 
bahasa Inggris yang baik dan benar. 


Setiap kali Anda menggunakan bahasa Inggris lisan dengan peserta didik, 
ucapkan dengan intonasi yang tepat dan lancar, menggunakan jeda pada 
tempatnya, dan setiap kata diucapkan dengan jelas dan dengan tekanan 
kata yang tepat. 


Setiap kali Anda mengj 
dengan rapi dan jelas, 
dengan tanda bac^yj 



■gris tulis, tuliskan apapun 
mggunaan huruf besar, serta 


Untuk memastikan kebenaran makna, ucapan, tekanan kata, dan ejaan, 
gunakan kai/T?k fang baik sebagai rujukan. Kalau perlu sebelum masuk 
kelas, cek ketepatan bahasa Inggris Anda dengan orang lain atau 
sesama gVu. 


« 






Membuka Pembelajaran 

Per Bab 


Teknik ini bertujuan menimbulkan kesadaran peserta didik akan 
materi yang akan dipelajari pada setiap Bab. Kegiatan ini memberikan 
makna pada Gambar dan Tujuan Pembelajaran yang tertera di halaman 
pertama setiap Bab. 


Mulailah dengan mengajak peserta didik memaknai gambar di halaman 
pembukaan tersebut, dengan menggunakan pertanyaan atau instrujph 
yang sesuai (sudah diberikan beberapa contoh di Buku Guru). _ \“ 

Buatlah pertanyaan dan pernyataan untuk ^menjei 
mengantarkan pada tujuan pembelajar^n/afe^ lebib r 
sosial materi yang akan dipelajari pada tcrsel 


Pastikan setiap peserta didik 
tegas dan lantang, dimulai di 
menyebutkan sendiri yarn 
sangat perlu agar m^rj 
setiap fungsi. 


Lakukan itu sem 
menyadari b< 
bertujuan untuk 
tersebut. 




ip fimgsi dengan 
'Anda, dan kemudian 
an Pembukaan. Hal ini 
Lemahami dan menghayati 


i yakin peserta didik telah benar-benar 
ipapun yang akan mereka lakukan nanti 
fungsi sosial yang disebutkan di halaman 






Panduan Memahami Instruksi 



Teknik ini berfungsi membiasakan peserta didik membaca instruksi 
dengan teliti dan memahaminya sebelum mengerjakan tugas apapun. 


Mulailah dengan menanyakan kepada peserta didik apa yang akan 
mereka kerjakan di Kegiatan A, "What are you/we going to do here ? " Kalau 
perlu pertanyaan tersebut diulang-ulang sampai peserta didik mengerti 
maksud Anda adalah meminta mereka memahami instruksinya. 


- Kemudian bacalah instruksinya, bagian demi bagian, dengan jelas dan 


intonasi, ucapan, dan tekanan kata yang^benar. 


ngan 

6 * 







Panduan Mengamati 


Tahap 'Mengamati' bertujuan mengenalkan teks yang akan dipelajari 
di setiap Bab, dalam konteks penggunaan yang otentik atau mendekati 
otentik, dengan sewajarnya seperti dalam kehidupan sehari-hari. Untuk 
dapat 'mengenal' dengan baik, peserta didik perlu mengamati banyak 
teks contoh, secara aktif, dalam kegiatan yang bervariasi, dan melibatkan 
penggunaan lebih dari satu indera. 


(1) Memainkan peran tokoh dengan mempergakan secara lisan pes 
yang dikatakan tokoh dalam gambar secara bermakna dengai 
intonasi, jeda, ucapan, dan tekanan kata yang tepat. 

(2) Menyalin dengan tulisan tangan ke dalaip puku cata|an*pesetta didik 
pernyataan tokoh yang telah dipcTagakab;§bCaraJiQ^riam kegiatan 
menyalin sambil melengkapi bagian-bagian y^j^^irumpangkan. 

(3) Melakukan refleksi terhadjp. 5 hasil MjSi^atannya. Untuk me- 
lakukannya, peserta didrMpipat @0S < &ttnakan kotak pengarah, 
dimana terdapat ungkapain ekspljsit tfentang hal-hal penting yang 
diperlukan untidy 


Dengan ber^a)n menyalin dengan tulisan tangan, secara 

bermakna dan dengqn\bmsur kebahasaan yang tepat, serta berulang- 
ulang, peserta didik«afen merasakan pengalaman belajar yang intensif 
sehingga merekn tnemahami dan menyadari ciri-ciri khas dari teks 
yang di pel ajar fee 

V* 

Kegiatan menuliskan kembali dengan tulisan tangan dapat dikerjakan 
sebagai pekerjaan rumah (PR) sebelum atau sesudah kegiatan bermain 
peran, sehingga tidak terlalu memakan waktu belajar di kelas. Atau dapat 
dikerjakan di kelas, sehingga peserta didik dapat berkolaborasi dengan 
teman atau mendapat bimbingan guru. Guru lah yang paling tahu di 
mana kegiatan menyalin dengan tulisan tangan ini sebaiknya dilakukan. 







Fokus Pengamatan 




Fokus pengamatan adalah pada isi pesan, bukan pada teori tentang 
teks tersebut. Struktur teks dan unsur kebahasaan juga belum perlu 
dibahas dari aspek bentuknya. Untuk mempertajam pengamatan, peserta 
didik dapat diarahkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 


FUNGSI SOSIAL 

Apa maksud atau fungsi sosial yang hendak dicapai? 

STRUKTUR TEKS 

Bagaimana bagian-bagian teks <di«BU4Kan seC|ra logis dan runtut 
untuk mencapai maksud atau fungsi iiosial tel$£?<^ 

UNSUR KEBAHAS $ / 


O' 



tsa apa yang dipilih untuk mencapai 
teks Slfeffeagaimana unsur kebahasaan (ucapan, 
iruf besar, dan tanda baca) digunakan 


SIKAP 


1 sikap pembicara atau penulis menggunakan teks dalam 
lid atau fungsi sosialnya? 


TOPIK 


Topik apa yang diusung oleh teks? 






Panduan Menanya 


Tujuan: 

Peserta didik mengembangkan rasa ingin tahu dan sikap kritis, yang 
sangat dibutuhkan untuk mendapatkan hasil pengamatan yang baik. 
Pada saat yang sama peserta didik juga belajar membiasakan diri bertanya 
dalam bahasa Inggris secara wajar dan bermakna. 



Cara belajar: 


Peserta didik sebaiknva lanesune dibiasakan untuk meneaunakan 
ungkapan tersel sanya. 



sanya. 


Masalah yang sering dihadapi pese^Wdik^it^M'^nakna kata, 
dalam bentuk padanan kata dari b^ha^a InggrisNjje^bahasa Indoensia, 
atau sebaliknya. Untuk itu peserta didik*perlu,dibiasakan menggunakan 
pertanyaan, misalnya: 


What is 'manggis' in English? 
What is 'donkey' in Indonesia 


Masalah lain yang ditemui peserta didik adalah cara mengucapkan 
kata, termasuk meletakkan tekanap kata dengan benar. Untuk itu peserta 
didik perlu dibiasakan menggunakan pertanyaan, misalnya: 

How do we say this 


How do we say this 

Respon atqs ^M^iyaan tersebut bukan hanya pengucapan bimyi 
demi bunyi, t§(^p4j%ga tekanan kata pada suku kata yang tepat. Guru 



didik untuk menirukan sampai mencapai 


ketepatan maKsimal. 

Masalah lain yang juga ditemui peserta didik adalah cara menuliskan 
atau menggunakan ejaan yang benar. Untuk itu peserta didik perlu 
dibiasakan menggunakan pertanyaan, misalnya: 

How do you spell the word? 






Panduan Bermain Peran 


Contoh Instruksi: 


Play -Hne roles o-F -Hse speakers in +he pictures. Say 
■Hse speakers' sentences correcHy and clearly. First, 
repeak afl-er your teacher. 


Tujuan: 

Peserta didik belajar memainkan peran 
secara lisan pesan yang dikatakan tok< 
dengan intonasi, jeda, ucapan, dan tek 


- Guru memberikan co: 
dengan intonasi yang 
ucapan yang jela§, 

Peserta didik'*' ^ 
kelompok d^a 
peserta dl 
membaca. 




i lisan, secara lancar 
tf jeda yang tepat, dan dengan 
tekanan kata yang benar. 

r secara klasikal dan bergantian secara 
iecara bergantian dan berulang, sampai 
linkan peran secara bermakna, bukan dengan 


iidik berlatih memainkan peran secara kolaboratif dalam kerja 
|kS®asing-rnasing, agar peserta didik bisa saling membantu 


- Peserta cj 
kelomd) 

dan\alibg memberikan balikan atau koreksi. Pastikan peserta didik 
tidak membaca. 


Guru memastikan bahwa semua peserta didik tidak membaca dan juga 
memahami dengan baik isi pesannya, setidaknya dari intonasi dan 
bahasa tubuh yang digunakan ketika mengucapkan. 


© 








Panduan Menyalin 

dengan Tulis Tanga 



Contoh Instruksi: 


Now, wribe down in your notebook whab bhe speakers 
are satjin^. The -RrsT one has been done -For you. Firsb, 
copy -me example. 

work wibh your c^roup. If you have any problem 
qo bo uour beacner. 


ungkapan ketika b 



Tujuan: 

Peserta didik belajar 'menyalin' s^&T' beipi|i0^ ,, ’'pesan yang 
dikatakan tokoh dalam gambar, geciffa Eeselurah’bn atau sebagian, 
dengan tulisan tangan yang jelas dai^apih, de'r^sajyejaan, penggunaan 
huruf besar, dan tanda baca yan^^mr. D;l^|'kan bukan di buku teks 
tetapi di buku catatan atau keirt 


Peserta didik han 
atau yang dimimfc 
paham karen^b] 


Smi pesan-pesan yang ditanyakan 
fefcan. Seharusnya peserta didik sudah 
berlatih menyatakan setiap kalimat dan 
beran secara lisan. 


- Dalam bukuc^Efteft atau kertas terpisah, bukan dalam buku teks, 
peserta didik mcnuliskan pesan yang diminta secara bermakna, dalam 
format yang sesuai, dengan ejaan, penggunaan huruf besar, dan tanda 
baca yang nenar. Tulisan tangan harus jelas dan rapih. 


Peserta didik melaksanakan penilaian sejawat (peer evaluation), saling 
mem-bantu menunjukkan kesalahan, memberi masukan, dan saling 
mengoreksi. Fokus pada kelengkapan kata, ejaan, penggunaan huruf 
besar, dan penggunaan tanda baca. 










Panduan Melakukan Refleksi 


Contoh Instruksi: 


Your teacher will lead you +o reflect whaf uou are 
learning now. Comple+e +he s+a+emen+s in -Hne dox. 




Tujuan: 

Refleksi dilakukan agar peserta didik \ 
tentang materi yang sedang dipelajari^q 
menggunakan materi tersebut secarij 
bermakna. Pemahaman eksplisflj 
pemahaman yang lebih baik 
tersebut dalam ingatannya. . 


o- 

i^iliki pemahaman eksplisit 
^sebejumnya bcrpengalaman 
l|arri bentuk kegiatan 
leserta didik memiliki 
nenyimpan pemahaman 


- Peserta didik tel ah '*m engerjakan semua tugas sesuai perintah dan 
petunjuk yaj 

- Peserta ^idik ditej^iS^ pertanyaan pengarah yang hanya ada di Buku 

Guru. Oleh itu guru perlu menanyakannya kepada peserta 

didik secaraji 


- Pesert&Qljplk, bekerja dalam kelompok, berusaha mengisi bagian- 
bagian yang dirumpangkan. 


Guru menyuruh setiap kelompok melaporkan hasil refleksinya. 
Kemudian memberikan balikan dan mengarahkan pada kunci jawaban 
yang diberikan di buku guru. 







Panduan Mengarahkan 

Peserta didik Mengerjakan Teks 


Tanpa huruf besar dan tanda baca menjadi satuan-satuan teks bermakna. 

Contoh Instruksi: 


The -Following texts are the descriptions yiven 
by Heru, Mrs. Xna, and Dewi about- Simon, Sofia, 
and Mrs. Herlina. But- -they are no+ yeb punctuated 
nor written properly. 


Rewrite them in yood sentences. Write your sentences 
in your notebook in neat and accurate hanb-wrrtiny. Make 
sure your punctuation marks and spelling of tfie words are 
correct; The firsf one has been done for you. 

Work with your group. If you have any problem, yo 
to uour teacher. 




Tujuan: 

Peserta didik b3 
teks, dengan menand^ftya 
Dikerjakan bukait di buki 


W3T 


kasi satuan-satuan makna dalam 
r^huruf besar dan tanda baca yang tepat. 
; tetapi di buku catatan masing-masing. 


- Peserta didik bekerj a-dengan kelompoknya berusaha mengidentifikasi 
setiap unit rrml^SPada tahap ini peserta didik mungkin masih perlu 
mengatasi l^JraySy-i kosa kata dan tata bahasa. 

- Dalam butlaKcatatan atau kertas terpisah, bukan dalam buku teks, 
peserta dioik menuliskan kalimat-kalimatnya, dalam format yang 
sesuai, dengan ejaan, penggunaan huruf besar, dan tanda baca yang 
benar. Tulisan tangan harus jelas dan rapih. 

- Peserta didik melaksanakan penilaian sejawat (peer evaluation), saling 
mem-bantu menunjukkan kesalahan, memberi masukan, dan saling 
mengoreksi. Fokus pada kebermaknaan, ejaan, penggunaan huruf 
besar, dan penggunaan tanda baca. 






Kriteria Penilaian 


FUNGSI SOSIAL 

Tujuan Komunikasi 


t t t t t 


KERUNTUTAN 
STRUKTUR TEKS 


Logis 


KETEPATAN, KEJELASAN, 
KETERATURAN 
UNSUR KEBAHASAAN 


Tata Bahasa dan Kosa Kata 


^SjPleka 

V\ ^Sey^tonasi, 


"ekanan Kata, 
Jeda 



Ejaan, Huruf besar 




Jujur, Disiplin, Percaya Diri, Bertanggung Jawab 




Bukan penilaian jika tidak segeradisertai balikan yang bermanfaat! 


Berikan balikan pada waktu dan cara yang tepat agar peserta didik 
dapat segera memperbaiki ketepatan makna, bahasa lisan dan tubs, serta 
sikapnya. 


> 






Penilaian Lengkap 

dan Menyeluruh 



Tujuan penilaian adalah mempercepat pencapaian tujuan secara 
efektif, dengan memberi informasi tentang kekuatan dan kelemahan 
proses dan hasil belajar peserta didik. Penilaian guru tidak bermakna jika 
tidak disertai dengan penilaian diri dan penilaian sejawat. 


PENILAIAN GURU 

Teacher Evaluation 



&JT 




O' 


PEN^EAIAN 



ENILAIAN SEJAWAT 

. /N ♦ Peer Evaluation 






Panduan Mengumpulkan 

Informasi 


Tahap 'Mengumpulkan Informasi' memberi kesempatan kepada 
peserta didik untuk bereksperimen dan mengeksplorasi untuk memahami 
dan mengungkapkan makna dengan teks yang sedang dipelajari. 
Kegiatan ini mutlak memerlukan keaktifan peserta didik berusaha untuk 
berinteraksi dalam bahasa Inggris dengan guru dan juga temannya. 


Kegiatan ini adalah kegiatan belajar individual yang dikerjakan se- 
cara kolaboratif dalam kelompok, dan di bawah bimbingan guru. Terkpkan 
'Prinsip Pembelajaran' yang ada pada bagian petunjuk pengaraft. 


(1) Mengumpulkan fakta yang akai 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 



leroleh dan memilih 
ian lainnya untuk dapat 
Lg ingin diutarakan dan 


Bereksperimen dan bereksj 
kosa kata, tata bahasa, dan 
mengkomimikasikan a 
dipahami. S* 

Memperhatik^n, mcrnfyeraliifU 1 balikan. atau menanyakan tentang 
berbagai pkm^taan^OT^*flibuat oleh teman-temannya. Langkah 
ini sangaUmjflu rw^rai^mperkaya dan mematangkan penguasaan 
terhad^p^reks yag'^dlpelaj ari. 


Menyampai 
secara ttfrUklife. 


secara lisan pernyataan yang telah direncanakan 


Jika perlu, menuliskan setiap pernyataan tentang semua fakta yang 
ingin diutarakan dalam buku catatan masing-masing. 


(6) Terus menerapkan teknik menilai yang terdiri atas 'Kriteria Penilaian' 
dan 'Penilaian Lengkap dan Menyeluruh' 






Panduan Mengasosiasi 


Tahap 'Mengasosiasi' memberi kesempatan kepada peserta didik 
mengaitkan informasi tentang teks yang sedang dipelajari dengan teks 
yang sejenis dengan bentuk berbeda, yang dibuat teman-temannya dan 
yang ditemukan di sumber lain, untuk tujuan pengayaan dan pendalaman. 
Bahkan tidak menafikan teks sejenis yang bertentangan atau yang memiliki 
bentuk yang sama sekali berbeda. 


( 1 ) 

( 2 ) 

( 3 ) 


Peserta didik telah menguasai bentuk teks yang menjadi datfaK* 
pembelajaran di bab tersebut. _ v' 

Kegiatan ini perlu menyadarkan peserta ,dmik bah^^^^dasi isi 
dan bentuk teks adalah suatu kenisqa)^p/dan kejkayaan, bukan 
persaingan atau pertentangan. 

Bentuk kegiatan bervariasi, termasuk yai 
pada tahap-tahap sebelumnya, ~ant$ 
menyalin dengan tulis taw 



sering digunakan 
memainkan peran, 
unikasikan fakta. 






Panduan Mengomunikasikan 


Tahap 'Mengomunikasikan' memberi kesempatan kepada peserta 
didik sebagai remaja terpelajar untuk memahami dan mengungkapkan 
makna secara interaktif dengan teks tertulis maupun lisan, dengan media 
yang wajar sesuai fakta senyatanya, pada konteks kehidupan nyata atau 
mendekati kehidupan nyata. 


Kegiatan komunikasi mencakup antara lain interaksi lisan selama 
proses pembelajaran, presentasi lisan di depan kelas atau dalam kejompok, 
mempublikasikan karya di majalah dinding, dan lain sebagainya^^ 

Hasil kegiatan dapat berupa karya individual atau karya kelompok. 
Terapkan 'Prinsip Pembelajaran' yang ada pada bagian peti 

kan Fakta, %anv akan 


k pengarah. 



kan dikomunikasikan. 


dan unsur kebahasaan 
:an berbagai fakta yang ingin 


(1) Menentukan atau mengui 

(2) Menentukan ungkap; 
lainnya untuk d 
diutarakan dap 

(3) MenghasilRedyfeks secanf kolaboratif dan dengan bimbingan guru. 

(4) Meng^^akanr^^g|i aktif dalam interaksi pembelajaran sehari- 
hari, atau njd^presentasikan secara lisan di depan kelas atau dalam 
kelompok, atau mempublikasikan dalam forum yang sesuai seperti 
majalah^Rtading, buku koleksi, dan lain sebagainya. 

frhatikan, memberikan balikan, atau menanyakan tentang 
berBagai pernyataan yang dibuat oleh teman-temannya. Langkah 
ini sangat perlu untuk memperkaya dan mematangkan penguasaan 
terhadap teks yang dipelajari. 


(6) Terus menerapkan teknik menilai yang terdiri atas 'Kriteria Penilaian' 
dan 'Penilaian Lengkap dan Menyeluruh'. 


o 







Panduan Teknis 

Penggunaan 
Buku Siswa 

Bahasa Inggris 


cy 










Chapter 1: It's English time! 

Chapter 2: Can you play the guitar? 
Chapter 3: Would you like to come? 
Chapter 4: You are invited! 

Chapter 5: My uncle is a zookeeper 
Chapter 6: What are you doing? 




















Chapter 

j It's English Time 


Kompetensi Dasar 


1.1. Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Inggris sebagai 
bahasa pengantar komunikasi Internasional yang diwujudkah,dalarn 
semangat belajar. 

2.1. Menunjukkan perilaku santun dan jaeduli dalarnmelaksanakan 
komunikasi interpersonal dengan gur^'*" 

2.2. Menunjukkan perilaku jujur, disj 

jawab dalam melaksanakan koi 
dan teman. X> 

2.3. Menunjukkan perilaki 
damai, dalam mel< 


r peduli dalam mej 
Lru &^n teman. V 




‘dan bertanggung 
sional dengan guru 


l^peduli, kerja sama, dan cinta 
;asi fungsional. 

dan imsur kebahasaan untuk 
dari ungkapan meminta perhatian, 
tenghargai kinerja yang baik, dan meminta 
pendapat, serta responnya, sesuai dengan 
iya. 

ji/te^s lisan sederhana untuk mengucapkan dan merespon 
Ueminta perhatian, mengecek pemahaman, dan meng- 
irterja yang baik, serta meminta dan mengungkapkan 
pendapat dengan memperhatikan fimgsi sosial, struktur teks, dan 
unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 










Materi Pokok 

Teks lisan dan tulis untuk (a) meminta perhatian, (b) mengecek 
pemahaman, (c) menghargai kinerja yang baik, dan (d) meminta/ 
mengungkapkan pendapat serta responnya. 


Fungsi sosial 

Menjaga hubungan interpersonal dengan guru dan teman. 


Unsur kebahasaan 

- Kosakata: kata sifat sederhana 

- Tata bahasa: kata rujukan it, they, these, tho^^kat, th\ 

- Penggunaan nominal singular dan plural secara te^tat, dengan atau 


tanpa a, the, this, those, my, their, 

- Ucapan, tekanan kata, into] 

- Ejaan dan tanda baca 

- Tulisantang 



frase nominal 


Struktur teks 


f? 


<&- 


n, f\dal 


(imgkapan hafalan, tidhk perlu dijelaskan tata bahasanya) 

a. Excuse nybtfywtion, please. Yes, please. Alright., dan semacamnya 

b. She's idyl/isn't she? Yes, she is. Understood? Is it clear? Yes, Sir., dan 
semacamnya. 

c. That's great. It's beautiful. Excellent! Thank you., dan semacamnya. 

d. What do you think? Rudi did it well, didn't he? Is that how you say it? Yes, 
I think so. I don't think so. No., dan semacamnya. 


^III SMP/MTs 




Topik 

Berbagai hal terkait dengan interaksi antara guru dan siswa selama 
proses pembelajaran, di dalam maupun di luar kelas, dengan memberikan 
keteladanan tentang perilaku jujur, disiplin, percaya diri, dan bertanggung 
jawab. 


Tujuan Pembelajaran 

Siswa terampil memahami, menyatakan, dan menanyakan Teks 
lisan dan tulis untuk (a) meminta perhatian, (b) mengecek pemsdiaman, 
(c) menghargai kinerja yang baik, dan (d) meminta/ mengmnfeKctokan 
pendapat serta responnya, untuk melaksanakan komunikasi interpersonal 
dengan guru dan teman, menggunakan utigkapan de ngan L^yuktur teks 
yang runtut dengan unsur kebahasaan vafi^bnnar/dkjL^Viai konteks, 
secara jujur, disiplin, percaya diri, berte^^Jng jaj^»\^tiun, kerja sama, 
dan cinta damai (sikap, pengetahuan^kal 


Pengantar Materi Utama 


Bab ini mengapu kepada kelompok yang ada di silabus mengenai teks 
lisan dan tulis untuk (aXfneminta perhatian, (b) mengecek pemahaman, 
(c) menghargai kmgujh yang baik, dan (d) meminta/ mengungkapkan 
pendapat. • ' 



Pengantar Bab 


Pada bagian ini, cerita akan difokuskan kepada kegiatan-kegiatan 
di sekitar lingkungan kelas dan juga sekolah. Kegiatan-kegiatan yang 
ada pun difokuskan kepada orang-orang yang berada dekat dengan 
peserta didik. Ungkapan-ungkapan yang disampaikan di dalam bab ini 
diharapkan dapat terus dipakai dalam keseharian proses pembelajaran, 
baik oleh guru maupun peserta didik. 


# 







Panduan Teknis 

Penggunaan Buku Siswa 


Fokus tahapan pembelajaran: Mengamati 



Pembukaan dilakukan dengan 
menggunakan halaman pertama 
dalam bab ini. Gunakan teknik 


'Membuka Pembelajaran per 
Bab' yang ada di bagian Petunjuk 
Pengarah. 

Pada halaman pertama ini, 
disajikan mengenai materi utama 
yang akan dipelajari pada bab 
ini, mencakup: ask for my friend's 
attention, check if my friends 
understand me, give my 
and ask for my friends' 
show my appreciation to 

Pada halaman 
muncul sebuah 
"From now on 


s 

Is 


English class. 

)uah semangat untuk mengaplikasikan 
di dalam kelas Bahasa Inggris. 


Fokus tahapan pembelajaran: Mengamati 


Mulailah dengan meminta peserta didik untuk membaca dan 
memahami instruksi untuk kegiatan ini. Gunakan teknik mengarahkan 
'Memahami Instruksi' yang berada di bagian Petunjuk Pengarah. 


» 


^III SMP/MTs 














- Pada halaman ini, terdapat gam- 
bar mengenai situasi di dalam 
kelas. 

- Gambar utama ini memper- 
lihatkan tokoh-tokoh utama yang 
ada di dalam buku, yaitu: Edo, 

Beni, Udin, Siti, Lina, dan Dayu. 

- Pada bagian ini, guru dapat 
meminta peserta didik untuk 
mengamati gambar yang ada 
yang mengingatkan peserta di¬ 
dik mengenai tokoh-tokoh yang 
sudah pernah hadir di Buku 
Siswa Kelas VII. 

- Guru dapat berujar, "Do you 
remember who they are? Yes^we''*^ 
met them last year. They will be together With us this year too." 



- Di pertemuan pertam 
menanyakan kembaj 
mengenai pesenta^dgfclTt 
informasi urffu^S^mg c 
dan lain sebagi 



mulai pembelajaran dengan 
didik, mengenai lebih dekat 
dalamnya menanyakan mengenai 
/ seperti: nama, tempat tinggal, hobi. 


Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengamati & Menanya 

'V 

fengan meminta peserta didik untuk membaca dan 
fbmi instruksi untuk kegiatan ini. Gunakan teknik mengarahkan 
'Memahami Instruksi' yang berada di bagian Petunjuk Pengarah. 


Pada bagian ini, terdapat satu percakapan utama antara guru dan 
peserta didik mengenai persetujuan untuk menggunakan Bahasa 
Inggris selama pelajaran Bahasa Inggris berlangsung. 
















- Peserta didik belajar 'memeran- 
kan' tokoh-tokoh dalam setiap 
percakapan tertulis. Gunakan 
teknik mengarahkan 'Bermain 
reran' yang berada di bagian Pe- 
tunjuk Pengarah. 

- Guru memberikan contoh bagai- 
mana cara membaca percakapan 
tersebut dengan intonasi dan te- 
kanan kata yang baik dan benar. 

- Setelah itu, peserta didik bermain 
peran dari percakapan yang ada. 

- Lalu guru pun menanyakan 

persetujuan mengenai pengguna- 
an Bahasa Inggris di masing- 
masing kelas. Guru dapatberujar, — 

"So, what do you think about it? (^ak wedom in our class? Don't 
worry, you can ask me if you confuse hoiyltmwylt." (Jadi, bagaimana 
menurut kalian? Dapatkah kitgjrnelakuk^nnya di kelas kita? Jangan 



khawatir, kalian dapat 
kesulitan bagaimai 


Fokus tahapan pei 



jika kalian menemukan 


[engamati & Menanya 


- Mulailah dengat'c meminta peserta didik untuk membaca dan 
memahami instruksi imtuk kegiatan ini. Gimakan teknik mengarahkan 
'Memah^jrt%jnstruksi' yang berada di bagian Petunjuk Pengarah. 

- Terdapat empat buah gambar yang memperlihatkan aktivitas yang 
terjadi di dalam kelas. 


Gambar pertama memperlihatkan suasana di kelas dengan seorang 
guru yang berkata, "Attention, please! Attention, please! Attention, 
please!" (Tolong perhatikan! Tolong perhatikan! Tolong perhatikan!) 
lalu para peserta didik menjawab "Yes, Ma'am" (Ya, Bu). 


^III SMP/MTs 












Gambar kedua, memperlihatkan 
gambar seorang guru yang 
mendekati Dayu karena Dayu 
masih sibuk dengan tasnya, 
sehingga guru pun berkata, 

"Dayu, please look at me! Would 
you like to stop doing it? Are you 
ready to learn?" (Dayu, tolong 
perhatikan saya. Maukah kau 
berhenti melakukan itu? (sibuk 
dengan tasnya)). Lalu Dayu 
menjawab " I’m so sorry. Ma'am. 

Yes, I am." (Maafkan saya, Bu. Ya, 
saya siap.) 

Pada gambar ketiga, terdapat 
gambar yang memperlihatkan 
guru berkata "Attention, please. 

Are we all ready to learn English in Gyi<Qb8?$ (Mohon perhatiannya. 
Apakah kita semua siafHuntuk bel$j{ase'*Bahasa Inggris di kelas 8?) 
Dijawab beberapa siswa # "\es, Maft^ki.” (Ya, Bu.) Lalu guru Menanya 
pada Udin, "Do you^hink Eygtish is easy or difficult to learn?" 
(Menurutmu, BahascftnggrisiitTmudah ataukah sulit untuk dipelajari?) 
Udin diam saja.^Suru berkata lagi, "Do you understand me? Is English 
easy or difficult*?" (Ajaekah kamu mengerti? Apakah Bahasa Inggris 
mudah atau sulit?) kalt&Mdin menjawab, "It is easy Ma'am." (Mudah, 
Bu.) Guru punj^l^^nas, "Good!" (Bagus. 

Guru memberikan contoh bagaimana cara membaca percakapan 
tersebuUdfed)|cS'i intonasi dan tekanan kata yang baik dan benar. 

KVs 

Peserta Vlidik belajar 'memerankan' tokoh-tokoh dalam setiap 
percakapan tertulis. Gunakan teknik mengarahkan 'Bermain Peran' 
yang berada di bagian Petunjuk Pengarah. 

Setelah itu, peserta didik bermain peran dari percakapan yang ada. 



Guru pun mengingatkan kepada peserta didik bahwa mereka 
dapat menggunakan kalimat-kalimat tersebut selama pembelajaran 
berlangsung. 















Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengamati & Menanya 


Mulailah dengan meminta pe- 
serta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk W ) 

kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami Ins¬ 
truksi' yang berada di bagian 
Petunjuk Pengarah. 

Pada bagian ini, terdapat tiga 
buah gambar yang terfokus 
kepada percakapan mengenai 
meminta perhatian. 

Gambar pertama merupakan 
gambar Dayu yang mendekati 
meja Ibu guru sambil mem- 
bawa buku seolah-olah mem- 
perlihatkan soal yang sulit 
jawab, Dayu berkata, "Excuse 
Ma'am. What is 'attentionfh 
Bahasa Indonesia dari kataUzh 
is perhatian." (AttaffftohSStlam 

Gambar kedua merupakan gambar Edo yang pamit kepada gurunya 
untuk pergi l^e toilet. Edd. menghampiri gurunya yang ada di depan 
kelas. Edo berkma, "&i$. *May I wash my hands?" (Pak. Bolehkah saya 
pergi ke toilet?). I%wpeserta didik perlu diperkenalkan istilah "May I 
wash my hands?" untuk meminta jin secara lebih sopan ketika mereka 
ingin pergi 

Gambar ketiga adalah gambar Udin yang mengajak teman-temannya 
untuk pergi ke kantin. Udin berdiri di dekat pintu, teman-teman yang 
lain masih duduk di bangkunya. Udin berkata, "Hey, let's go to the 
canteen!" (Kita pergi ke kantin, yuk.) "Sure, let's go." (Ayo.) 



raf mengganggu, Bu. Apa 
a guru menjawab, "Attention 
ndonesia adalah perhatian.) 


^III SMP/MTs 










- Peserta didik belajar 'memerankan' tokoh-tokoh dalam setiap 
percakapan tertulis. Gunakan teknik mengarahkan 'Bermain Peran' 
yang berada di bagian Petunjuk Pengarah. 

- Guru memberikan contoh bagaimana cara membaca percakapan 
tersebut dengan intonasi dan tekanan kata yang baik dan benar. 

- Setelah itu, peserta didik bermain peran dari percakapan yang ada. 

- Guru mengingatkan kembali bahwa mereka dapat menggunakan 
kalimat-kalimat yang ada dalam pembelajaran sehari-hari. 


Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengamati & Menanya 

- Mulailah dengan meminta 0 , 0 ^ 

peserta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi ’ 
untuk kegiatan ini. Gun^bm 
teknik 

'Memahami Ins 
berada di bag! 

Pengarah. 

- Pada bagian ini’/p| 
diminta hahik 
kalimafv wC 
percakapan//^a 
halaman sebelumnya. 

- Kegia^rk»ini bertujuan agar 

peilrlh ^ didik tidak hanya 
memoaca, memainkan 

peran, namun pula memahami makna dari percakapan yang 
dipelajarinya. 

- Harapan jawaban yang dituliskan oleh peserta didik adalah: 























To get her students' attention, Mrs. Ina says several expressions to her 
students. 


1. To get her students' attention in picture 1, she says, 

"Everybody, may I have your attention, please." 

2. To get Siti's attention in picture 2, she says, 

"Siti, ..." and "..., Siti?" 

3. To get her students' attention in picture 3, she says, 

"Everybody, ..." 

4. To get Edo's attention in picture 4, she says, 

"..., Edo?" 

5. To get her students' attention in picture 5, she says, 

"Attention, please! Attention, please! Attention, please!" N- 

6. To get Dayu's attention in picture 6, she says, 

"Dayu, please look at me!" v A/ 1 ^. 

7. To get her students' attention in pich 
"Attention, please!" 

8. To get Edo's attention in picti 

"Edo,..." v\ 


!S ays, 

<\ 

jyhe sax*^ ♦ ** 
ictur&S. she saysv* V 


expressions. 

says, 

>in picture 10, Beni says. 


To get our teachers' attention, we-a 

V0 

1. To get Mrs. Ina's^tteMion i 
"Excuse me, 1 
2 . To get Mr. 

" Sir '-"O s 

To get our friends attention, we can use also several expressions. 

*<y 

1. To get Ira^^n of Edo's friends in picture 11, Edo says. 


Pada bagian ini, peserta didik diarahkan untuk fokus kepada 
ujaran-ujaran yang digunakan untuk memperoleh atau meminta 
perhatian. 

Peserta didik diminta untuk memperhatikan kembali ungkapan- 
ungkapan yang ada pada percakapan-percakapan sebelumnya. 




Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengamati & Menanya 


Mulailah dengan meminta pe- 
serta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami Ins¬ 
truksi' yang berada di bagian 
Petunjuk Pengarah. 

Pada bagian ini terdapat empat 
gambar yang memperlihatkan 
percakapan mengenai mengecek 
pemahaman. 

Pada gambar pertama, terdapat 
gambar Lina dan Dayu yang se- 
dang membicarakan persetujuan 
yang sudah disepakati dei 
guru bahasa Inggris merek; 
berkata, "Do you understand of 
what she said?" (Ap< 
menjawab, "Yes, 





>a yang beliau katakan?) Dayu 
speak English in our English 
is berbicara dalam bahasa Inggris di 


class." (Ya, 
kelas.) 

Gambar kedua^ terdapat guru laki-laki yang sedang menerangkan 
di depan papaVtulis. Guru tersebut berkata, "Do you know what I 
mean?" (Ap*lckmkamu mengerti apa yang saya katakan?). Lalu para 
peserta^jji|fi^rfienjawab, "Yes, Sir." (Ya, Pak.) 


Gambar ketiga memperlihatkan Gambar guru perempuan yang 
sedang menghampiri Udin di bangkunya. Guru perempuannya berdiri 
di samping meja Udin. Guru tersebut berkata, "Do you understand the 
text?" (Apakah kamu mengerti teks ini?) " I'm trying Ma'am. How do 
you say this word? What is it in Bahasa?" (Saya sedang mencobanya, 
Bu. Bagaimana Ibu melafalkan kata ini? Apa artinya dalam Bahasa 
Indonesia?) 

















Gambar keempat memperlihatkan percakapan antara Edo dan Beni, 
Edo berkata, "Do you understand of what our teacher ask to do?" 
(Apakah kamu mengerti apa yang guru meminta kita untuk kerjakan?) 
Beni menjawab, "We should use English in our English class" (Kita 
harus menggunakan bahasa Inggris di kelas.) 

Peserta didik belajar 'memerankan' tokoh-tokoh dalam setiap 
percakapan tertulis. Gunakan teknik mengarahkan 'Bermain Peran' 
yang berada di bagian Petunjuk Pengarah. 


- Guru memberikan contoh bagaimana cara membaca percakapan 

tersebut dengan intonasi dan tekanan kata yang baik dan benar. & 

- Setelah itu, peserta didik bermain peran dari percakapan yang adcfS^ 

- Guru mengingatkan kembali bahwa mereke dapat me ng g un akan 
kalimat-kalimat yang ada dalam pembelajaran sehari-hari. \ 

Fokus Kegiatan Pembelajaran: 

- Mulailah dengan memii 
serta didik untuk* 
dan memahami 
kegiatan ini. Gui 
mengarahkan^ 'Men 
truksi' yangS^-ad; 

Petunjuk Pengaral 

- Terdapat emp^FNpftah gambar 
yang memperlihatkan percakap¬ 
an mengeh1%m< 
dapat. ^ 

- Pada gambar pertama, terdapat 
gambar Edo yang memperlihat¬ 
kan sebuah karya kepada Udin. 

Edo berkata, "What do you think 
of this picture? Beni did it well, 
didn't he?" (Apa pendapatmu 



^III SMP/MTs 











mengenai gambar ini? Beni melakukannya dengan baik kan?) Lalu 
Udin menj a wab, "Yes, he did. It is very beautiful." (Ya, dia membuat 
gambar yang indah.) 

Gambar kedua mempelihatkan Dayu dan Lina yang sedang makan di 
kantin. Dayu berkata, "The meal is not delicious. Is that how you say 
it?" (Makanannya tidak enak. Apakah kau berpikir seperti itu?). Lalu 
Lina menjawab "I don't think so. It's nice." (Kurasa tidak. Enak ko.) 


Gambar ketiga memperlihatkan Beni dan Edo yang sedang duduk 
bersama dan membaca buku teks Bahasa Inggris. Beni berkata, "What 
do you think? Is English easy or difficult?" (Apa pendapatmu?Apakah 
pelajaran Bahasa Inggris mudah atau sulit?) "I think it's easy. I love 

ra^Bahc 


English." (Saya pikir pelajaran ini mudah. Saya suka pelajaran Bahasa 


Inggris.) 

Gambar keempat memperlihatl 
perempuan yang sedang mengobn 
di kelasnya. Guru laki-laki berkata, 
think so?" (Dia anak yan^^jn®. A] 
guru perempuan menj; 

(Ya. Dia anak yang rqrf| 




Caki-laki dan 
fg sedang menyapu 
it student. Don't you 
ia berpikir sama?). Lalu 
is diligent and smart too." 


Lkan' tokoh-tokoh dalam setiap 
teknik mengarahkan 'Bermain Per an' 
ijuk Pengarah. 

ntoh bagaimana cara membaca percakapan 
fe^nasi dan tekanan kata yang baik dan benar. 

Setelah ih/^gerta didik bermain peran dari percakapan yang ada. 

Guru mengingatkan kembali bahwa mereka dapat menggunakan 
kalirk^t-kalimat yang ada dalam pembelajaran sehari-hari. 


o 





Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengamati & Menanya 



Mulailah dengan meminta pe- 
serta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami Ins¬ 
truksi' yang berada di bagian 
Petunjuk Pengarah. 

Pada bagian ini terdapat empat 
gambar yang memperlihatkan 
percakapan mengenai memberi- 
kan penghargaan. 

Gambar pertama memperlihat¬ 
kan Gambar Beni yang sedang 
menunjukkan kartu undangan 
yang dia kepada gurunya. Guru 
tersebut berkata, "That's grei 
think it is a beautiful invita 
card. I like it." (Bagus se{ 
yang sangat indah.) l^h 

Gambar kedua n 
kartu selamat t 


memujmya. 

(Kartu ini indalVsek; 


adalah kartu undangan 
ank you." (Terima kasih.) 

ar Dayu yang sedang membuat 
a Siti yang menghampiri dan 
re is beautiful! I like the color." 
nanya) "Thanks." (Terima kasih.) 


Gambar ketiga memperlihatkan Gambar Lina yang sedang menyiram 
tanaman yang ada di depan kelas, lalu ada ibu guru yang memujinya. 
Guru tersebut berkata, "Excellent! That's my girl!" (Hebat, itu baru 
anak peremphan saya.) "Thank you, Ma'am." (Terima kasih, Bu.) 


Gambar keempat memperlihatkan Gambar Udin yang sedang 
menggambar sebuah pemandangan, lalu Edo datang menghampiri 
untuk memujinya. Edo berkata, "What a wonderful picture!" (Betapa 
indahnya gambar itu). "Thank you." (Terima kasih.) 











Peserta didik belajar 'memerankan' tokoh-tokoh dalam setiap 
percakapan tertulis. Gunakan teknik mengarahkan 'Bermain Peran' 
yang berada di bagian Petunjuk Pengarah. 


- Guru memberikan contoh bagaimana cara membaca percakapan 
tersebut dengan intonasi dan tekanan kata yang baik dan benar. 

- Setelah itu, peserta didik bermain peran dari percakapan yang ada. 


- Guru mengingatkan kembali bahwa mereka dapat menggunakan 
kalimat-kalimat yang ada dalam pembelajaran sehari-hari. 

- Guru pun mengingatkan peserta didik untuk sering-sering memberikan 
pujian atas apa yang dilakukan oleh temannya ataupun orang-orang 
yang ada di sekitarnya jika melakukan perbuatan yang baiiQsebagai 
bentuk apresiasi. 

Fokus Kegiatan Pembelajaran: Menj 

- Mulailah de 
peserta didik 
dan memahami 
untuk kegi 
teknik mel 
hami Instrul 
bagian Petunj 

- Pada bagiai 
diminta /*uiljuk 
kalimat berdasarkan perca- 
ka*j^?\^ang ada di halaman 
sebelumnya. 

- Kegiatan ini bertujuan agar 
peserta didik tidak hanya 
membaca, memainkan peran, 
namun pula memahami mak- 
na dari percakapan yang dipelajarinya. 



































- Harapan jawaban yang dituliskan oleh peserta didik adalah: 

To check someone's understanding, we can use several expressions. 

1. To check Siti's understanding, in picture 1 Dayu says, 

"Don't you understand of what she said?" 

2. To check his students' understanding, in picture 2 Mr. Adnan says, 
"Do you know what I mean?" 

3. To check Edo's understanding, in picture 3 Mrs. Ina says, 

"Do you understand the text?" 



4. To check Beni's understanding, in picture 4 Udin says. 


"Do you understand. 



"It's nice" 

3. To show Edo's appreciation, in picture 7 he says, 

"I think it's easy." 

4. To show Mrs. Ina's appreciation, in picture 8 she says, 

"He is dilligent and smart too." 


0 


VIII SMP/MTs 




1. To show Mr. Adrian's appreciation, in picture 8 he says, 

"He's a dilligent student." 

2. To show Mr. Adnan's appreciation, in picture 9 he says, 

"Great!" 


3. To show Lina's appreciation, in picture 10 she says, 

"Your picture is beautiful." 

4. To show Mrs. Ina's appreciation, in picture 11 she says, 

"Excellent" 

5. To show Beni's appreciation, in picture 12 he says, 

"What a wonderful picture!" 




- Pada bagian ini, peserta didik diarahkan untuk fokus^kepada 
ujaranujaran yang digunakan untuk mengecek pemahan^jr^pgseorang, 
menanyakan pendapat, serta memberik^A|presiasii^ ^^ 

- Peserta didik diminta untuk mempc^hatikau-kembali ungkapan- 
ungkapan yang ada pada percakapan-percakaparrsebelumnya. 

Fokus Kegiatan Pembi 


Mulailah deng£ 

serta didik itntuk rnembaca 
dan memahami instfuksi untuk 
kegiatan >1ni. ^GSmaMin teknik 
mengarahkahf^^/rimahami Ins- 
truksi' yang Berada di bagian 
Petunjuk Pengarah. 

PacN^Nagian ini, peserta didik 
diminta untuk membuat kesim- 
pulan mengenai apa yang sudah 
dipelajarinya. 




















- Diharapkan, dengan membuat kesimpulan ini, peserta didik dapat 
memahami secara utuh mengenai ujaran-ujaran yang dipelajari pada 
bab ini. 

- Jawaban yang diharapkan dapat dituliskan oleh peserta didik adalah: 


X know how bo yeb abbenbion, we will say: 
ftbbenbion, please!, 

Call someone's name, 


V- 



Excellent 

dan lain sebayainya 


irin SMP/MTs 




Guru dapat menerima pilihan jawaban yang lain jika memang itu 
dapat diterima. 


Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengasosiasi 


Mulailah dengan meminta pe- 
serta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami Ins- 
truksi' yang berada di bagian 
Petunjuk Pengarah. 

Terdapat dialog antara Udin dan 
Edo yang sedang membicarakan 
gambar yang dibuat oleh Udin. 

2 jenis ungkapan awal < 
ingin diperkenalkan 
laman ini adalah 
minta perhati^fi 
menanyakai 
do you think vfji?, 
pendapat (Well, 11) 
enough) i^)feng< 
pemahamai 



Lahaman (Do you understand?), menyatakan 


ngkapan ditandai dengan huruf yang dicetak tebal. 

GuruJIkipat memberikan contoh cara pembacaan kalimat-kalimat 
tersebut dengan pengucapan dan intonasi yang tepat sehingga peserta 
didik dapat mengikutinya dengan baik pula. 

- Setelah itu, peserta didik bermain peran dari percakapan yang ada. 


Dalam memperkenalkan ungkapan menanyakan pendapat, guru 
dapat mengulang ungkapan-ungkapan tersebut dalam konteks yang 
berbeda, misalnya: 













o What do you think about English? 
o What do you think about our new class ? 
o What do you think about our school ? 
o Dan lain sebagainya. 

Guru dapat meminta peserta didik untuk membuat pertanyaan- 
pertanyaan lain kemudian menyampaikannya kepada teman 
sebangkunya. 



Ins- 


Mulailah dengan meminta pe¬ 
serta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami Ins- 
truksi' yang berada di 
Petunjuk Pengarah. 

Pada bagian ini, 
diminta untuk 
teks yang masih 

Setiap baloi 
ungkapan yan] 
di halaman 

Jawaban yang diharapkan untuk 
bagian ini a ayah: 


Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengasosiasi 


o I. (a) Excuse me! 


- Yes, Ma'am. 


o A-H-ervhon, please 
- X Cb) All rkjh-E 



irill SMP/MTs 









o 3. (g) Whaf do gou fhink 
of fhis picfure? 

- X fhink ifs beaufiful. 

o Do gou fhink if is 
good? 

- fc) Yes, ifs verg nice. 

o 5. Cd) Do gou 
undersfand? 

- Yes, X do 

Is if clear? 

- b. (e) If is. 

Ifs so beaufiful! 

- 1. ff) Thank gou. 

8. (h) Greaf! 

- Thanks. 




Lenuliskan jawaban lain selama 


Jntoh cara membaca ungkapan-ungkapan 
caja ^engucapan dan intonasi yang baik dan benar. 









Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengasosiasi 


buah balon teks untuk Siti dan 




Beni dan Lina. Tersedia dua 


Pada bagian ini, terdapat 
beberapa gambar yang di dalam- 
nya terdapat balon teks yang 
dapat diisi dengan ungkapan- 
ungkapan yang telah dipelajari 
sebelumnya. 


Pada gambar pertama, terdapat 
gambar Udin sedang berdiri di 
depan kelas menghadap tern, 
temannya yang sedang 
duduk mengobrol satu 
lain. Tersedia dua 
teks untuk 
temannya 
jenis 
yang 

yang diberikan 
adalah: "Excuse 
informal yajj 
adalah "HihC\ 

w 

Di gambar kedua, terdapat 
gambar Siti sedang menunjukkan 
sebuah buku novel kepada 


Mulailah dengan meminta pe- 
serta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami Ins¬ 
truksi' yang berada di bagian 
Petunjuk Pengarah. 


^III SMP/MTs 

















Beni untuk menuliskan jenis ungkapan beserta respon yang dipakai. 
Harapan jawaban yang diberikan adalah: "What do you think about 
this book?" " It's nice!" 


Di gambar ketiga, terdapat gambar Edo yang sedang menyapu kelas 
dan Guru perempuan yang sedang berdiri di hadapannya dengan 
wajah tersenyum. Tersedia dua buah balon teks untuk Edo dan Guru 
untuk menuliskan jenis ungkapan beserta respon yang dipakai. 
Harapan jawaban yang diberikan adalah: "How nice you are." "Thank 
you, Ma'am." 

Pada gambar keempat, terdapat gambar Beni yang berdiri di rnnbang 
pintu dan seorang guru laki-laki yang sedang duduk di meja di dalam 
sebuah ruangan kelas. Tersedia dua buah balon teks untuk^Beni dan 
Guru untuk menuliskan ' dipakai. 

Harapan jawaban yang d ome in?" 



"Yes, please." 


Pada gambar kelima terdapat gambar Lina*Vang sedang menerima 
kertas ulangan dengan nilaQferdari gurti perempuannya. Keduanya 
tersenyum bahagia. Te Ae WaKma bV^di balon teks untuk Lina dan 
guru untuk menuliska£<j£|us ungka|>au beserta respon yang dipakai. 



about this?" "Yes, Sir." 

Pada gambar ketujuh, terdapat gambar Udin dan Beni yang sedang 
berdiri memandangi sebuah lukisan pemandangan di dalam ruangan 
kelas. Tersedia dua buah balon teks untuk Udin dan Beni untuk 
menuliskan jenis ungkapan beserta respon yang dipakai. Harapan 
jawaban yang diberikan adalah: "What a beautiful picture, don't you 
think so?" "Yes, I agree with you." 





Pada gambar kedelapan, terdapat gambar seorang guru laki-laki yang 
sedang memegangi sebuah pengeras suara di atas mejanya dengan 
ungkapan wajah menanyakan kepada para siswa apakah suara 
pengeras suara terdengar jelas atau tidak? Sementara para siswa duduk 
rapi di hadapan sang guru. Tersedia dua buah balon teks untuk guru 
dan peserta didik untuk menuliskan jenis ungkapan beserta respon 
yang dipakai. Harapan jawaban yang diberikan adalah: "Can you hear 
me?" "Yes, Sir." 


- Setelah peserta didik menyelesaikan tugasnya, guru dapat memberikan 
contoh cara pembacaan kalimat-kalimat tersebut dengan pengucapan 
dan intonasi yang tepat sehingga peserta didik dapat mengikutinjta 
dengan baik pula. 

- Peserta didik belajar 'memerankan' tokojn-tokoh dalai tiap 
percakapan tertulis. Gunakan teknik mengarahkan 'B'ejSfg ran' 
yang berada di bagian Petunjuk Pengan 

- Setelah itu, peserta didik bermain peran 


Fokus Kegiatan Pembelajanuj^ 

- Mulailah dengai 

serta didik _ 

dan memaharajNinstrul 
kegiatan ini. 
mengarahkan r . 
truksi' yang ber^c 
Petunjuk P( 




Pada hakaman ini, terdapat per¬ 
cakapan yang memperlihatkan 
kombinasi dari seluruh ungkapan 
yang sudah dipelajari. 

Untuk kegiatan awal, guru dapat 
memberikan contoh bagaimana 
cara membacanya dengan into¬ 
nasi dan pelafalan yang tepat. 


PHI SMP/MTs 
















Kemudian, peserta didik dapat diminta untuk mengulangi apa yang 
sudah dikatakan oleh guru. 

Guru perlu menekankan tiga aspek utama dari percakapan ini, yaitu 
jenis binatang, karakter, dan nama binatang tersebut. 

Untuk menegaskan, guru dapat berinteraksi dengan para peserta didik 
dengan pertanyaan, "What kind of animals that we're talking about?" "How 
does it look like?" dan "What is its name?" 


- Peserta didik pun diminta untuk membuat percakapan berdasarkan 


kriteria-kriteria yang sudah diberikan. 
Jawaban yang diharapkan adalah: 


riu i 

"Yes, I -think she's 
"She's Nemo." 

"What - a yood naV 

"Look, Ihis birj 

"Yes, X 




Sh(QNpre-t she?" 

name?" 


isnh he?" 
Whahs" his name?" 


my rabbih She's yenhe, isnh she?" 
she's penile. Whahs her name?" 

i yood name." 

^^\ook, -this is my doy. He's smart-, isnh he?" 
es, I -think he's smarh Whahs his name?" 
"He's Spike." 

"Wha-f a yood name." 


o "Look, -this is mu duck. She's -funny, isnh she?" 
"Yes, I -think she's -funny. Whahsner name?" 
"She's Belu." 

"Wha-f a yood name." 







Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengomunikasikan 


Pada halaman ini, peserta didik 
diminta untuk melakukan evalu- 
asi diri mengenai apa yang sudah 
dipahaminya. 

Pada bagian pertama, peserta 
didik diminta untuk menuliskan 
apa yang sudah dipelajarinya di 
bab ini. 

Pada bagian kedua, peserta 
didik diminta untuk menuliskan 
bagian mana yang paling 
disukainya. 

Pada bagian ketiga, peserta 
didik diminta untuk menuliskan 
kesulitan-kesulitan yang diha- 
dapinya. 

Pada bagian terakhir, 
menggunakan ekspi 
untuk percakapaj 
kegiatan ini. 

Pada bagian keentpat,, 
yang dilakukan unj 



bahwa peserta didik akan 
^udah dipelajari pada bab ini 
a diharapkan dapat memantau 


didik diminta untuk menuliskan usaha 
iaikan ke depannya. 

Diharapkan gurublafeat melihat bagian evaluasi diri ini, termasuk juga 
memberikanWfnbahan atau remedial kepada peserta didik yang masih 
belum r^epi^Kspm secara utuh konsep pembelajaran yang sudah ada. 




ITIII SMP/MTs 















Chapter 

II Can You Play the Guitar? 


Kompetensi Dasar 


t 


1.1. Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Inggris sebagai 
bahasa pengantar komunikasi Internasional yang diwujudkac dalam 
semangat belajar. 

2.1. Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam rfpfeksanakan 

komunikasi interpersonal dengan tomaiAA y 



2.2. Menunjukkan perilaku jujur, c 
jawab dalam melaksanakan 1< 
dan teman. 

2.3. Menunjukkan perilaku. 
damai, dalam melatfi 


bertanggung 
dengan guru 


■duli, kerja sama, dan cinta 
fesi fungsional. 


unsur kebahasaan untuk melaksana 
San menanyakan tentang kemampuan 
^as* suatu tindakan, sesuai dengan konteks 


4.2 Menyusun tek^ lisan dan tubs untuk menyatakan dan menanyakan 
tentang kemampuan dan kemauan melakukan suatu tindakan, 
dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur 
kebMalalm yang benar dan sesuai konteks. 


O 








Materi Pokok 


Teks lisan dan tulis untuk menyatakan dan menanyakan tentang (a) 
kemampuan dan (b) kemauan melakukan suatu tindakan. 


Fungsi sosial 

Menunjukkan sikap personal tentang kemampuan dan kemauan diri 
sendiri dan orang lain untuk melakukan suatu tindakan. 


Struktur teks 

a. Can you play H 
My uncle can t ; 



Unsur kebahasaan 

- Kata kerja bantu modal: can, will. 

- Kosa kata terkait kegiatan dan tindakan si 
rumah, kelas, sekolah, dan masyarat 

- Penggunaan nominal singular da\j%ural i 

atau tanpa a, the, this, those, myjthdr, dsb s 
nominal „ 

- Ucapan, tekanan kata, intt: 

- Ejaan dan tanda baca 

- Tulisan tangan ■ 


P Yes, I can. I'm sorry I can't answer the question. 
\ryfast., dan semacamnya. 


b. I promi^rn^pome to your birthday party. Yes, sure, she will return the 
boofa^&\$he will not take the train., dan semacamnya. 


Topik 

Berbagai kegiatan dan tindakan yang penting dan relevan dengan 
kehidupan siswa, dengan memberikan keteladanan tentang perilaku 
jujur, disiplin, percaya diri, dan bertanggung jawab. 


^III SMP/MTs 




Tujuan Pembelajaran 

Siswa terampil memahami, menyatakan, dan menanyakan Teks lisan 
dan tulis untuk menyatakan dan menanyakan tentang (a) kemampuan 
dan (b) kemauan melakukan suatu tindakan untuk menunjukkan sikap 
personal tentang kemampuan dan kemauan diri sendiri dan orang lain 
untuk melakukan suatu tindakan, menggunakan ungkapan dengan 
struktur teks yang runtut dengan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 
konteks, secara jujur, disiplin, percaya diri, bertanggung jawab, peduli, 
kerja sama, dan cinta damai (sikap, pengetahuan, keterampilan). 



Bab ini mengacu kep 

teks lisan dan tulis untu 
kemampuan dan (b) kem 


Pengantar Materi Utama 


di silabus mengenai 

enanyakan tentang (a) 
atu tindakan. 


Pengantar Bab 


Pada bagiaji\m, cerita akan difokuskan kepada kegiatan-kegiatan 
di sekitar lingkupgan kelas dan juga sekolah. Kegiatan-kegiatan yang 
ada pun diM&u^kan kepada orang-orang yang berada dekat dengan 
peserta <Sidik. Vngkapan-ungkapan yang disampaikan di dalam bab ini 
diharapkan dapat terus dipakai dalam keseharian proses pembelajaran, 
baik olen guru maupun peserta didik. 







Panduan Teknis 

Penggunaan Buku Siswa 


1 


Fokus tahapan pembelajaran: Mengamati 



Pembukaan dilakukan dengan 
menggunakan halaman pertama 
dalam bab ini. Gunakan teknik 
'Membuka Pembelajaran per 
Bab' yang ada di bagian Petunjuk 
Pengarah. 


Pada halaman pertama ini, 
disajikan mengenai materi utama 
yang akan dipelajari pada bab 
ini, mencakup: state and ask if one 
can do something dan state and ask 
if one will do something. 

Pada halaman 
muncul sebual - 
"Now I Can speak 
friends and my 


te 

ik 


bahasa Inggris, khususnya di 


Pernyataan 
buah 
dalam kelas 


Guru dapai tewufblaskan kepada peserta didik bahwa yang akan 
dipelajarinya mencakup kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dan 
juga kegidtarhkegiatan yang mau untuk dilakukan. 


ft 


^III SMP/MTs 











Fokus tahapan pembelajaran: Mengamati & Menanya 


Mulailah dengan meminta 
peserta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami In¬ 
struksi' yang berada di bagian 
Petunjuk Pengarah. 

Terdapat beberapa gambar yang 
menceritakan konsep ekspresi 
kemampuan (ability). 

Gambar pertama merupakan 
Gambar Edo dan Beni yang 
sedang bercakap-cakap. Di mana 
Edo (dalam balon teks) Menanya 
pada Beni " Can you pit 
guitar?" dan Beni men] 

(dalam balon teks)' "No^g 

Gambar kedua m^j 
bercakap-cakaj 
"Can you play a 
"Yes, I can. 

Gambar ketiga. jnerupakan Gambar Edo dan Lina yang sedang 
bercakap-cakap B^fnana Edo (dalam balon teks) Menanya pada Lina 
"Can you dctihpbw?" dan Lina menjawab (dalam balon teks) "I'm not 
sure but I'll try". 

Gambar keempat merupakan Gambar Lina dan Edo yang sedang 
bercakap-cakap. Di mana Lina (dalam balon teks) Menanya pada Edo 
"Can you come to the party?" dan Lina menjawab (dalam balon teks)' 
"No, I can't." 




Udin dan Siti yang sedang 
balon teks) Menanya pada Beni 
Beni menjawab (dalam balon teks)' 


- Gambar kelima merupakan Gambar Siti dan Udin yang sedang 
bercakap-cakap. Di mana Siti (dalam balon teks) Menanya pada 
Udin "Can you help me?" dan Beni menjawab (dalam balon teks) ' 
" Certainly ." 














- Guru diharapkan dapat memberikan contoh cara membaca dengan 
pengucapan dan intonasi yang baik dan benar. 

- Guru pun dapat memberikan contoh lain mengenai aktivitas-aktivitas 
yang memungkinkan untuk dilaksanakan, baik itu di lingkungan kelas, 
sekolah, maupun rumah sehingga peserta didik dapat mengembangkan 
idenya kepada aktivitas lain yang lebih beragam. 

- Diharapkan guru dapat memancing pengetahuan peserta didik 
mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat atau tidak dilakukan. 



Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengamati & Menanya 

- Mulailah dengan meminta pe¬ 
serta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami _In : 
struksi' yang berada di baj 
Petunjuk Pengarah. sQ? 

- Pada bagian ini, 
diminta untuk 
mudian memainki 
dasarkan perc|kwan yi 

- Gimakan tekniR b< 
yang berada di baj 
pengarah. 



- Pertama-tama, guru dapat mem¬ 
berikan combh cara membaca 
dengan pengucapan, intonasi, 
dan tekanan kata yang tepat. 


Kemudian, peserta didik dapat mengulangi untuk membaca 
percakapan tersebut. 





















Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengamati & Menanya 


Mulailah dengan meminta pe- 
serta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami In¬ 
struksi' yang berada di bagian 
Petunjuk Pengarah. 

Pada bagian ini, peserta didik 
diminta untuk melengkapi ka- 
limat berdasarkan percakapan 
yang ada di halaman sebelumnya. 


Di sini, peserta didik diminta 
untuk kembali menyalin per¬ 
cakapan yang sudah ada sebelum¬ 
nya dengan harapan b< 
peserta didik dapat mei 
secara utuh mengenai 
ungkapan apa saja y< 


- Jawaban yam 
I. Accordi 




Harurry 

t wifh fhe housework, 
earlu herself, 
fhe house before school. 


X Acxiq/Stwnt) fo Rani: 

avS^vcan make fried rice. 

^?y!§he can fry fhe eyq. 

» She can serve fried rice beaufifully. 

3. According fo Mr. Adnan: 

a. Adi can read his sfortj loudly. 

4. According fo Denafa: 

a. Fafima can sincj very loudkj.. 


» 


















5. Recording Fo Mrs. Fauzia: 

a. Birds can flu. 

b. We cannoF Fkj. 

c. We can make planes. 

d. We can Fkj very hkjh and yo Fo Far places. 

b. Recording Fo Mr. Rendcj: 

a. We cannoF swim across Fhe sea. 

b. We can cjo Fo oFher islands wiFh a boaF or a ship. 


1. Recording Fo Mrs. Gracia: 

a. We can work FocjeFher. 

b. We can undersFand iF easily. 

8. Recording Fo Widi: 

a. RnFon can (jo up Fhe sFairs himsetf. 
He can cjo down easiltj. <n 


Fokus Kegiatan Pembelaj 



- Mulailah dengan mcminta\pcscrta, >didik untuk membaca dan 
memahami instruksi untul^kegiataafitii. Gunakan teknik mengarahkan 
'Memahami Instr\^sip^ang bei1*da di bagian Petunjuk Pengarah. 

arapkan dapat melakukan wawancara 
Lya mengenai hal-hal yang dapat mereka 

- Sebelum melakukan Wawancara, peserta didik diharapkan untuk dapat 
mengumpulflan%perapa aktivitas yang mungkin untuk dilakukan. 

Terdapat eprftoh percakapan antara Siti dan Beni, "Can you climb a 
tree?" "No, I can't." 


- Contoh percakapan ini diharapkan dapat digunakan untuk aktivitas 
yang lain. 




Selain berfokus kepada kete- 
patan peserta didik dalam 
mengucapkan kalimat yang 
ada, diharapkan guru pun 
memperhatikan varian kegiatan 
yang telah disusun peserta didik. 

Guru sebaiknya memberikan 
apresiasi kepada peserta didik 
yang dapat melaksanakan kegiat¬ 
an pembelajarannya dengan baik 
dan benar. 



Fokus Kegiatan Pembelaj 

- Mulailah dengan 
serta didik 
dan memal 
kegiatan ini 


Petunjuk Pei 

Pada bagilrNrfi, peserta didik di- 
minta untuk melengkapi kalimat 
be^fc^Sman hasil wawancara 
dengan teman sekelasnya. 

Peserta didik diharapkan me- 
nuliskan hasil temuannya di 
buku tubs mereka dengan 
memperhatikan tanda baca dan 
cara penulisan yang baik dan 
benar. 

































Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengumpulkan Informasi 


Mulailah dengan meminta pe- 
serta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami In¬ 
struksi' yang berada di bagian 
Petunjuk Pengarah. 

Pada bagian ini, diharapkan 
peserta didik dapat membuat 
kalimat dengan bantuan gambar- 
gambar yang tersedia. 

Gambar pertama adalah gambar 
bola dengan tambahan tanda si- 
lang di sisi kanan bawah. Jawaban 
yang diharapkan adalah: Can 
you play the violin? No, I can'i 
I can't play the violin. 

Gambar kedua adalah g< 
di sisi kanan bawai 
the drum? Yes, I cm. 


Gambar ketig. 
tambahan tand^A 
adalah: Can Udin 




i tambahan tanda centang 
apkan adalah: Can you play 


yang sedang bernyanyi dengan 
kanan bawah. Jawaban yang diharapkan 
he can't. Udin/he can't sing. 


Gambar keemj^fT>adalah gambar Dayu yang sedang menari dengan 
tambahan tanda centang di sisi kanan bawah. Jawaban yang diharapkan 
adalah: Can Dayu dance? Yes, she can. Dayu/she can dance. 

Gambar kelima adalah gambar Edo yang sedang bermain sepak bola 
dengan tambahan tanda silang di sisi kana bawah. Jawaban yang 
diharapkan adalah: Can Edo play football? No, he can't. Edo/he can't 
play football. 


^III SMP/MTs 












- Gambar keenam adalah gambar Lina yang sedang bermain badminton 
dengan tambahan tanda centang di sisi kanan bawah. Jawaban yang 
diharapkan adalah: Can Lina play badminton? Yes she can. Lina/she 
can play badminton. 

- Guru diharapkan dapat mengarahkan peserta didik untuk dapat 
menceritakan isi gambar dengan baik dan benar. 

- Guru diharapkan dapat menjelaskan cara pembacaan dan perbedaan 
dari kata “can't" dan “cannot". 


Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengasosiasi 

- Mulailah dengan meminta pe¬ 
serta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami In¬ 
struksi' yang berada di b; 

Petunjuk Pengarah. 



Padabagian ini ter dap. 
gambar yang mi 
ungkapan myngeMgift kei 
untuk melal 

Pada gambar>pertapi^:ferdapat 
gambar\^)din„ tjain^^do yang 
sdang berbineaVig-bincang. Udin 
membawa banyak buku dan Edo 
hendak f jrfer#long. Udin berkata, 
"Will you help me to bring this 
book?" Edo membalas, "Sure." 


- Pada gambar kedua, terdapat gambar Lina yang sedang memberikan 
kartu undangan kepada Dayu. Lina berkata, " Will you come to my 
party?" Dayu menjawab/'O/ course." 














- Gambar ketiga adalah gambar Dayu yang mengajak Siti pergi ke Kantin. 
Dayu berkata, "Will you go to the canteen?" Lalu Siti menjawab, "Let's 
go." 

- Gambar keempat adalah gambar seorang ayah yang sedang duduk, 
ada jendela yang terbuka. Beni berada di dekat jendela dengan posisi 
tangan ingin menutup jendela. Lalu Ayah berkata, "Would you close 
the door, please?" dan Beni menjawab, "I'll do it." 


- Gambar kelima adalah gambar Ibu yang sedang memasak di dapur, 
lalu ada Udin yang membantu untuk menyerahkan garam. Ibu berkata, 
"Will you please pass the salt?" lalu Udin menjawab, "Here you are<? 

- Peserta didik belajar 'memerankan' tokoh-tokoh dalam 
percakapan tertulis. Gunakan teknik mengarahkan 'BermarrfTte] 
yang berada di bagian Petunjuk Pengarah. 


Fokus Kegiatan Pembelajaran: Menj 

- Mulailah dengan meminti 
serta didik untuk 
dan memahami ins^i 
kegiatan ini. Gl 
mengarahkan 
struksi' yan| 

Petunjuk Pengafa 


gasosiasi , ^ 



Pada bagian ini,*peserta didik 
diminta untuk membaca, ke- 
mudian memainkan per an ber- 
dasarkan percakapan yang ada. 

Gunakan teknik bermain peran 
yang berada di bagian petunjuk 
pengarah. 



Pertama-tama, guru dapat mem- 
berikan contoh cara membaca 

dengan pengucapan, intonasi, dan tekanan kata yang tepat. 



















- Kemudian, peserta didik dapat mengulangi untuk membaca 
percakapan tersebut. 

Fokus Kegiatan Pembelajaran: 

Mengasosiasi 

- Mulailah dengan meminta pe¬ 
serta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami In¬ 
struksi' yang berada di bagian 
Petunjuk Pengarah. 

- Pada bagian ini, peserta didik 
diminta untuk melengkapi ka- 
limat berdasarkan percakapan 
yang ada di halaman sebelumnya. 

- Di sini, peserta didik dii 
untuk kembali menyalin 
cakapan yang sudah 
belumnya dengan 
secara utuh m£i 
dipelajarinya^ v ^ 

- Jawaban yang 

I. Acc^^inqjft&WKan, we know Ihab his Dad will come bo his school 
Id colle^tSi^neporb. 

X Ac^^ing^-fe Lalhan, we know +hak 
Aurb will nob do +he cleaning. 

Nb^She will nob even clean her own room. 

3. According bo Gunawan, we know bhab his Uncle will painb his own 
house. 



didik dapat memahami 
ngkapan apa saja yang sedang 


















4. According to Diah his bro+her will walk 2. kilometers to his office 
everyday. 

5. According to Puspita 

a She will help me to fix the fable, if she can. 
b. She will not help me if she cannot do it 


b. According to Dewi, she will get up early and go to swim at six. 

1. According to Mrs. Wike, her students will go to school on foot or 
on a bicycle with good examples -from the teacher. 

8. According to Mrs. Wulandari, the little boy will not stop cry|k 
before his mother buys him the toys he wants. 

- Guru diharapkan dapat menjelaskan pula kepa^a peserta/ 
untuk kata kerja bentuk pertama (presentyflg^s^ untiit^wa 
tunggal (she, he, it) tidak lagi memakai 
modals (can, will) 

- Namun, diharapkan guru tida|< 
peserta didik yang justru mei 

- Peserta didik dapat dimintavunti 

will dalam bab ini. -* 


Fokus Kegiatan Pen 




:ata bahasa, biarkan 


’alisis penggunaan can dan 


Mengasosiasi 


Mulailah den^Jk meminta peserta didik untuk membaca dan 
memahami instruksi untuk kegiatan ini. Gunakan teknik mengarahkan 
'MemahtgfiKjpgtruksi' yang berada di bagian Petunjuk Pengarah. 

- Pada kegiatan ini, peserta didik diharapkan dapat membuat percakapan 
dengan menggunakan ekspresi "Will you...?" 


- Pada gambar pertama terdapat gambar sebuah buku novel dengan 
ditambah tanda silang di sisi kanan bawah. Jawaban yang diharapkan 
adalah: Will you read the novel? No, I won't. 




Pada gambar kedua terdapat 
gambar sebuah buku tipis 
bertuliskan fable dengan ditam- 
bah tanda centang di sisi kanan 
bawah. Jawabanyang diharapkan 
adalah: Will you read this fable? 
Yes, I will. 

Pada gambar ketiga terdapat 
gambar sebuah surat undangan 
rapat dengan tambahan tanda 
silang di sisi kanan bawah. 
Jawaban yang diharapkan 
adalah: Will you attend the 
meeting? No, I won't. 

Pada gambar keempat, terdapat 
gambar sebuah surat undangan 
ulang tahun dengan tamb^baaa 
tanda centang di sisi kanan haWan. 
Will you come to the birthday pari 

Pada gambar kelima, terdapat g< 
silang di sisi 
watch the 



yang diharapkan adalah: 
1 will. 

televisi dengan tambahan tanda 
nantfcKvah. JafvabaVi yang diharapkan adalah: Will you 



Guru di] 
Certain 


apat gambar sapu dengan tanda centang di 
iban yang diharapkan adalah: Will you sweep 


:an dapat menerima variasi jawaban, seperti Sure, 
lain sebagainya. 


w 
vv 

Peseta didik belajar 'memerankan' tokoh-tokoh dalam setiap 
percakapan tertulis. Gunakan teknik mengarahkan 'Bermain Peran' 
yang berada di bagian Petunjuk Pengarah. 


Selama ini ada beberapa yang menganggap bahwa I won't artinya 
sama dengan I don't want. Karenanya, diharapkan guru membantu 
menjelaskan bahwa I won't sama artinya dengan I will not. 
















- Guru pun diharapkan dapat menerima kemungkinan jawaban dengan 
variasi lainnya selama masih sesuai dengan konteks yang sedang 
dibicarakan. 


Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengomunikasikan 


Mulailah dengan meminta pe- 
serta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami In¬ 
struksi' yang berada di bagian 
Petunjuk Pengarah. 

Pada bagian ini, peserta didik 
diminta untuk mencari potongan 
gambar dari majalah atau koran 
mengenai benda/kegiatan y<~"~ ^ 
dapat atau tidak dapat merL 
lakukan. 

Guru dapat beruj; 
at least five pictm 
activities from 
papers, then pn 
notebook." 


lagiannya terdapat minimal 5 gambar. 

Iht melaksanakan aktivitas ini di luar kelas untuk 
irebih banyak inspirasi dari hal-hal yang ada di sekitarnya. 



^III SMP/MTs 


















Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengomunikasikan 


- Mulailah dengan meminta pe- 
serta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami In¬ 
struksi' yang berada di bagian 
Petunjuk Pengarah. 

- Pada bagian ini, peserta didik 
diminta untuk menulis kalimat 
berdasarkan gambar-gambar 
yang sudah didapat pada kegiat¬ 
an sebelumnya. 

- Kalimat-kalimat yang dibuat 
akan terfokus kepada pengguna- 
an ungkapan "I can...” d< 
cannot..." 

- Guru dapat meneri 
jawaban dari pesei 


n: Mengomunikasikan 

Pada halamaMihL peserta didik diminta untuk melakukan evaluasi diri 
mengenanajaa ytemg sudah dipahaminya. 

- Pada bagian* pertama, peserta didik diminta untuk menuliskan apa 
yang^udah dipelajarinya di bab ini. 

- Pada bagian kedua, peserta didik diminta untuk menuliskan bagian 
mana yang paling disukainya. 

- Pada bagian ketiga, peserta didik diminta untuk menuliskan kesulitan- 
kesulitan yang diha-dapinya. 



» 





















Pada bagian keempat, peserta 
didik diminta untuk menuliskan 
usaha yang dilakukan untuk 
perbaikan ke depannya. 

Pada bagian terakhir, terdapat 
pernyataan bahwa peserta didik 
akan mencoba untuk meng- 
gunakan ekspresi-ekspresi yang 
sudah dipelajari pada bab ini 
dalam percakapan sehari-hari. 
Guru pun diharapkan dapat 
memantau kegiatan ini. 

Diharapkan guru dapat melihat 
bagian evaluasi diri ini, termasuk 
juga memberikan tambahan atau 
remedial kepada peserta didik 
yang masih belum memahami 
secara utuh konsep pembelajaraj 



^III SMP/MTs 













Chapter 

III Would You Like to Come? 


Kompetensi Dasar 


t 


1.1. Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Inggris sebagai 
bahasa pengantar komunikasi Internasional yang diwujudkac dalam 
semangat belajar. 

2.1. Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam rfpfeksanakan 

komunikasi interpersonal dengan tomaiAA y 



2.2. Menunjukkan perilaku jujur, c 
jawab dalam melaksanakan 1< 
dan teman. 

2.3. Menunjukkan perilaku. 
damai, dalam melatfi 


bertanggung 
dengan guru 


■duli, kerja sama, dan cinta 
fesi fungsional. 


dan unsur kebahasaan untuk 
dari imgkapan memberi instruksi, 
J^nta ijin, serta cara responnya, sesuai dengan 


4.3. Menyusun» wks lisan dan tubs sederhana untuk menyatakan, 
menanyakaimran merespon ungkapan memberi instruksi, mengajak, 
melamrfcjdan minta ijin, dengan memperhatikan fungsi sosial, 
struktur teks, dan imsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. 


'C' 


9 








Materi Pokok 


Teks lisan dan tulis untuk (a) memberi instruksi, (b) mengajak, (c) 
melarang, (d) minta ijin, serta responnya 


Fungsi sosial 

Menjaga hubungan interpersonal dengan guru dan teman. 



Unsur kebahasaan 



- Ejaan dan tanda baca< 

- Tulisan tangan c 


Struktur teks 


(ungkapan hafaku\tfdak pei 
a. hank you. 



i. Put the book on the table, please. Yes, sure., 


a. 


b. Let's go! Okay. Come with me! Sorry, I'm busy., dan semacamnya. 

c. Don't be late again! Sure, I won’t. Don't open it, ok? OK., dan 
semacamnya. 

d. May I use your pen, please? Sure, here you are. May I wash my hands? 
Certainly., dan semacamnya. 


© 


^III SMP/MTs 




Topik 


Berbagai hal terkait dengan interaksi antara guru dan siswa selama 
proses pembelajaran, di dalam maupun di luar kelas, dengan memberikan 
keteladanan tentang perilaku jujur, disiplin, percaya diri, dan bertanggung 
jawab. 


Tujuan Pembelajaran 

Siswa terampil memahami, menyatakan, dan menanyakan teks 
lisan dan tulis untuk (a) memberi instruksi, (b) mengajak, (c) m^Jarang, 
(d) minta ijin, serta responnya untuk menjaga hubungan interpersonal 
dengan guru dan teman, menggunakan ungkapan dengams^rujctur teks 
yang runtut dengan unsur kebahasaan yatw benar d&n^ka*fii konteks, 
secara jujur, disiplin, percaya diri, bertan^^i^jawa^^^j^, kerja sama, 



fa'kelompok yang ada di silabus mengenai 
ilis untuk (a) memberi instruksi, (b) mengajak, 
serta responnya untuk menjaga hubungan 


_ 



Pada bagian ini, cerita akan difokuskan kepada kegiatan-kegiatan 
di sekitar lingkungan kelas dan juga sekolah. Kegiatan-kegiatan yang 
ada pun difokuskan kepada orang-orang yang berada dekat dengan 
peserta didik. Ungkapan-ungkapan yang disampaikan di dalam bab ini 
diharapkan dapat terus dipakai dalam keseharian proses pembelajaran, 
baik oleh guru maupun peserta didik. 


« 








Panduan Teknis 

Penggunaan Buku Siswa 




Fokus tahapan pembelajaran: Mengamati 

Pembukaan dilakukan dengan 
menggunakan halaman pertama 
dalam bab ini. Gunakan teknik 
'Membuka Pembelajaran per 
Bab' yang ada di bagian Petunjuk 
Pengarah. 

Pada halaman pertama ini, disa- 
jikan mengenai materi utama 
yang akan dipelajari pada bab 
ini, mencakup: Give and respond 
to instructions, give and respond to 
invitation, give and respond to m v 
hibition, dan ask for a permissu 

Pada halaman pertama muticul 
sebuah pertanyaan^" You+should. v 
come! Don't be 

Pada bagian Jni, peserta »clidik 

diharapkan dUpat msrfgetahui topik pembahasan yang ada, yaitu 
mengenai givingsmbT^esponding instruction (mengungkapkan dan 
merespon instrukssi ^giving and responding invitation (mengimgkapkan 
dan merespon lundangan), giving and responding prohibition 
(mengund|lpkarf' dan merespon larangan), dan asking for permision 
(memintaSjzm), 

Guru dapat menanyakan kepada peserta didik mengenai pengalaman 
ulang tahun mereka. 



^III SMP/MTs 










Guru dapat meminta peserta didik untuk menceritakan pengalaman 
ulang tahun yang paling berkesan bagi mereka. 

Guru pun dapat meminta peserta didik untuk berbagi mengenai 
hadiah apa yang paling berkesan yang pernah mereka peroleh. 


Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengamati & Menanya 


Mulailah dengan meminta pe¬ 
serta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami In- 
struksi' yang berada di bagian 
Petunjuk Pengarah. 

Pada halaman ini, terc 
empat buah gambar 
memperlihatkan pi 
mengenai memberil 

Gambar perfc 
Beni yanj 
depan pin! 
perempuan yan; 
in pleasM" 1; 

"Thank you$ 

Gambar kedua adalah gambar Edo yang sedang membawa buku, lalu 
ada guru perempuan yang berkata, " Please put the book on the table!" 
lalu Udin menjawab "All right." 



Gambar ketiga adalah - gambar Siti yang sedang berjalan menuju 
papan tubs yang penuh dengan coretan, lalu ada guru perempuan 
yang berkata, "Clean the whiteboard, please!" lalu Siti menjawab "Yes, 
Ma'am." 














Gambar keempat adalah gambar Udin yang akan membuka jendela 
di kelasnya, ada guru perempuan yang berkata "Please open the 
window!" lalu Udin menjawab, "Of course!" 

Peserta didik belajar 'memerankan' tokoh-tokoh dalam setiap 
percakapan tertulis. Gunakan teknik mengarahkan 'Bermain Peran' 
yang berada di bagian Petunjuk Pengarah. 

Guru memberikan contoh bagaimana cara membaca percakapan 
tersebut dengan intonasi dan tekanan kata yang baik dan benar. 


Setelah itu, peserta didik bermain peran dari percakapan yang ada. 

Guru mengingatkan kembali bahwa mereka dapat menggui 
kalimat-kalimat yang ada dalam pembelajaran sehari-hari. 

Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengama 

Mulailah dengan 
peserta didik untuk me 
dan memahami instruksi- 
kegiatan ini. Gunak. 
mengarahkan 'Merrf^hami I®, ' 
struksi' yang berlmrui l»gQnN 
Petunjuk Pen^^^h 

Pada halaman apat 

empat buah gcfln\ar yang 
memperlihatk^fTV ♦ percakapan 
mengenai mengajak. 

Gambar pertama memperlihat- 
kan Udin yang sedang berada 
di depan kelas di dekat pintu, 
mengajak Edo yang masih 
duduk di bangku untuk pergi ke 
kantin. Udin berkata "Let's go to the canteen!” Lalu Edo menjawab, 
"Okay." 



PHI SMP/MTs 










Gambar kedua adalah gambar Edo dan Udin yang sudah berada di 
depan kelas di dekat pintu, mengajak Beni untuk pergi. Beni sedang 
memegang bukunya dengan posisi akan dimasukkan ke dalam tas. 
Edo berkata, "Would you like to join us?" Beni menjawab, "Ok, but 
wait a minute." 


Gambar ketiga adalah gambar Siti yang berada di depan kelas di depart 
pintu, mengajak Lina yang masih duduk namun masih sibuk menulis. 
Siti berkata, "Come with me!" Lalu Lina menjawab, "Sorry, I'm busy." 

Gambar keempat adalah gambar Siti yang mau pergi ke luar kelas. 
Dayu berkata, "Can I join?" Lalu Siti menjawab, "Sure, please come 
with me!" ♦ 

Peserta didik belajar 'memerankan' tokoh-tokoh d'Sfem setiap 
percakapan tertulis. Gunakan teknik mengarahkan^fBerrriain Peran' 
yang berada di bagian Petunjuk Pen® 


Guru memberikan contoh bag; 
tersebut dengan intonasi dnnt^an; 

Setelah itu, peserta 


imbaca percakapan 
Lgbaik danbenar. 

percakapan yang ada. 


Guru mengin 
kalimat-kalim; 


Fokus Kegiatan 



►a mereka dapat menggunakan 
lembelajaran sehari-hari. 


aran: Mengamati & Menanya 


Mulailah dengan meminta peserta didik untuk membaca dan 
memahami instruksi untuk kegiatan ini. Gunakan teknik mengarahkan 
'MepM^mr Instruksi' yang berada di bagian Petunjuk Pengarah. 

Padahalamanini, terdapat empatbuah gambar yang memperlihatkan 
percakapan mengenai melarang. 


Gambar pertama adalah gambar Lina berbicara kepada Dayu. Lina 
menyerahkan kartu undangan kepada Dayu. Lalu Lina berkata, 
"Don't be late!" Dayu pun menjawab, "I won't." 





Gambar kedua adalah gambar 
Lina yang akan membuka kado, 
namun Udin melarangnya. Udin 
berkata, "Don't open it here, 
please." Lina menjawab, "Ok." 

Gambar ketiga memperlihatkan 
Lina yang sedang memegang 
kado dan mengucapkan terima 
kasih. Lina berkata, "You don’t 
have to buy any ting for me." 

Udin pun menjawab, "It's not a 
big deal." 

Gambar keempat memperlihat¬ 
kan Beni yang berbicara kepada 
Dayu dan Siti sambil berbisik. 

Beni berkata, "Don't tell Lina 
that we will prepare her a 
special gift." Dayu dan Siti menicfw&b, 

Peserta didik belajar 
percakapan tertulis. Gr 
yang berada di bag, 

Guru memberikai 
tersebut deng. 




inkan'*^?bkoh-tokoh dalam setiap 
kniltf Tbenga ra h ka n 'Bermain Per an' 
iju^garah. 

jagaimana cara membaca percakapan 
■kanan kata yang baik dan benar. 

>ermain peran dari percakapan yang ada. 

:embali bahwa mereka dapat menggunakan 
ig ada dalam pembelajaran sehari-hari. 












Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengamati & Menanya 


Mulailah dengan meminta pe- 
serta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami In¬ 
struksi' yang berada di bagian 
Petunjuk Pengarah. 

Pada bagian ini, diceritakan 
bah-wa Beni mengkonfirmasi 
melalui telepon mengenai 
undangan ulang tahun yang 
dikirimkan oleh Lina. 

Pada bagian ini, guru dapat 
meminta peserta didik untuk 
memperhatikan ketika guru 
mencontohkan cara menMa 
dialog tersebut. 




guru ketika memulai pelajaran 
an invitation card. Lets listen what 
invitation ." 

■ngan memberikan contoh cara membaca 


Kalimat yang dap* 
adalah, "Ok 
Beni try to 

Guru dapat rru 
untuk sbtjAp k^ 

Guru pun dapat meminta peserta didik secara berpasangan untuk 
jercakapan yang ada. 

pat meminta peserta didik imtuk mencoba secara berpasangan 
me^genai percakapan tersebut. 


















Bagian terpenting dalam dialog ini adalah: 


o Will you come to my birthday party? Give Invitation 

o Yes, I will. 

Respond Invitation 

o Don't be late. Give 

Prohibition 

o I'll do my best. Respond 

Prohibition 


Jika memungkinkan, peserta didik dapat diminta untuk membuat 
dialog dengan situasi yang mirip dengan percakapan tersebut. \ 


Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengamati 

Mulailah dengan meminta pe¬ 
serta didik untuk membi 
dan memahami instruksi un( 
kegiatan ini. Gunakaj 
mengarahkan 'Mei 
struksi' yang be^fd 
Petunjuk Pengara] 


<\ 



Pada halam^^ini, dt|{|^|J|kan 
bahwa Beni akan aa^rtinta Udin 
untuk menemaninya membeli 
kado untuk ulang tahun Lina. 

Ter d a pat pier ca ka pan antara 
Beni danVUdin mengenai ren- 
cana mereka untuk membeli 
kado untuk Lina. 


Peserta didik belajar 'memeran- 

kan' tokoh-tokoh dalam setiap percakapan tertulis. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Bermain Peran' yang berada di bagian Petunjuk 
Pengarah. 


ITIII SMP/MTs 

















Guru memberikan contoh cara membaca dialog tersebut per kalimat. 


Peserta didik diminta untuk secara berpasangan berlatih untuk 
mengucapkan kalimat tersebut. 

Setelah mempraktekan percakapan tersebut, guru dapat meminta 
peserta didik untuk memaknai percakapan dengan mengutarakan 
kalimat, "Will Udin come to the party?" 


Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengumpulkan Informasi 

- Mulailah dengan meminta pe¬ 
serta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami In¬ 
struksi' yang berada di b, 

Petunjuk Pengarah. 



- Pada bagian ini, pes 
diminta untuk m< 
dari majali 
mengenai %er^^bem 
dapat dijadi 
kado ur^ffl^Ona. 

- Peserta didife&apat melakukan 
kegiatan ini tia^im kelompok. 

- Gambs^gfftibar yang ditemukan 
dapat dit. ^mpel di buku tubs peserta didik ataupun karton khusus. 


Gambar-gambar yang ditempel terdiri dari dua kelompok, yaitu 
benda-benda yang direkomendasikan untuk dibeli dan benda-benda 
yang tidak direkomendasikan untuk dibeli. 












Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengumpulkan Informasi 



Pada bagian ini, peserta didik 
diminta untuk membuat kali- 
mat berdasarkan gambar-gam- 
bar yang sudah mereka cari 
sebelumnya. 

Fokus pada kegiatan ini adalah 
peserta didik dapat membuat 
pernyataan dengan menggu- 
nakan ungkapan instruksi 
"Please buy..." dan ungka] 
larangan, "Don't buy..." />S 

Guru dapat 
nya dengan 


didik dan mencocokan- 
temukan sebelumnya. 


Mulailah dengan meminta pe¬ 
serta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami In- 
struksi' yang berada di bagian 
Petunjuk Pengarah. 


Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengasosiasi 


Mulailah dengan* meminta peserta didik untuk membaca dan 
memahami instruksi untuk kegiatan ini. Gunakan teknik mengarahkan 
'Memahami Instruksi' yang berada di bagian Petunjuk Pengarah. 


Pada bagian ini, peserta didik diminta untuk membaca, kemudian 
memainkan peran berdasarkan percakapan yang ada. 

Gunakan teknik bermain peran yang berada di bagian petunjuk 
pengarah. 














Pertama-tama, guru dapat mem- 
berikan contoh cara membaca 
dengan pengucapan, intonasi, 
dan tekanan kata yang tepat. 

Kemudian, peserta didik dapat 
mengulangi untuk membaca per- 
cakapan tersebut. 



Fokus Kegiatan Pembelajaran: Meng. 

- Mulailah dengan morrfima ™ 
serta didik t 
dan memahami 
kegiatan 
mengarahkai 
struksi' ^J^berai 
PetunjuF 

- Pada bagian ini) peserta didik 
diminta untul? melengkapi kali- 
mat ^reasarkan percakapan 
yangadadi halaman sebelumnya. 


Di sini, peserta didik diminta 
untuk kembali menyalin per¬ 
cakapan yang sudah ada sebe¬ 
lumnya dengan harapan bahwa 
peserta didik dapat memahami 
secara utuh mengenai ungkapan- 
ungkapan apa saja yang sedang dipelajarinya. 

































Jawaban yang diharapkan adalah: 

I. a. Beni cjives an instruction: "Please cjive her a doll." 
b. He cjives a prohibition: "Don't c^ive her a robot, oh!" 

X a. Siti cjives an instruction: 

"You can wear a batik shirt or a formal shirt." 

b. She chives a prohibition: 

"Don't wear T-shirt." 

3. a. Lina cjives an instruction: 

"For exercise, please run, walk, or ride a bicycle." # 


b. She chives a prohibition: 
"Don't use expensive tools." 






:wing kits with ljou on 

















Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengasosiasi 


Mulailah dengan meminta pe-serta didik untuk membaca dan 
memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami In¬ 
struksi' yang berada di bagian 
Petunjuk Pengarah. 

Pada bagian ini, peserta didik 
diminta untuk membaca, ke- 
mudian memainkan peran ber- 
dasarkan percakapan yang ada. 

Gunakan teknik bermain peran 
yang berada di bagian petunjuk 
pengarah. 

Pertama-tama, guru dapat mem- 
berikan contoh cara memJJ&CEK 
dengan pengucapan, intonasi, 
dan tekanan kata yanr 


Kemudian, pesi 
percakapan, 



mengulangi untuk membaca 
















Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengasosiasi 


- Mulailah dengan meminta pe- 
serta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami In¬ 
struksi' yang berada di bagian 
Petunjuk Pengarah. 

- Pada bagian ini, peserta didik 
diminta untuk melengkapi ka- 
limat berdasarkan percakapan 
yang ada di halaman sebelumnya. 

- Di sini, peserta didik diminta 
untuk kembali menyalin per¬ 
cakapan yang sudah ada sebelum¬ 
nya dengan harapan bahwa 
peserta didik dapat memahami 
secara utuh mengenai ungkafMffwM' 
ungkapan apa saja yang seda^uipe’ 

- Jawaban yang dihai 


. To yive/«k prohibi+ion, Dayu says: 
"Do^lySlg Ihe red one." 



a. "foQsk a permission, Udin says: 

"Is This seal haken?" and "Can X si+ here?" 

b. To yive a prohibition, Edo says: 

"Mo, Ihe chair's ley is loose." and "Don'l sil on il." 

c. To respond a permission, Edo says: 

"Please 4-qke 4fie seaE near -Hie window." 


^III SMP/MTs 





















a. To yive an insfrucfion Si+i says: 
"Lefs wrap Ihe yiff for Lina." 

b. To ask for a permission Sifi says: 
"Can we if on your fable?" 

c. To respond a permission Beni says: 
"Please do." 

d. To yive a prohibition Beni says: 
"Don'f make a mess." 


4. a. To ask for a permission Udin says 

'Can X wear your Jackef?" 

b. To respond a permission Edo says 
"Sure. I have fwojackefs." 

c. To yive a prohibifion Edo says 
"Don'f forqef fo wash I 

ok^ 

5. a. To yive an insfrucfion 

"You can buy her^af^gby 
b. To yive a proh^bj^i^^Oat^ 

"Don'f buy hei 


Fokus Kegiat; 

- Mulailah dengan pe- 

serta didik untuk membaca 
dan memaharmlnstruksi untuk 
kegiatan ini. Cunakan teknik 
mengar^h|cab 'Memahami In- 



Pada bagian ini, peserta didik 
diminta untuk membuat kesim- 
pulan mengenai apa yang sudah 
dipelajarinya. 



























- Diharapkan, dengan membuat kesimpulan ini, peserta didik dapat 
memahami secara utuh mengenai ujaran-ujaran yang dipelajari pada 
bab ini. 

- Jawaban yang diharapkan dapat dituliskan oleh peserta didik adalah: 

Reflection 

- To yive and respond instructions, we can say: 

"Please..." "Ok" 

- To yive and respond -to invitation, we can say 

"Would iiou like -to romp? ''Sure 1 " 



Gambar pertama memperlihatkan Beni dan Siti yang sedang 
berbincan^-bincang. Beni berkata, "Do you see my jacket?" Lalu Siti 
menjawab, "Is it yours?" Beni kembali menjawab, "No, it's Edo's 
jacket. Our jacket are same but the size are different." 

Gambar kedua adalah gambar Dayu yang meminjamkan glinting 
kepada Udin. Udin berkata, "I don't have scissors." Dayu pun 
berkata,"Here, bring it. You can use mine." 








Gambar ketiga memperlihatkan 
Edo yang sedang memegang 
kertas kado dan tangannya 
kotor oleh lem. Edo berkata, 
"May I wash my hands?" Udin 
men)awab" Certainly." 

Gambar keempat memperlihat¬ 
kan Siti yang sedang mem- 
bungkus kado dan Dayu 
menyerahkan pita. Siti berkata, 
"Would you like to bring me our 
ribbon?" Lalu Dayu menjawab, 
"Here, you are." 

Peserta didik belajai 
kan' tokoh-tokoh dalam setiap 
percakapan tertulis. Gunakan 
teknik mengarahkan 'Berman 
Peran' yang berada di ba; 



cara membaca percakapan 
kata yang baik dan benar. 

tn peran dari percakapan yang ada. 

gribali bahwa mereka dapat menggunakan 
aa dalam pembelajaran sehari-hari. 


vO 

Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengasosiasi 

NN* 

Mulcfilah dengan meminta peserta didik untuk membaca dan 
memahami instruksi untuk kegiatan ini. Gunakan teknik mengarahkan 
'Memahami Instruksi' yang berada di bagian Petunjuk Pengarah. 

Pada halaman ini diceritakan mengenai Beni yang berkunjung ke 
rumah Lina dalam rangka ulang tahun Lina. 











Peserta didik belajar 'memeran- 
kan' tokoh-tokoh dalam setiap 
percakapan tertulis. Gunakan 
teknik mengarahkan 'Bermain 
Peran' yang berada di bagian 
Petunjuk Pengarah. 

Guru dapat memberikan contoh 
cara membaca percakapan ter- 
sebut dengan pengucapan dan 
intonasi yang baik dan benar. 

Peserta didik dapat diminta 
untuk berlatih untuk mengucap- 
kan percakapan tersebut bersa- 
ma pasangannya. 

Jika memungkinkan, peserta di¬ 
dik pun dapat diminta untuk 
memperagakan dialog tersebut 

Peserta didik dapat memodifikai 
untuk kemudian disesuaik^' 
untuk dapat diperagakan\li de 

Fokus Kegiatan Pembelmaran: Mengomunikasikan 

- Mulailah dengarf njeminta peserta didik untuk membaca dan 
memahami instruksi untuk kegiatan ini. Gunakan teknik mengarahkan 
'Memahamflplttuksi' yang berada di bagian Petunjuk Pengarah. 

- Pada bagiah ini peserta didik diminta untuk membuat instruksi 
dan juga larangan berdasarkan topik kegiatan yang mungkin untuk 
dilaksanakan. 



>ada di dalambuku siswa 
cTisi yang memungkinkan 


^III SMP/MTs 



















Peserta didik dapatbekerja secara 
kelompok untuk mebuat daftar 
instruksi dan juga larangan 
untuk kegiatan yang berbeda. 

Peserta didik dapat membuatnya 
di karton yang cukup besar 
sehingga dapat dilihat dengan 
jelas. 

Peserta didik pun dapat menghias 
kertas karton tersebut. 


Setelah itu, peserta didik dapat 
mempresentasikannya di depan 
kelas 


Fokus Kegiatan Pembelaj 



Pada halaman ini, 
diminta uni 
luasi diri 
sudah dig; 

Pada . 

didik dimin^^rt^k menuliskan 
apa yang su d apd i pel a j a r i ny a di 
bab ink* 

Pada bagian kedua, peserta 
didik diminta untuk menuliskan 
bagian mana yang paling di- 
sukainya. 


SEED 




























Pada bagian ketiga, peserta didik diminta untuk menuliskan kesulitan- 
kesulitan yang dihadapinya. 

Pada bagian keempat, peserta didik diminta untuk menuliskan usaha 
yang dilakukan untuk perbaikan ke depannya. 

Pada bagian terakhir, terdapat pernyataan bahwa peserta didik akan 
mencoba untuk menggunakan ekspresi-ekspresi yang sudah dipelajari 
pada bab ini dalam percakapan sehari-hari. Guru pun diharapkan 
dapat memantau kegiatan ini. 

Diharapkan guru dapat melihat bagian evaluasi diri ini, termasuk juga 






Chapter 

IV You are Invited! 


Kompetensi Dasar 


t 


1.1. Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Inggris sebagai 
bahasa pengantar komunikasi Internasional yang diwujudkac dalam 
semangat belajar. 

2.1. Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam rfpteksanakan 
komunikasi interpersonal dengan guri^t^m teman. y 

S^^-j^cfan bertanggung 
sional dengan guru 



■duli, kerja sama, dan cinta 
fesi fungsional. 


2.2. Menunjukkan perilaku jujur, disl 
jawab dalam melaksanakan koi 
dan teman. 

. .\S 

2.3. Menunjukkan perilaki 
damai, dalam melaj 

3.4. Menerapkansl 
fungsi sosiffl 
card), sesuaj^J 

4.4. Menai^g^p 
card), sanga* 

4.5. Menyusun teks tubs imdangan pribadi dan ucapan selamat {greeting 
card^Aangat pendek dan sederhana, dengan memperhatikan fungsi 

struktur teks, dan imsur kebahasaan yang benar dan sesuai 
komeks. 


fcsur kebahasaan imtuk melaksanakan 
n pribadi dan ucapan selamat (greeting 
^iteks penggunaannya. 

Indangan pribadi dan ucapan selamat (greeting 
Lek dan sederhana. 








Materi Pokok 

Teks tulis (a) undangan pribadi dan (b) ucapan selamat (greeting card) 
sangat pendek dan sederhana. 


Fungsi sosial 

Menjaga hubungan interpersonal dengan guru dan teman. 


Unsur kebahasaan 


- Kata dan tata bahasa yang lazim digunakan dalam undangan dan 
ucapan selamat dari sumber-sumber otenjik. 

- Penggunaan nominal singular dan pba 
atau tanpa a, the, this, those, my, theia 
nominal 

- Ucapan, tekanan kata, intona^NQV 

- Ejaan dan tanda baca 

- Tulisan tangan . 

Struktur teks ' ** 

a. Menyebutkan t 
selamat {greets 




(a) undangan pribadi dan (b) ucapan 


b. Menyebi 
ucai 


jinformasi rinci dari (a) undangan pribadi dan (b) 
ipanXelSmfcit {greeting card). 


Topik 

Berbagai kegiatan, acara, dan hari penting siswa dan guru, dengan 
memberikan keteladanan tentang perilaku santun, peduli, cinta damai, 
dan kerjasama. 


^III SMP/MTs 




Multimedia 


Layout dan dekorasi yang membuat tampilan teks lebih menarik. 


Tujuan Pembelajaran 

Siswa terampil dalam membuat teks tubs (a) undangan pribadi 
dan (b) ucapan selamat (greeting card ) sangat pendek dan sederhana 
untuk menjaga hubungan interpersonal dengan guru dan teman, 
menggunakan ungkapan dengan struktur teks yang runtut dengan unsur 
kebahasaan yang benar dan sesuai konteks, secara jujur, disipl^n/p^caya 
diri, bertanggung jawab, peduli, kerja sama, dan cinta dam^^sikap, 
pengetahuan, keterampilan). 

,.0 


dangan pribadi dan juga ucapan 



Di bab ini, hanya diperlihatkan beberapa contoh kartu 

undangan pribadi dan juga kartu ucapan singkat dan sederhana. Setelah 
mengamati jenis-jenis kartu tersebut, diharapkan peserta didik dapat 
membuat kartu undangan pribadi sederhana dan juga kartu ucapan 
sederhana oleh mereka sendiri dengan memperhatikan pula faktor media 
yang dipakainya. 







Panduan Teknis 

Penggunaan Buku Siswa 


Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengamati 


Pembukaan dilakukan dengan 
menggunakan halaman pertama 
dalam bab ini. Gunakan teknik 
'Membuka Pembelajaran per 
Bab' yang ada di bagian Petunjuk 
Pengarah. 

Pada halaman pertama ini, pe- 
serta didik akan diperlihatkan 
mengenai apa yang akan dipe- 
lajari, yaitu membuat imdangan 
pribadi dan juga membuat ucap- 

Pada bab ini, yang dipel 
memungkinkan pesei 
kata-kata yang a< 
tepat. 

Diharapkan,<6^&‘a akl 
kartu undangan dj 




:es tulis saja, namun jika 
it membaca dan melafalkan 
intonasi, dan tekanan kata yang 


■lajaran peserta didik dapat membuat 
:artu ucapan hasil karya mereka sendiri. 


Kartu imdangan pribadi dan juga ucapan selamat yang dihasilkan 
diharapkan memenuhi kaidah sebuah tulisan yang baik dengan 
mempejlaa|1'k^h kferapian tulisan, cara penulisan, tanda baca, dan juga 
kreativitas .cfelam mempresentasikannya. 


Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengamati & Bertanya 

Mulailah dengan meminta peserta didik untuk membaca dan 
memahami instruksi untuk kegiatan ini. Gunakan teknik mengarahkan 
'Memahami Instruksi' yang berada di bagian Petunjuk Pengarah. 


VIII SMP/MTs 











Pada halaman kedua ini, peserta 
didik akan terfokus kepada 
kegiatan mengamati. 

Guru dapat berujar, "Hey, take a 
look at this invitation card!" 

Terdapat contoh kartu undangan 
yang dikirimkan oleh Lina 
kepada Beni mengenai pesta 
ulang tahun Lina. 

Terdapat beberapa pertanyaan 
yang merupakan bagian dari 
proses mengumpulkan informa- 
si pada undangan tersebut. 

Guru dapat menanyakan kepada 
peserta didik mengenai in form a si 
undangan tersebut, seperti:^^\ 

Who is ir 
Who doej 
How 







>i yang dapat.diperole 


:roleh melalui kartu 


Melalui perja^iaan-pertanyaan ini, secara tidak langsung peserta 
didik mempelajari mengenai bagian-bagian dari kartu undangan. 


Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengamati & Menanya 


Mulailah dengan meminta peserta didik untuk membaca dan 
memahami instruksi untuk kegiatan ini. Gunakan teknik mengarahkan 
'Memahami Instruksi' yang berada di bagian Petunjuk Pengarah. 

Pada bagian ini,peserta didik diperlihatkan beberapa contoh kartu 
undangan pribadi. 














Perlu diberikan penekananbahwa kartu 
terbatas pada undangan ulang tahun d; 

Peserta didik pun perlu diper-k< 
yang lain, seperti unda-n; 
undangan untuk bersih-bj 

Di dalam undangafi< 
bagian dari surabunt 




^undangan pribadi 
'ngan pesta kostum, 
gainya. 

ifikasikan mengenai bagian- 


undangan 


Bagian-bagian 
o Receiver: 

pihak yang 
o Day/Date: 

hari dan tanggal kegiatan 
o Time: 

waktu kegiatan 
o Place/Address: 

tempat kegiatan 
o Confirmation: 

nomor telepon untuk konfirmasi 
o Sender: 
pengirim 


at diperkenalkan adalah: 


^III SMP/MTs 

































Peserta didik dapat pula diminta untuk membawa contoh undangan 
dari rumahnya. 

Kartu undangan diusahakan merupakan kartu undangan ulang tahun. 

Peserta didik diminta untuk mengidentifikasi bagian-bagian dari 
undangan tersebut. 

Peserta didik diminta untuk membandingkan bagian-bagian dari 
undangan yang ada pada contoh yang ada di dalam buku dengan 
undangan yang dibawa oleh peserta didik. 




Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengumpulkan Informasi 

X . 

Mulailah dengan meminta pe- gm f ^ • 

serta didik imtuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan t< 
mengarahkan 'Mem; 
struksi' yang berada, 

Petunjuk Pengarahy ( 

Pada bagii'"^^^®^"- 
diminta uni 

undangaAJ* 


Peserta didik dapat membuat 

krea^i dengan kartu undangannya, seperti menggunakan kertas daur 
ulang, biji-bijian, atau perlengkapan keterampilan lainnya. 



Guru dapat mengompetisikan pembuatan kartu undangan ini antara 
seluruh peserta didik di sekolah yang bersangkutan. 













Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengasosiasi 


Mulailah dengan meminta pe- 
serta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami In¬ 
struksi' yang berada di bagian 
Petunjuk Pengarah. 

Pada halaman ini, diperlihatkan 
beberapa contoh kartu ucapan 
selamat dari teman-teman seke- 
las Beni untuk Lina. 

Terdapat empat contoh kartu 
ucapan selamat, yaitu: 

o Happy Birthday. 

I wish you all the best, 
o May all your dreams come tT 
o Congratulation for your 
o Best wishes for you. 




♦ OQ 

- 


7c 


.6 


Guru dapat mei 
tersebut. 

Peserta didi i 
yang sudah diucap 



membacakan kalimat-kalimat 


: megucapkan kembali kalimat-kalimat 
ti guru. 


Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengasosiasi 

Mulailah dengan meminta peserta didik untuk membaca dan 
memaharm instruksi untuk kegiatan ini. Gunakan teknik mengarahkan 
'Memahami Instruksi' yang berada di bagian Petunjuk Pengarah. 

Pada bagian ini, peserta didik diperlihatkan beberapa contoh kartu 
ucapan selamat. 

Perlu diberikan penekanan bahwa kartu ucapan selamat tidak hanya 
terbatas untuk ucapan selamat ulang tahun saja. 


PHI SMP/MTs 



















tnembaca 
1 untuk 
teknik 

mengarahkah x 'Mcmahami In- 
struksi' yang berada di bagian 
Petunjuk Pengarah. 

Pa^\>agian ini, peserta didik 
diminta untuk membuat kartu 
ucapan selamatmiliknya sendiri. 

Peserta didik dapat membuatnya 
di kertas terpisah dengan 
kreativitas masing-masing. 





































Peserta didik dapat membuat kreasi dengan kartu ucapannya, seperti 
menggunakan kertas daur ulang, biji-bijian, atau perlengkapan 
keterampilan lainnya. 

Guru dapat mengompetisikan pembuatan kartu undangan ini antara 
seluruh peserta didik di sekolah yang bersangkutan. 


Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengomunikasikan 



Pada halaman ini, peserta didik 
diminta untuk melakukan eva- 
luasi diri mengenai apa yang 
sudah dipahaminya. 

Pada bagian pertama, peserta 
didik diminta untuk menuliskan 
apa yang sudah dipelajarinya di 
bab ini. 


Pada bagian kedu; 
didik diminta untuk r 
bagian mana yai 
sukainya. 

Pada bagian ^eli 
didik dimintaS^tu 
kesulitan-kesulita, 


ii 


dapinya. 


Pada bagid|tfee<p§pat, peserta didik diminta untuk menuliskan usaha 
yang dilakukan untuk perbaikan ke depannya. 


Diharapkan guru dapat melihat bagian evaluasi diri ini, termasuk juga 
memberikan tambahan atau remedial kepada peserta didik yang masih 
belum memahami secara utuh konsep pembelajaran yang sudah ada. 


^III SMP/MTs 















Chapter 


V My Uncle is a Zookeeper 


Kompetensi Dasar 


1.1. Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Inggris sebagai 
bahasa pengantar komunikasi Internasional yang diwujudkaKdalam 
semangat belajar. 


ikan dal; 


2.1. Menunjukkan perilaku santun dan peduii dalani^Te^&sanakan 
komunikasi interpersonal dengan gua 


2.2. Menunjukkan perilaku jujur, disj 
jawab dalam melaksanakan koi 
dan teman. 

2.3. Menunjukkan perilaki 
damai, dalam mek 


r peduii dalam mej 
iru teman. V 




'dan bertanggung 
sional dengan guru 


peduii, kerja sama, dan cinta 
;asi fungsional. 

kebahasaan untuk melaksanakan 
menanyakan keberadaan orang, benda, 
tidak tertentu, sesuai dengan konteks 


4.6. Menyusun teRs lisan dan tubs untuk menyatakan dan menanyakan 
tentang keberadaan orang, benda, binatang dalam jumlah yang tidak 
tertertfelS^n gan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan 
"hasaan yang benar dan sesuai konteks. 








Kompetensi Dasar 




1.1. Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Inggris sebagai 
bahasa pengantar komunikasi Internasional yang diwujudkan dalam 
semangat belajar. 

2.1. Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 
komunikasi interpersonal dengan guru dan teman. 

2.2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, percaya diri, dan bertanggung 







Materi Pokok 


Teks lisan dan tulis untuk menyatakan dan menanyakan keberadaan 
orang, benda, binatang dalam jumlah yang tidak tertentu. 


Fungsi sosial 

Menjelaskan, membanggakan, memuji, mengaguni, mengkritik, dsb. 


Unsur kebahasaan 

- Ungkapan dengan There .. 

- Kosa kata: kata benda. Kata jumlah^ang tidaki 
some, many, much, a lot (of). jC ' 

- Kata kerja, dan kata sifat yang tepkait 
benda di kelas, sekolah, rum ah, dan Sj 

- Penggunaan nominal singulai 
atau tanpa a, the, th&Sknpt. my 
nominal 

- Ucapan, tekap^katc 

- Ejaan d: 


Struktur teks N 



il secara tepat, dengan 
secara tepat dalam frasa 


ly a few students left in school. Where are the others?; How 


Ther^UqH 

many<dmtfS*reIhere in this classroom? A lot.; There is not much water in the 
dry seaskt. So we have to save water.; It's said that there very few monkeys in the 
zoo, and some are very thin., dan semacamnya. 





Topik 

Keberadaan orang, binatang, bend a, di kelas, sekolah, rum ah, dan 
sekitarnya yang memberikan keteladanan tentang perilaku jujur, disiplin, 
percaya diri, dan bertanggung jawab. 


Tujuan Pembelajaran 

Siswa terampil memahami, menyatakan, dan menanyakan teks lisan 
dan tubs untuk menyatakan dan menanyakan keberadaan orang, benda, 
binatang dalam jumlah yang tidak tertentu untuk memenuhi fungsi sostal 
dalam hal menjelaskan, membanggakan, memuji, mengaguni, mengkritlk, 
dsb. menggunakan ungkapan dengan struktur teks yang runtut ^tengan 
imsur kebahasaan yang benar dan sesuai kontek^. secara juju*jAis?pbn, 
percaya diri, bertanggung jawab, peduli, kenateaW, damai 


(sikap, pengetahuan, keterampilan). 


Materi Pokok 

Teks lisan dan tubs r 
kejadian yang dilakukart/1 
umum. 

Fungsi sosial 

Menghargai alatn\ 
membanggakan, dsb. 



■an menanyakan tindakan/ 
in atau merupakan kebenaran 


nesta, memberi contoh kebiasaan baik/jelek. 




ITIII SMP/MTs 




Unsur kebahasaan 


- Kata kerja dalam Simple Present Tense. 

- Adverbia: always, often, sometimes, never, usually, every 

- Kosa kata: kata benda, kata kerja, dan kata sifat yang terkait dengan 
orang, binatang, benda di kelas, sekolah, rumah, dan sekitarnya 

- Penggunaan nominal singular dan plural secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, those, my, their, dsb secara tepat dalam frasa 
nominal 


Ucapan, tekanan kata, intonasi. 


- Ejaan dan tanda baca 

- Tulisan tangan. 

Struktur teks 

The sun shines everyday in In{ 



— -i g reen My father is 

everyday. We have English 
'es, I help my Mom before I go 
r, dan semacamnya. 


Topik 

Tindal^ar), kej jadpl^f^adaan, di kelas, sekolah, rumah, dan sekitarnya 
yang memberikp]\Veteladanan tentang perilaku jujur, disiplin, percaya 
diri, dan bertanggumg jawab. 





Tujuan Pembelajaran 


Siswa terampil memahami, menyatakan, dan menanyakan teks lisan 
dan tulis untuk menyatakan dan menanyakan tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi secara rutin atau merupakan kebenaran umum untuk 
memenuhi fungsi sosial dalam hal menghargai alam semesta, memberi 
contohkebiasaanbaik/jelek, membanggakan, dsb. menggunakanungkapan 
dengan struktur teks yang runtut dengan unsur kebahasaan yang benar 
dan sesuai konteks, secara jujur, disiplin, percaya diri, bertanggung jawab, 
peduli, kerja sama, dan cinta damai (sikap, pengetahuan, keterampilan). 



Pengantar Materi Utama 


Di dalam bab ini, materi ul 
mengenai menyatakan dan mei 
binatang dalam jumlah tak tesrfcjJg 
secara rutin atau merupa^^Jfedbi 
pembelajarannya, aH 
di akhir mengenai 
kekhawatiran jika 
akan mengganj 
rumus sendiri. 


dipelajari adalah 
orang, benda atau 
;ejadian yang dilakukan 
™um. Namun dalam proses 
peserta didik diperkenalkan 
Tsanya. Hal ini dikarenakan ada 
•fcenalkan di awal, maka peserta didik 
suatu hafalan atau bahkan membuat 


Adverb qfyftthitity merupakan kata keterangan yang menyatakan 
jumlah suatu benda, binatang atau manusia. Adverb of quantity yang 
sering digunakan untuk menyatakan jumlah adalah some, many, much, 
little, few, a lor of, dsb. Adverb of quantity sangat berkaitan erat dengan 
bentuk kata benda. Dalam tata bahasa Inggris, kita mengenai ada bentuk 
kata benda yang dapat dihitung ( countable noun, seperti: chair, book, cat, 
dsb) dan kata benda yang tak dapat dihitung ( uncountable noun, seperti: 
water, rice, rain, dsb). Berikut merupakan tabel dari adverb quantity 
bersama aplikasi penggunaannya. 


VIII SMP/MTs 





Adverb of Quantity 

Function (is used with...) 

Usage 

Many 

Countable plural noun 

Many days 

Much 

Uncaountable singular 
noun 

Much rain 

Few 

Countable plural noun 

Few days (opposite 
with many) 

Little 

Uncountable singular 
noun 

Little rain (opposite 
with much) 

Some 

Countable and 
uncountable nouns 

Some water. Some 
bopkX 

A lot of 

Countable and 
uncountable nouqs 

A lot obpeopte, a lot 


Selain Adverb of quantity, d; 

cara menyatakan dan menayakan 
secara rutin atau merupakan 
selanjutnya yang menjadi 


Sebagaimana 
adalah untuk mj 
Dalam hal ini 
(Verbl) serta ada 
dsb). 

Contoh: 



tibahas mengenai 
ijadian yang terjadi 
>ngan kata lain, materi 
Simple Present tense. 


i fungsi dari simple present tense 
t rutinitas atau kebenaran umum. 
i penggunaan kata kerja bentuk ke 1 
srangan ( adverb seperti: everyday, everymorning, 


d Udin gojo school at 6 o'clock everyday. 

\ - p&yu always cleans her bedroom before leaving the house every 
> morning. 

- The moon shines at night. 


Lebih jauh lagi, penggunaan kata kerja disesuaikan dengan subject 
yang dipakai dalam kalimat. Khusus untuk subject dengan kategori orang 
ketiga tunggal (seperti: He, She, It), maka kata kerja-nya ditambah dengan 
akhiran -s. 














Contoh: 


They ;prepare themselves for the final exam nextweek. 
He prepares himself for the final exam nextweek. 


Di dalambuku siswa, disajikan sebuah gambar besar tentang situasi 
yang terjadi di sebuah kebun binatang. Dalam percakapan-percakapan 
pada bab ini, terdapat beberapa fokus materi yang ditekankan seperti 
penggunaan adverb of quantity, meliputi: much, many, some, a lot of, little dan 
few, simple present tense, dan cara menggambarkan ciri-ciri dari binatang. 


Panduan Teknis 

Penggunaan Buku Siswa 


(Pamanku adai 



Fokus tahapan pembelajaran: 

- Pembukaan dilakukan d< 
bab ini. Gunakan 
bagian Petunjuk 

- Di dalam hals 


;an halaman pertama dalam 
lelajaran per Bab' yang ada di 

rat judul bab. My Uncle is a Zookeeper 
*^tugas kebun binatang). 

Terdapat beberapa tujuan pembelajaran yang akan dipelajari di dalam 
bab ini, yaiUi menyatakan dan menanyakan keberadaan manusia 
(people), benfc^JSKgs) dan binatang ( animals) dalam jumlah yang tidak 
tentu serta kegiatan atau kejadian yang terjadi secara rutin (routine 
activities) atau merupakan kebenaran umum (general truth). 


Di bagian bawah, terdapat pertanyaan pembuka yang dapat dijadikan 
sebagai awal diskusi bersama peserta didik, yaitu: Have you ever visited 
a zoo? (Apakah kamu pernah berkunjung ke kebun binatang?) 


^III SMP/MTs 






Pada pertemuan pertama, akan 
lebih baik jika guru berbagi 
pengalaman dengan pesera didik 
tentang kunjungannya ke kebun 
binatang. Dalam hal ini peserta 
didik dapat juga bercerita tentang 
hal-hal yang pernah mereka lihat 
di tempat tersebut sehingga 
komunikasi terjalin dua arah 
antara guru dan peserta didik. 

Fungsi sosial yang diharapkan 
dapat tercapai dalam kegiatan 
awal ini adalah peserta didik 
sudah dapat menggambarkan/ 
menyatakan situasi di kebun 
binatang yang pernah mereka 
kunjungi. 

Selain itu, fungsi sosial. 
kemauan untuk mengha’i 
sesuatu, dan mem bed 






dapat tercapai adalah 
'rlihatkan rasa bangga akan 
>aik dan yang buruk. 

lalkan adalah adverb of quantity (a 
mt people, things and animals), dan simple 
in adverb (everyday, everyweek, etc). 

y ingin diperkenalkan adalah ucapan, tekanan 
iitfata (jumlah, dan sifat orang, binatang dan benda) 













Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengamati & Menanya 



Pada bagian ini, peserta didik 
diminta untuk mengamati 
gambar yang ada dan berbagi 
pikiran tentang pendapat mereka 
mengenai gambar tersebut. 


"All right, students! Now, 
turn to page 2!" 

"Have you opened it?" 
"On this page, 
it?" 

"It is about the 
"Now, let's 
"Do you 
"What else? 

"Now observe 
"You 
what 


lat do you think about 

'tit?." 

mals are there? What are they?' 
many visitors are there? 
zookeepers? What are they doing?" 


picture with your friend to find out more about 
picture!" 

Pastikan gbru dapat membantu peserta didik dalam bersama-sama 
menciptakan suasana yang kondusif dan nyaman selama proses 
pembelajaran. 


Di halaman ini, terdapat sebuah 
gambar besar yang menceritakan 
situasi yang terjadi di sebuah 
kebun binatang. 


Adapun berikut ini merupakan 
contoh ungkapan yang dapat 
dikatakan guru kepada peserta 
didik ketika pembelajaran ber- 
langsung. 



^III SMP/MTs 










Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengamati & Menanya 



Mulailah dengan meminta pe- 
serta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami In¬ 
struksi' yang berada di bagian 
Petunjuk Pengarah. 


Di halaman ini, terdapat be- 
berapa percakapan mengenai 
gambar besar yang ada pada 
halaman 2. Namun, kali ini 


gambar tersebut dipecah menjadi 
bebera-pa bagian. Setiap bagian 
dari gambar tersebut dijelaskan 
melalui sebuah percakapan. 

Pada bagian ini, 
diminta untuk mengar 
bar serta 
quantity (many, 
dalam 


Peserta 

. ter¬ 

sebut 

bergantian. 

Setelahwftempraktekkan perca- 
kap^^^ebut, peserta didik 
diharapkan dapat mengamati 
penggunaan adverb of quantity 
dalam kalimat. 


















Guru melakukan monitoring selama siswa berdiskusi dan mem- 
praktekan percakapan tersebut dengan rekannya. 


- Peserta didik bersama-sama guru membahas percakapan serta materi 
yang dimaksud untuk mempertegas fungsi dan penggunaan adverb of 
quantity dalam kalimat. 

- Guru memberikan contoh bagaimana cara membaca percakapan 
tersebut dengan intonasi dan tekanan kata yang baik dan benar. 

- Setelah itu, peserta didik bermain peran dari percakapan yang ada. 


- Guru mengingatkan kembali bahwa mereka dapat menggunakfm 
kalimat-kalimat yang ada dalam pembelajaran sehari-hari. 

ojc?’ 

Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengamat^l^fenan^a^. 

- Mulailah dengan meminta pe- 
serta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi unfu% 'C 
kegiatan ini. Gunakan 
mengarahkan 'MemaJ 
struksi' yang bei 
Petunjuk Pengarah. 

- Pada halam^^i 
enam buah gamb< 
perlihatkan kegi 
dari penjaga kgfej 

- Pada s ar, terdapat 

keterangary mengenai aktivitas 
yang dilakukan. 

- Guru membaca kalimat yang ada 
dengan pelafalan, intonasi, dan 
tekanan kata yang baik dan benar. 

























Peserta didik mengulang kembali apa yang sudah diucapkan oleh guru. 


Perlu ditekankan yang menjadi titik fokus perhatian bukan pada objek 
gambarnya, namun kalimat yang dibacakan oleh gurunya. 

Guru menjelaskan bahwa keterangan-keterangan ini merupakan 
beberapa aktivitas harian dari penjaga kebun binatang. 


Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengamati & Menanya 

- Mulailah dengan meminta pe¬ 
serta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami In¬ 
struksi' yang berada di bagian 
Petunjuk Pengarah. 

- Pada halaman ini, pesel 
diminta untuk mem 
mengenai aktivitai 
dari penjaga keb tani 

- Peserta did 
menyalii 
informasi y; 
halaman sel 


- Peserta diminta untuk 

menulis kalimat dengan tulisan tangan yang rapi dan memperhatikan 
pula tanc fa baca yang tepat. 

- Guru pun perlu memberikan penekanan bahwa kita harus mengucapkan 
terima kasih kepada penjaga kebun binatang karena telah bekerja dan 
membantu menjaga kepunahan binatang. 

















Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengamati & Menanya 


Mulailah dengan meminta pe- 
serta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami In¬ 
struksi' yang berada di bagian 
Petunjuk Pengarah. 

Pada halaman ini, terdapat 
enam buah gambar yang mem- 
perlihatkan beberapa makanan 
dengan jenis makanan yang 
dimakannya. 

Pada setiap gambar, terdapat 
keterangan mengenai jenis 
makanan yang dimakan para 
binatang. 

Guru membaca kalimat yai 
dengan pelafalan, intona: 


- Peserta didik me 


Perlu ditekankan w 
gambarnya, namun kal 




ata yang baik dan benar. 
^ang sudah diucapkan oleh guru. 

itik fokus perhatian bukan pada objek 
;ang dibacakan oleh gurunya. 


^III SMP/MTs 


























Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengamati & Menanya 


Mulailah dengan meminta pe- 
serta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami In¬ 
struksi' yang berada di bagian 
Petunjuk Pengarah. 

Pada halaman ini, peserta didik 
diminta untuk menulis kembali 
mengenai jenis makanan yang 
dimakan oleh para binatang. 

Peserta didik diminta untuk 
menyalin kembali berdasarkan 
informasi yang diperoleh pada 
halaman sebelumnya. 

Peserta didik dimint; 
menulis kalimat den; 
pula tanda baca y; 





>ang rapi dan memperhatikan 


















Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengumpulkan Informasi 


Mulailah dengan meminta pe- 
serta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami In¬ 
struksi' yang berada di bagian 
Petunjuk Pengarah. 

Pada halaman ini, terdapat 
sebuah area menggambar dimana 
peserta didik harus mengamati 
halaman belakang sekolah dan 
menggambarkan situasinya pada 
area yang telah disediakan. 

Dalam pelaksanaannya, guru dan 
peserta didik dapat melakukan 
proses belajar di luar kelas. 

Setelah itu peserta didik dii 
untuk membuat percal 
berdasarkan gambar yan$ elah 


o Lina 
o Beni 

- Guru memberikai 
dengan pelafalan/lnl 

- Peserta did! 




>ntoh bersama rekannya 


'.re in the backyard? 
f in the bckyard. 

bagaimana cara membaca kalimat tersebut 
iasi, dan tekanan kata yang tepat. 


dij^mghgulang apa yang sudah dikatakan oleh guru dengan 
memperhatikan pula pelafalan, intonasi, dan tekanan kata yang tepat. 

Ketika menulis percakapan bersama pasangannya, guru pun 
memperhatikan tulisan tangan dan tanda baca yang tepat. 


ITIII SMP/MTs 















Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengasosiasi 


Mulailah dengan meminta pe- 
serta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami In¬ 
struksi' yang berada di bagian 
Petunjuk Pengarah. 

Pada halaman ini, terdapat 
sembilan buah gambar yang 
memperlihatkan jenis kegiatan 
yangbiasa dilakukan oleh peserta 
didik setiap harinya. 

Pada setiap gambar, terdapat 
keterangan mengenai jenis 
kegiatan yang dilakukan 

Guru membaca 1 
ada dengan pelafc 
dan tekanan kata ] 
benar ‘ 

Peserta djd&jfcu 
apa yan|^idal^ 

Perlu ditfl^Saakan yang menjadi 
titik fokus perhatian bukan pada 
ob^^^mbarnya, namun kalimat 
yangdibacakan oleh gurunya. 



















































Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengasosiasi 


- Mulailah dengan meminta pe- 
serta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami In¬ 
struksi' yang berada di bagian 
Petunjuk Pengarah. 

- Pada halaman ini, peserta 
didik diminta untuk menulis 
kembali kegiatan yang dilakukan 
pada pagi hari, kegiatan yang 
dilakukan di sekolah, kegiatan 
yang dilakukan pada sore hari, 
dan kegiatan yang dilakukan di 
malam hari. 

- Peserta didik diminta untuk 
menyalin kembali berdasar] 
informasi yang diperoleh 

- Peserta didik dimil 
yang rapi dan mei 



jcalimat dengan tulisan tangan 
■tan da baca yang tepat. 


Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengumpulkan Informasi 


meminta peserta didik untuk membaca dan 
araMriStruksi untuk kegiatan ini. Gunakan teknik mengarahkan 
Kami Ins 


Mulailah 
memah; 

'Memaharrh Instruksi' yang berada di bagian Petunjuk Pengarah. 

Halaman ini terdapat sebuah tabel dimana peserta dapat menuliskan 
kegiatannya masing-masing beserta waktu dimana mereka biasa 
melakukannya 


^III SMP/MTs 

















Setelah itu, peserta didik pun 
dapat membentuk kelompok 
dan saling mendiskusikannya 
dengan rekannya. 

Peserta didik diminta untuk 
menulis kalimat dengan tulis- 
an tangan yang rapi dan mem- 
perhatikan pula tanda baca yang 
tepat. 



Fokus Kegiatan Pembelajap 

- Mulailah denj * 
serta didil 
dan memahaibt'in; 
kegiatan ini. 
mengarahkan 
struksi' yarfj 
Petunjuk Pgng 

- Pada^gfcSw; 

sen&mabel kegiatan yang harus 
diisi meh peserta didik. 

- Tabel tersebut berisi kegiatan 
peserta didik lain yang diketahui 
melalui wawancara teman se- 
jawat (peer interview). 

























































Pertama-tama, peserta didik mendatangi lima orang temannya 
dan menanyakan waktu dimana mereka biasa melakukan kegiatan 
tersebut. Adapun pertanyaan yang diajukan adalah seperti contoh 
yang diberikan pada buku siswa halaman 8, seperti berikut: 

Dayu : What time do you get up ? 

Edo : I get up at 5 o'clock. 

Siti : I get up at 4.30 a.m 


(Maka cara pengisisan pada tabel adalah sebagai berikut:) 


No. Rc+iVi-HeS 


Friends' Names 




Dayu <\ ... ;> COs L, 



- Setelah selesai melaj 
dan mendiskusik; 

- Berikut meru] 
oleh guru dal; 


fterviei^jfegkfU dan peserta didik membahas 
ntervfow siswa bersama-sama. 

rntoh ungkapan yang dapat dikatakan 
legiatan pembelajaran pada bagian ini: 


"Well, everyonefiaSjheir daily activity. What about you ? Do you have any 
daily activity (sambil bertanya pada semua siswa) 

"Now,some of you about it." (sambil mendatangi beberapa 
orang siswa dan bertanya) 

"What time do you get up ? " (lalu mendengarkan jawaban siswa dan 
menegaskan kembali dengan mengulanginya) 

"You get up at 5 o'clock" (lalu mendatangi siswa lain dan bertanya) 
"What time do you have lunch?" (lalu mendengarkan jawaban siswa 
dan mengulanginya sebagai penegasan) 

"You have lunch at 1 p.m." 


^III SMP/MTs 








"Good. Now, let's turn to page 8 on your book. You will find a table in 
which you have to fill in." 

"First, you have to find five of your friends to be interviewed about their 
daily activities." 

"The question you have to ask is the same as i did it to some of your friend 
before. And you may also take a look at the example on the page." 

"Do you get it?" 

"Now, let’s do it!" 


- Peserta didik diminta untuk menulis kalimat dengan tulisan tangan 
yang rapi dan memperhatikan pula tanda baca yang tepat. 


Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengasosi&^i^ 

- Mulailah dengan meminta pe¬ 
serta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi \ 
kegiatan ini. Gunakan 
mengarahkan 'Memah^n? 
struksi' yang berai da di 1 
Petunjuk PengateWV 

- Pada bagiairo^^ pes egfNfeaik 
diminta untuk memjptondingkan 
jenis kegiatan, Y‘¥’ f £ biasa di- 
lakukan oleiiv^enjaga kebun 
binatang ♦awigan kegiatan 
pesert 

- Pe^erta^didik diharapkan dapat 
mengasosiasikan informasi 
tentang kegiatan yang biasa 
dilakukan oleh petugas kebun 
binatang. 

- Beri tanda ceklis (V) jika kegiatan yang dilakukan sama dengan yang 
biasa dilakukan oleh peserta didik dan beri tanda silang (x) bila tidak 



sama. 


















Berikut format tabel yang harus diisi oleh peserta didik. 


No 

Activities 

You 

Zookeeper 

1 




2 




3 





- Berikut merupakan contoh beberapa ungkapan yang dapat dikafa 
oleh guru kepada peserta didik selama memandu pembelajar^H^a^da 


bagian ini: 


"Do you still remember about the task oj 
before?" 

"What are they?" (sambil bertanWT^S i< 
"Good. Do you think they do thip j 

"All right, now let's find so; 
done by you or the zookt 
"Turn to page 9 onjiqh®, 

- Peserta didik din 


of the zookeeper that wt 


ie discussed 


yang rapi dan rrn^pbrha 




•didik) 
ml" 

xide whether it is usually 


tour answer in the table." 


[is kalimat dengan tulisan tangan 
>ula tanda baca yang tepat. 


Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengasosiasi 

- Mulailah dengan meminta peserta didik untuk membaca dan 
memahami instruksi untuk kegiatan ini. Gunakan teknik mengarahkan 
'Memahami Instruksi' yang berada di bagian Petunjuk Pengarah. 


Pada bagian ini, peserta didik diminta untuk menyatakan kegiatan 
harian baik yang biasa dilakukan atau tidak biasa dilakukan oleh 
peserta didik dan petugas kebun binatang. 


^III SMP/MTs 




Di bawah ini merupakan contoh 
kalimat yang dapat dibuat se- 
bagai pernyataan atas kegiatan 
harian yang dilakukan oleh 
peserta didik dan petugas kebun 
binatang berdasarkan table pada 
halaman 9. 

o I take a bath eveyday, so does 
the zookeeper. 

o I watch TV everyday, but the 
zookeeper doesn't. 

Bila peserta didik sudah menye- 
lesaikan pekerjaannya, guru 
dapat meminta mereka untuk 
membahas dan menyatakan hasil 
pekerjaannya bersama-sama. 

Berikut merupakan bebenapa 
ungkapan yang dapat dikatakan 
memandu pembelajararvprarbaj 
"After you make 
statement to fei 

"You mayfPffaffifiage 1C ZJ the example." 





& 


- Peserta didik^n 
yang rapi dan m 



da peserta didik dalam 
zookeeper usually do, make a 


c menulis kalimat dengan tulisan tangan 
fikan pula tanda baca yang tepat. 


Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengumpulkan Informasi 

- Mu 1 ail ah dengan meminta peserta didik untuk membaca dan 
memahami instruksi untuk kegiatan ini. Gunakan teknik mengarahkan 
'Memahami Instruksi' yang berada di bagian Petunjuk Pengarah. 


Halaman ini diawali dengan gambar seekor singa dan kelinci. Pada 
bagian bawah kedua gambar tersebut terdapat beberapa buah kalimat 
yang menerangkan tentang ciri-ciri bintang tersebut. 














J fy& 


(E 

¥ 





K 



LJ 


1 




Pada bagian ini peserta didik 
diminta untuk menggambarkan 
ciri-ciri fisik beberapa ekor 
binatang yang yang meliputi 
jenis/nama binatang, ciri fisik 
dan keahlian mereka. 

Setelah peserta didik menyelesai- 
kannya, mereka dapat mendis- 
kusikannya bersama guru. 

Guru dapat menyediakan gambar 
binatang lain dan meminta siswa 
yang telah dikelompokkan untuk 
menjelaskan binatang tersebut 
secara lisan di depan kelas. 

Berikut merupakan beberapa 
ungkapan yang dapat digunakan 
oleh guru dalam memandu pembi 

"Have you ever seerv 

"What does it lojrt 
(Guru mendengark^gwwaba^ 
tulis. Lalu menyimpo^kan dar~ 4 
nama binatang, ciri fisaB^ 1 daj 


dan menuliskannya di papan 
kategorikannya yang meliputi: 
tannya. Kemudian ia bertanya lagi) 

third?" 

Wat like?" 

(Guru kemb^Kunpnuliskan jawaban siswa di papan tulis dan 
mengaktegorikaffiswa meliputi: nama binatang, ciri fisik dan keahlian 
binatang tersebut). 

>OWa, let's see some animal on page 17. You may try to describe 
the animals based on the example I have given to you or you may 
also take a look at the example on the page." 

Peserta didik diminta untuk menulis kalimat dengan tulisan tangan 
yang rapi dan memperhatikan pula tanda baca yang tepat. 



PHI SMP/MTs 































Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengomunikasikan 



Pada bagian ini peserta didik 
diminta untuk membuat sebuah 
poster tentang kegiatan mereka 
sehari-hari. 


Poster terdiri dari fakta-fakta 
terkait kegiatan sehari-hari pe¬ 
serta didik. 


Jika memungkinkan, 
didik pun diharapkan 
cantumkan foto 


tersebut dilaksanakan. 


dalam kelompok untuk saling 

i. 

pula diberikan ornamen hiasan agar lebih 

Poster yang'(^^ia ! M<emudian dipresentasikan di depan kelas. 

Setelah itu, poster yang telah dipresentasikan dapat dipajang di majalah 
dinding ssj^lah secara bergantian. 


Mulailah dengan meminta pe¬ 
serta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami In¬ 
struksi' yang berada di bagian 
Petunjuk Pengarah. 











Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengomunikasikan 


Pada halaman ini, peserta didik 
diminta untuk melakukan eva- 
luasi diri mengenai apa yang 
sudah dipahaminya. 

Pada bagian pertama, peserta 
didik diminta untuk menuliskan 
apa yang sudah dipelajarinya di 
bab ini. 

Pada bagian kedua, peserta 
didik diminta untuk menuliskan 
bagian mana yang paling 
disukainya. 

Pada bagian ketiga, peserta 
didik diminta untuk menuliskan 
kesulitan-kesulitan yang diha- 
dapinya. 

Pada bagian keempat, pes^jff^oldik 
yang dilakukan untuk 


Diharapkan guru 
memberikan taml 
belum mema hami: 




tan evaluasi diri ini, termasuk juga 
^ddial kepada peserta didik yang masih 
;onsep pembelajaran yang sudah ada. 


^III SMP/MTs 












Chapter 

VI What are You Doing? 


Kompetensi Dasar 


t 


1.1. Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Inggris sebagai 
bahasa pengantar komunikasi Internasional yang diwujudka« dalam 
semangat belajar. 

2.1. Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 

komunikasi interpersonal d-— 4 ~™— 

2.2. Menunjukkan perilaku jujur 
jawab dalam melaksanakan 
dan teman. 

2.3. Menunjukkan perilaki 
damai, dalam mel; 



3.7. Menerapk 
fungsi sosl 
dilakukan/bt 

MenyiQXi t 
tentang ti\ 
ini, dengaft 


4.8. 



peduli, kerja sama, dan cinta 
F asi fungsional. 

;ur kebahasaan imtuk melaksanakan 
\enanyakan tindakan /kejadian yang sedang 
tdni, sesuai dengan konteks penggunaannya 


dan tubs imtuk menyatakan dan menanyakan 
yadian yang sedang dilakukan/ berlangsung saat 
Lperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur 
keba%AaB yang benar dan sesuai konteks. 












1.1. Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Inggris sebagai 
bahasa pengantar komunikasi Internasional yang diwujudkan dalam 
semangat belajar. 

2.1. Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 
komunikasi interpersonal dengan guru dan teman. 


2.2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, percaya diri, dan bertanggung 
jawab dalam melaksanakan komunikasi transaksional dengan g 
dan teman. 

2.3. Menunjukkan perilaku tanggung jawab, peduli, kerja sama, cj^Vibta 
damai, dalam melaksanakan komunikasi fui^^ional. < 


3.8. Menerapkanstrukturteks danunsurk< 
fungsi sosial menyatakan dan mei 
dan hubimgan kebalikan, sesuai< 

4.9. Menyusun teks lisan d; 
tentang hubungan seb, 
memperhatikan 



aksanakan 
sebab akibat 
mggunaannya. 


itakan dan menanyakan 
iungan kebalikan, dengan 
dan unsur kebahasaan 





Materi Pokok 

Teks lisan dan tulis yang menyatakan dan menanyakan tentang 
tindakan/ kejadian yang sedang dilakukan/ berlangsung saat ini. 


Fungsi sosial 

Menjelaskan, memberi alasan, memberi contoh tindakan, dsb. 


Unsur kebahasaan 



sent Cdntmous 

O' 


- Kata kerja untuk kegiatan dan tindakan dalam Presen 
tense. 

- Kosa kata: kata benda, kata kerj a, de^kata sifat\i^l^%kait dengan 
orang, binatang, benda di kelds, sekolah, nnwalVclan sekitarnya 

- Kata kerja untuk keadaan: U^Jnave ,^^^Present Continuous 
Tense. 

- Adverbia: now \ 

- Kata ganti obyehn^^mou, htfpNSinis, dst. 

- Penggunaan normal singular dan plural secara tepat, dengan 
atau tanj^aV the, thiSffko%Jny, their, dsb secara tepat dalam frasa 
nominal^ 

- UcapM^^karu^kjSSy, intonasi, 

- EjaaMlan) 

- TulisanpScge 


Struktur teks 


What are you doing here? Waiting for her; Don't play around. Look! 
Everybody is doing their task.; I need to see the Principal. May I see him now? No, 
he's having a meeting.; Be quiet, please. The baby is sleeping., dan semacamnya. 





Topik 

Tindakan, kejadian, keadaan, di kelas, sekolah, rum ah, dan sekitarnya 
yang memberikan keteladanan tentang perilaku jujur, disiplin, percaya 
diri, dan bertanggung jawab. 


Tujuan Pembelajaran 

Siswa terampil memahami, menyatakan, dan menanyakan teks lisan 
dan tubs yang menyatakan dan menanyakan tentang tindakan/ kejadian 
yang sedang dilakukan/ berlangsung saat ini, untuk menjelaskai 
memberi alasan, memberi contoh tindakan, dsb, menggunakan ungl£ 
dengan struktur teks yang runtut dengan unsur kebahasaan yangi 
dan sesuai konteks, secara jujur, disiplin, percayatjjri, bertans 
peduli, kerja sama, dan cinta damai (sikap, pengetahuan, ket 


Materi Pokok 



nanyakan tentang (a) 


Teks lisan dan tubs yang 
hubungan sebab akibat dan (b 

Fungsi Sosial 

Menjelaskan, memberikan alasan, memberi keteladanan, memberikan 
klaribkasi. _ Jvv J 




Unsur kebahasaan 


Kata yang menyatakan hubungan sebab akibat: Why?, because, so 
Kata yang menyatakan hubungan kebalikan: although, but 
Kosa kata: kata benda, kata kerja, dan kata sifat yang terkait dengan 
orang, binatang, benda di kelas, sekolah, rumah, dan sekitarnya 
Penggunaan nominal singular dan plural secara tepat, dengan 
atau tanpa a, the, this, those, my, their, dsb secara tepat dalam frasa 
nominal 


- Ucapan, tekanan kata, intonasi, 

- Ejaan dan tanda baca 

- Tulisan tangan. 

Struktur teks 

Why didn't you go to schoi Ikuft BecausfT^bt a very bad flu. Budi 

was late so he could not get in an 1 the fja&p^Xony. Although it is small, 

our school will win "The Bestf£? he^m^rophy because it is very clean. 

I walk to school but I'm nevgpj£& ^^^kmnya. 


Topik 

Tindakan, k$$ 
yang memlpei&san k< 
diri, dan bertanggfl 



"naan, di kelas, sekolah, rumah, dan sekitarnya 
Lan tentang perilaku jujur, disiplin, percaya 


eQ 

’embelaja 


Tuiuan Pembelaiaran 

Kv 

Siswa terampil memahami, menyatakan, dan menanyakan 
teks lisan dan tubs yang menyatakan dan menanyakan tentang (a) 
hubungan sebab akibat dan (b) hubungan kebalikan, untuk menjelaskan, 
memberikan alasan, memberi keteladanan, dan memberikan klarifikasi, 
menggunakan ungkapan dengan struktur teks yang runtut dengan unsur 
kebahasaan yang benar dan sesuai konteks, secara jujur, disiplin, percaya 
diri, bertanggung jawab, peduli, kerja sama, dan cinta damai (sikap, 
pengetahuan, keterampilan). 





Pengantar Materi Utama 


Di dalam bab ini, materi utama yang akan dipelajari adalah mengenai 
pernyataan dan pertanyaan akan sebuah kegiatan atau kejadian yang 
sedang berlangsung. Dalam istilah tata bahasa, kita lebih mengenalnya 
dengan present continuouse tense atau present proggressive tense. Namun 
dalam proses pembelajarannya, akan lebih baik ketika peserta didik 
diperkenalkan di akhir mengenai konsep tata bahasanya. Hal ini 
dikarenakan ada kekhawatiran jika tata bahasa diperkenalkan di awal, 
maka peserta didik akan mengganggapnya sebagai suatu hafalan ' 



bahkan membuat rumus sendiri. 



yang dipakai untuk menyatakan kegiatan atau* kejadian, 
berlangsung saat itu (seputar waktu pembicnr^dyCiri uras¬ 
terises ini adalah adanya to be (is, am, are) diilokpmehka©*^ 


I am cleaning my room. (Aku sedang membersihkan kamarku) 
They are watching football match. (Mereka sedang menonton 
pertandingan sepakbola) 

Dalam kalimat negatif ( negative sentence), strukturnya masih sama 
dengan kalimat positif hanya saja ada penambahan “not" setelah to be. 
Berikut merupakan beberapa contohnya: 





My father is not cooking spaghetti. (Ayahku tidak sedang 
memasak spageti). 

I am not cleaning my room. (Aku tidak sedang membersihkan 
kamarku). 

They are not watching football match, (mereka tidak sedang 
menonton pertandingan sepak bola). 


Dalam kalimat tanya ( interrogative sentence), sebagaimana layaknya 
konstruksi kalimat sebuah kalimat pertanyaan dalam tata bahasa 
inggris, urutan yang pertama kali muncul adalah to be diikuti oleh 
subjek lalu verb ing dan terakhir objek/ pelengkap. Berikut contohnya: 


Is my father cooking spaghetti? (apakah ayahku sedang'rhemasak 


:ontohny 


spageti?) 

Am i cleaning my room? (apak#L aku 

kamarku?^ ^ 


Dayu 

Edo 


Is the 
Yes, sht ? 

Dalam pe^^apj 
menjadi "them’I 




O' 

■mbersihkan 


mereka sedang 


kamarku?) 

Are they watching footbd^ 
menonton pertandingan bofa) 

Jy ~ 

Selain present continuoy^&me, paaaekKib ini juga dibahas mengenai 
perubahan bentuk kata pronoun). 


fas terdapat perubahan kata ganti "the boys" 
Jilimat berikutnya. 





Berikut merupakan tabel perubahan kata ganti objek yang sering 
terjadi. 


Subject 

Object 

Object Pronoun 

I 

Me 

Me 

You 

You 

You 

We 

Us 

Us 

They 

Them 

Them 

He 

Him 

Him 

She 

Her 

Her X 

It 

It 

i. 




Pada bagian kedua, terdapat pula materi mengenai 

- 


Pengantar Bab 


Di dalam buku peserta 
yang sedang dilaku 
sebuah ruangan kelas^ 
oleh beberapa angg^ip kelft 
terdapat pada awal ( 
pembahasan menge 


mengenai beberapa aktivitas 
be^la^Worang peserta didik di dalam 
:tvitas yang juga sedang dilakukan 
rumah melalui gambar besar yang 
lb. Dalam gambar besar tersebut terdapat 
■i utama yaitu present continuous tense yang 


meliputi pernyataan* s^rfa pertanyaan seputar kegiatan yang sedang 
berlangsimg. * 

Sedangkan pada bagian kedua, terdapat pula materi mengenai 
hubungan sebab akibat dan hubungan kebalikan. 


^III SMP/MTs 















Panduan Teknis 

Penggunaan Buku Siswa 


w 


Fokus tahapan pembelajaran: Mengamati 



'Membuka Pembelajaran per 
Bab' yang ada di bagian Petunjuk 
Pengarah. 

Pada halaman pertama ini, 
disajikan mengenai materi 
utama yang akan dipelajari pada 
bab ini, mencakup: I will learn 
to communicate state 
in progress, in order 
information with 
why things are 

Di 

pertanyaan 


Pada 


What are you doing now? Apa yang sedang 


pertama, akan lebih baik jika guru menarik perhatian 
engan mengarahkan mereka pada sebuah kegiatan yang 
akukan oleh beberapa orang peserta didik, seperti : " Look! 
sitting on the chair.", "Look! Budi and Audi are listening to me.', dan 
" Look! Anna is taking her book from the bag!" 


Pembukaan dilakukan dengan 
menggunakan halaman pertama 
dalam bab ini. Gunakan teknik 


Selanjutnya, guru mengarahkan peserta didik untuk menjawab 
pertanyaannya. Guru dapat memilih seorang peserta didik dan 
bertanya, "What are you doing now?" . bila peserta didik tidak dapat 
menjawabnya, guru dapat mendatangi peserta didik lain dan kembali 










menanyakan pertanyaan serupa. Bila tak ada peserta didik yang 
mampu menjawab pertanyaan tersebut, guru dapat memberikan 
contoh jawaban dan kembali menanyakan pertanyaan serupa. 

Fungsi sosial yang diharapkan dapat tercapai dalam kegiatan awal ini 
adalah peserta didik sudah dapat mengenali dan memahami bagaimana 
cara mengungkapkan kejadian/ hal yang sedang berlangsimg. 

Struktur teks yang ingin diperkenalkan adalahbentuk present continuous 
tense (is!am!are + verb-ing). 



- Unsur kebahasaan yang ingin diperkenalkan adalah kata kerja yang 
digunakan dalam present continuous tense, adverbia "now", kata ^ganti 
obyek, ucapan, tekanan kata, intonasi, kosakata (jumlah, dan sifat 
orang, binatang dan benda) tata bahasa dan tulisan tangan ♦ 


Fokus Kegiatan Pembelajara 

- Mulailah dengan memin 

serta didik untuk me 
dan memahami ' 1 

kegiatan ini. C 
mengarahkan 
struksi' yang be 
Petunjuk Peng^n. 

- Di halaman ini, te^pto^-^ebu ah 
gambar besar tentang berbagai 
aktivitas yang sedang dilakukan 
oleh para p|serta didik. 

- Terdapat 3 kegiatan berbeda 
yang dilakukan oleh 5 orang 
peserta didik berbeda. 


Pada bagian ini, peserta didik 

diminta untuk mengamati gambar yang ada dan berbagi pikiran 
tentang pendapat mereka mengenai gambar-gambar tersebut. 


PHI SMP/MTs 


















Di bagian bawah terdapat 5 buah pernyataan tentang 5 kegiatan dalam 
gambar. 

Untuk pertama kalinya, guru diharapkan dapat memberikan contoh 
cara membaca pernyataan-pernyataan tersebut dengan pelafalan, 
intonasi, dan tekanan kata yang tepat. 

Setelah itu, para peserta didik membaca ulang dengan pula diperhatikan 
pelafalan, intonasi, dan tekanan kata yang tepat oleh guru ataupun 
rekannya. 


- Diharapkan, tanpa guru memberi tahu bagaimana membuat beberapa 
kalimat sederhana mengenai gambar-gambar tersebut, peserta. didik 
sudah dapat menebak mengenai pola kalimat yang akan diptrafJn. 

- Jika memungkinkan, guru dapat mencari eambar-gambar dari sumber 
lain yang berkaitan mengenai sesuatu yang tinggi dan besar. 


m bersama-sama 
man selama proses 



- Pastikan guru dapat membantu 
menciptakan suasana yan; 
pembelajaran. 


Fokus Kegiatan Pemb< 

v ' 


- Mulailah d< 

serta didil^^mtisd^^^rfibaca 
dan memahami insiruksi untuk 
kegiatan ini^t^Sunakan teknik 
mengarahkan k 'Memahami In- 
struksi' *berada di bagian 

Petunjuk Pengarah. 

vv 

- Pad^bagian ini, peserta didik 
diminta untuk menuliskan kem- 
bali kalimat yang ada pada 
halaman sebelumnya. 


















Kegiatan ini bertujuan agar peserta didik tidak hanya membaca, 
memainkan peran, namun pula memahami makna dari percakapan 
yang dipelajarinya. 

Harapan jawaban yang dituliskan oleh peserta didik adalah: 

I. Sifi is mopping fhe floor. 

X Lina is erasing fhe u/hifeboard. 

3. Beni is sweeping fhe floor. 

4. Udin is puffing fhe book info fhe shelf. 

5. Datju is fhrou/incj fhe rubbish info fhe frash can. 


Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengamati & Bertanya 


- Mulailah dengan meminta pe¬ 
serta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami 
struksi' yang berada di ba 
Petunjuk Pengarah. 

- Pada bagian ini 
diminta untuk meRjuJis 
yang dilakukan oleh 


temannya di 



Kegiatan ini memberlukan 
observasi, kanaqanya peserta 
didik dapat berkeliling di kelas 
untuk menemukan kegiatan 
apa yang sfedang dilakukan oleh 
temannya. 

Dalam mengerjakan kegiatan ini, peserta didik pun dapat berpura- 
pura untuk melakukan suatu kegiatan. 

Diharapkan, guru tetap mendampingi peserta didik dalam mengerjakan 
kegiatan ini. 


^III SMP/MTs 
















Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengamati & Bertanya 


Mulailah dengan meminta pe- 
serta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami In¬ 
struksi' yang berada di bagian 
Petunjuk Pengarah. 

Pada bagian ini, terdapat be- 
berapa percakaapn mengenai 
kegiatan apa yang sedang di- 
lakukan. 

Peserta didik belajar 'memeran- 
kan' tokoh-tokoh dalam setiap 
percakapan tertulis. Gunakan 
teknik mengarahkan 'Bermaira 
Peran' yang berada di 
Petunjuk Pengarah. 

Pertama-tama, gun 
tersebut deni 




johtoh cara membaca percakapan 
i, dan tekanan kata yang tepat. 


didik dapat membaca percakapan tersebut 

Jdidik secara berpasangan dan bergantian dapat 
^main peran mengenai percakapan tersebut. 













Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengumpulkan Informasi 


Mulailah dengan meminta pe- 
serta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami In¬ 
struksi' yang berada di bagian 
Petunjuk Pengarah. 

Pada bagian ini, terdapat 
terdapat tabel yang dapat diisi 
oleh peserta didik mengenai 
kegiatan apa yang sedang teman- 
temannya lakukan. 

Pada kegiatan ini, teknik yang 
dilakukan adalah wawancara. 

Pada bagian ini, peserta didik 
dminta menadatangi bebera 
orang temannya lalu menar 
seperti berikut: 


"what 

Kemudian sett 
am writing a Im, 
dahulu mengg; 
they) dan menye^lii 


- ^ ^ 


& 




s£> 



icnjawab (misal jawabannya adalah "z 
jlskan jawaban temannya dengan terlebih 
i^un (I) menjadi orang ke-tiga (she, he, it, 
;^n struktur kalimatnya dalam bentuk present 
pada tabel yang telah disediakan, sehingga struktur 
liskannya dalam tabel akan menjadi seperti berikut: 


o I am writing a letter. -> she is writing a letter. 

Perlu ditekankan bahwa peserta didik tidak perlu mengetahui istilah 
tata bahasanya. Dengan adanya pembiasaan yang terus-menurus, 
maka peserta didik dapat memahami secara kontekstual apa yang 
sedang dipelajarinya. 


VIII SMP/MTs 





















Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengumpulkan Informasi 


Mulailah dengan meminta 
peserta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami In¬ 
struksi' yang berada di bagian 
Petunjuk Pengarah. 

Di halaman ini, peserta di¬ 
dik akan diarahkan untuk 
mengamati berbagai kejadian 
atau kegiatan yang sedang 
berlangsung di lingkungan 
sekitar sekolah sehingga pelak- 
sanaan pembelajaran tidak hanya 
dilakukan di dalam ruangan * 
kelas. 

Sebelum peserta didik ^ 
galkan ruangan kelas, iWff'ka dib^i menjadi beberapa kelompok yang 
terdiri dari 5-6*ora n^. v Kem u ci£in guru terlebih dahulu memberikan 
pengarahan tentangTial y^ng'ditugaskan kepada peserta didik. 

Dalam kegiatSpuni 'bQ&tfr didik secara berkelompok diminta untuk 
mengunjungi bebeVupjh area sekolah seperti: lapangan, kantin, 
perpustakaan,d\j£»ng guru, koperasi sekolah, laboratorium, dan area 
parkir (boleh juga ditambahkan beberapa ruangan lain yang ada di 
sekolah raasiqg-masing, seperti: lab komputer, bahasa sains, dan 
sebagairi^^ 

Lama waktu pengamatan pada setiap tempat adalah 5 menit untuk 
setap kelompok. 






























Demi ketertiban, sebaiknya setiap kelompok peserta didik diberikan 
alur pergerakan setiap tempat yang diamati melalui nomor undian 
yang diberikan guru. Berikut contoh alur pergerakan peserta didik 
berdasarkan kelompok: 


o Ruang kelas - lapangan - kantin - perpustakaan - ruang 
guru - lab. 

o Lapangan - kantin - perpustakaan - ruang guru - lab - 
ruang kelas. 

o Kantin - perpustakaan - ruang guru - lab - ruang kelas - 
lapangan. 
o Dst. 

- Peserta didik mengamati kejadian atau kegiatan yang berlang* 

tempat-tempat yang dikunjungi dan menulis&m sebanyal 
pada buku tubs dalam bentuk kalimat. > J\ ' 

- Selama peserta didik melakukan pcfi 
monitoring ke tempat-tempat tuju^y^psi 


- Setelah selesai, peserta didik 
hasil pengamatanya deng; 


►kelas dan membahas 
bersama guru. 



- Dalam pembahasann- 
menyatakan seti; 
bentuk present prog) 
menyatakan 
berlaku bagi s'! 

- Guru menanggapi' 
kekeliruan. 


>ijta setiap kelompok untuk 
|fatan yang mereka amati dalam 
mg dalam kelompok diminta untuk 
ftan/ kejadian yang diamatinya. Hal ini 

lyataan peserta didik dan mengkoreksi setiap 


- Guru k^p&ali menegaskan bentuk present proggressive melalui 
pernyataan^tentang kegiatan yang sedang dialkukan salah satu peserta 
didik di ruang kelas dan menuliskannya di papan tubs. 


Perlu ditekankan bahwa peserta didik tidak perlu mengetahui istilah 
tata bahasanya. Dengan adanya pembiasaan yang terus-menurus, 
maka peserta didik dapat memahami secara kontekstual apa yang 
sedang dipelajarinya. 


VIII SMP/MTs 




Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengumpulkan Informasi 


- Mulailah dengan meminta 
peserta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami In¬ 
struksi' yang berada di bagian 
Petunjuk Pengarah. 

- Pada bagian ini, peserta didik 
diminta untuk membuat 
kalimat berdasarkan informasi 
yang mereka peroleh selama 
melakukan observasi. 

- Dalam membuat kalimat, 
peserta didik bukan hanya 
menyatakan kegiatan apa 
sedang dilaksanakan 
pula menuliskan tempa] 
kegiatan tersebut dilj 





didik selama kegiatan berlangsung. 

jkirteman sekelas yang lain dapat mengoreksi 
jllesaikan oleh peserta didik. 


Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengamati dan Menanya 

- Mu^^h dengan meminta peserta didik untuk membaca dan 
memahami instruksi untuk kegiatan ini. Gunakan teknik mengarahkan 
'Memahami Instruksi' yang berada di bagian Petunjuk Pengarah. 


Pada halaman ini, terdapat beberapa pasang percakapan yang 
menekankan pada kebenaran akan kejadian atau kegiatan yang sedang 
dilakukan oleh seseorang dan menekankan pada perbahan object 
pronoun dalam kalimat. 














Contoh: 


Dayn : Is the woman talking to the boys ? 
Edo :Yes, she is talking to them. 


b. Lina : Are you teling Udin the story? 

Beni : Yes, i am telling him the story. 

Perubahan yang dimaksud adalah perubahan object 
pronoun seperti berikut: 

The boys -> them 
Udin -> him 

Pertama-tama, guru memberikan 
contoh cara membaca percakapan 
tersebut dengan pelafalan, 
intonasi, dan tekanan kata yang 
tepat. 

Setelah itu, para peserta didik 
dapat membaca percakapan ^ 
tersebut dengan aturan yai 
tepat 

Lalu, para peserta didik^secara 
berpasangan dan Derganl 
dapat berlatih ^ urns?] 
peran meng€h|i ppfqlpjs 
tersebut. ^ 

Peserta didik diarahkan untuk 
dapat menga^^i perubahan 
object pronomt^Mlm kalimat tanya dan jawaban. 

Perlu ditek^nkan bahwa peserta didik tidak perlu mengetahui istilah 
tata bahasanya. Dengan adanya pembiasaan yang terus-menurus, 
maka peserta didik dapat memahami secara kontekstual apa yang 
sedang dipelajarinya. 



^III SMP/MTs 












Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengamati & Menanya 



Mulailah dengan 
memahami instruk: 
'Memahami 

Pada bagian^fpti pi 
buah percakapan b( 

V J ~ 


uidik untuk membaca dan 
ini. Gunakan teknik mengarahkan 
ia di bagian Petunjuk Pengarah. 

i diaik diminta untuk melengkapi beberapa 
irkan gambar yang tersedia di sampingnya. 


- Sesuai dengan soS^i yang dipelajari pada halaman sebelumnya, maka 
pada halaman ini peserta didik dapat mengeksplorasi kemampuannya 
dalam membedakan dan merubah object pronoun sesuai dengan 
kebutuhan. 

NfV 

- Jawaban yang diharapkan pada percakapan rumpang kali ini adalah: 


o Xs Lina balking bo Sibi and Dayu? 

Yes, she's balking bo bhem. 

o Is Sibi borrowing a book from bhe library? 
Yes, she's borrowing ib brom bhe library. 






















o Xs +he man beachinq bhe s+uden+s? 
Yes, he's beachincj bhem. 

o Are bheij calling uou, Lina? 

Yes, bheij are calling her. 


- Pada bagian akhir, peserta didik dan guru dapat membahas hasil 
pekerjaan peserta didik bersama-sama. 

- Guru dapat memberikan feedback kepada peserta didik begitu pun 
sebaliknya peserta didik dapat bertanya atau berpendapat mengei 
materi yang disampaikan. 

<n 

Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengama lenanva * * 

- Mulailah dengan meminta 

peserta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi ui 
kegiatan ini. Gunakan 
mengarahkan 'Mental 
struksi' yang berg ,a gi ; 

Petunjuk Pengaran! 

- Pada bagi ffat 

sebuah gambar besa^Mimana di 
dalamnya digambarkan Beberapa 
aktivitas yan gafeu kan oleh 
anggota keluarga di rumah. 

- Peserta diarahkan untuk 

mengamati gambar beberapa 
aktivitas dan cara menyatakan 
aktivitas yang sedang berlang- 
sung. 



^III SMP/MTs 




















Sebagai penekanan, guru dapat membantu peserta didik untuk 
mengamati gambar besar dengan pertama - tama menanyakan jumlah 
anggota keluarga yang ada dalam gambar, seperti berikut: 

"how many persons are there in the picture?" 

(Jawaban yang diharapkan adah jumlah pasti berupa angka/ bilangan ) 


- Guru dapat melanjutkan dengan menanyakan siapa saja yang ada 
dalam gambar, seperti berikut: 


"who are they?" 




(Jawaban yang iharapkan adalah pesertS^idik menyebutkan anggota 
keluarga yang ada dalam gambar, seperti: fathefiStlWtey brother dan 
sister). * 

rap: u 


- Pertamq^E&h^ w 
tersebut denga^W 



- Selanjutnya, guru dapat mi 
kegiatan yang sedang dilakuls^ 
berikut: 

" What zsJftocfer don 
"What is father dpi 
wrotl 


untuk menyebutkan 
!h dalam gambar, seperti 


nberikan contoh cara membaca pernyataan 
flan, intonasi, dan tekanan kata yang tepat. 


- Setelah itu, ^para peserta didik dapat membaca pernyataan tersebut 
dengan aturan yang tepat. 







Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengumpulkan Informasi 


Mulailah dengan meminta pe- 
serta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami In¬ 
struksi' yang berada di bagian 
Petunjuk Pengarah. 

Pada halaman ini, disediakan 
sebuah tabel yang harus di- 
lengkapi peserta didik tentang 
kegiatan yang sedang dilakukan 
oleh anggota keluarganya di 
rumah pada waktu-waktu 
tertentu. 

Peserta didik diminta untuk 
mengamati kegiatan anggot; 
keluarganya di rumah 



menuangkannya pada tabel 

ti beri^ut i: 




\ Activity of the Family Members 

No. 


{ 

Mother 

Older 

Brother/ 

Sister 

Younger 

Brother/ 

Sister 

* 

Early Mornftij^ Praying 

Cooking 

Taking a 
bath 

Drinking 

2 



3 




- Kegiatan ini dapat menjadi tugas mandiri peserta didik di rumah atau 
kegiatan di sekolah. 


^III SMP/MTs 






















Pada bagian akhir dari kegiatan ini peserta didik dibagi menjadi 
beberapa kelompok. 


Peserta didik dapat mendiskusikan hasil pekerjaannya dengan teman- 
teman sekelompoknya. 

Guru dapat terus melakukan monitoring dan controlling terhadap hasil 
pekerjaan peserta didik dan kondusifitas kelas. 


Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengumpulkan Informasi 


- Mulailah dengan meminta pe¬ 
serta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami In¬ 
struksi' yang berada di bagi®® 
Petunjuk Pengarah. 



Pada bagian ini, pe: 
diminta untuk CS 0 frakul 
interview beL,^., 

orang temannvamntang k6giatai 
yang sedang *dilakt^k3n olel 
orang tuanya (bisa c|alam bentul 
prediksi Regia'S^mS 

Peserta didflk^ menuliskan hasil 
wawan<vrranya pada tabel yang 
dise A,s feperti pada halaman 

Peserta didik dapat menggunakan pertanyaan seperti berikut untuk 
menanyakan kegiatan yang sedang dilakukan oleh orang tua temannya: 


"What are your parents doing?" 












- Sebelum menuliskan jawaban ke dalam tabel, peserta didik terlebih 
dahulu mengubah subject pronoun menjadi orang ketiga, 

contoh: 

My mother is reading magazine. -> Her mother is reading magazine. 

My father is playing badminton. -> Her father is playing badminton. 


- Pada akhir kegiatan ini, peserta didik dan guru dapat mendiskusikan 
hasil pekerjannya. 


Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengasosiasi 


- Mulailah dengan meminta pe¬ 
serta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan tel 
mengarahkan 'Memahami 
struksi' yang berada di, 
Petunjuk Pengarah. 

- Pada halaman ini, 
buah gambar yajy 
terdapat percaka] 
aktivitas apa yanj 
lakukan. 





penekanan 
a percakapan kali ini, selain 
eritakan 


- Namun, 
dalam 

menceritaKfen kegiatan yang 
sedang dilakukan namun pula 
memberikan alasan mengapa 
kegiatan tersebut dilakukan. 

- Hal ini berhubungan dengan kelompok KD selanjutnya, yaitu mengenai 
hubungan sebab akibat dan hubungan kebalikan. 


VIII SMP/MTs 










Pertama-tama, guru dapat meberikan cara membaca percakapan 
tersebut dengan pelafalan, intonasi, dan cara pengucapan yang tepat. 

Setelah itu, peserta didik mengulangi membaca kalimat-kalimat 
tersebut dengan aturan yang tepat. 

Lalu, secara berpasangan dan bergantian peserta didik diminta untuk 
bermain peran dengan percakapan yang ada. 


Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengasosiasi 

- Mulailah dengan meminta pe¬ 
serta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami In¬ 
struksi' yang berada di b, 

Petunjuk Pengarah. 


- Pada bagian ini,pe‘ 
diminta untuk 
kembali mej 
sudah dibit 
akapan sebeli 

- Tugas 
hanya peril 
yang sudah di; 



yO* 

- Namun guru pun perlu memper- 

hatikan bagaimana tulisan peserta didik, beserta tanda bacanya. 













Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengasosiasi 


Mulailah dengan meminta pe- 
serta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami In¬ 
struksi' yang berada di bagian 
Petunjuk Pengarah. 

Pada halaman ini, terdapat empat 
buah gambar yang di dalamnya 
terdapat percakapan mengenai 
aktivitas apa yang sedang mereka 
lakukan. 


Berbeda dengan percakapan 
sebelumnya, dalam percakapan 
ini kalimat yang digunakan lebih 
kompleks. 

Selain itu, diperkenalkan 
kata because dan so untuk 


Pertama-tama, gi 
tersebut dengan pel 

Setelah itu, peserta 
tersebut dengan al 


Lalu, secara berj 
bermain pejj 




?an cara membaca percakapan 
nasi, dan cara pengucapan yang tepat. 

mengulangi membaca kalimat-kalimat 
Kg tepat. 


;an dan bergantian peserta didik diminta untuk 
;an percakapan yang ada. 


^III SMP/MTs 















Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengasosiasi 


- Mulailah dengan meminta pe- 
serta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami In¬ 
struksi' yang berada di bagian 
Petunjuk Pengarah. 

- Pada bagian ini,peserta didik 
diminta untuk menuliskan 
kembali mengenai apa yang 
sudah dibicarakan pada per- 
cakapan sebelumnya. 

- Tugas peserta didik dalam hal ini 
hanya perlu menyalin ulang apa 
yang sudah disampaikan. 

- Namun guru pun perlu 
hatikan bagaimana 



<\ jd?’ 


Fokus Kegiat; 

< 6 ' 
lailah d 


■y 

- Mulailah^ae 
memahami 
'Memahai 


- Pa 




freminta peserta didik untuk membaca dan 
li untuk kegiatan ini. Gunakan teknik mengarahkan 
atruksi' yang berada di bagian Petunjuk Pengarah. 


tn ini, terdapat empat buah gambar yang di dalamnya 
percakapan mengenai aktivitas apa yang sedang mereka 


- Berbeda kembali dengan percakapan sebelumnya, dalam percakapan 
ini kalimat yang digunakan lebih kompleks. 


© 















Selain diperkenalkan because 
dan so sebagai ciri dari sebuah 
kalimat yang mengandung 
unsur sebab akibat, peserta 
didik pun diperkenalkan kata 
although dan even though sebagai 
ciri dari sebuah kalimat ayng 
mengandung unsur kebalikan. 

Pertama-tama, guru dapat 
memberikan cara membaca 
percakapan tersebut dengan 
pelafalan, intonasi, dan cara 
pengucapan yang tepat. 

Setelah itu, peserta didik 
mengulangi membaca kalimat- 
kalimat tersebut dengan aturan 
yang tepat. 

Lalu, secara berpasangan dan 
bermain peran dengan pei 

Pada akhir kegiatan, 
untuk menyatuki 

Sedangkan althouL. t 
alasan yang k^d^g lo| 



- © 6 

ip 


lidik diminta untuk 



nwa kata because digunakan 
/ alasan yang logis. 

ttuk menyatukan dua klausa dengana 


Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengomunikasikan 

XV" 

- Mulailah aengan meminta peserta didik untuk membaca dan 
memahami instruksi imtuk kegiatan ini. Gunakan teknik mengarahkan 
'Memahami Instruksi' yang berada di bagian Petunjuk Pengarah. 

- Pada bagian ini, peserta didik diminta untuk mencari fakta ataupun 
kegiatan yang terjadi di sekitarnya. 


^III SMP/MTs 














- Peserta didik pun diharapkan 
dapat menemukan alasan logis 
dan juga tidak logis tentang 
kegiatan tersebut. 

- Jika memungkinkan, peserta 
didik dapat mengambil foto dari 
kegiatan tersebut. 

- Selanjutnya, peserta didik mem- 
buat poster kegiatan beserta foto 
yang sudah mereka dapatnya. 

- Setelah selesai dihias, setiap 
kelompok dapat mempresentasi- 
kannya di depan kelas. 

- Poster yang telah dipresentasikan 
dapat ditempel di majalah 
dinding secara bergantian. 


Fokus Kegiatan 

- Mulailah 
serta 

dan met^Miami insbruksi untuk 
kegiatan inij vSunakan teknik 
mengarahkan ’ ydemahami In- 
struksi' ygfftg <oerada di bagian 
Petunjuk Pengarah. 

- Pad^^agian ini, peserta didik 
dibagi menjadi beberapa 
kelompok yang terdiri dari 2-3 
orang. 


Masing-masing peserta didik di- 
minta untuk membuat beberapa 
aktivitas yang memungkinkan 
dapat dilakukan oleh partnernya. 


0 



























- Setelah selesai, seorang peserta didik diminta untuk membacakan 
pernyataan aktivitas yang dibutanya sementara anggota kelompok 
lainnya memperagakan aktiftas yang disebutkan oleh rekannya 
tersebut. 

- Kegiatan ini dapat dilakukan secara bergantian di depan kelas. 

- Peserta didik diharapkan dapat membuat pernyataan dalam bentuk 
present proggressive tense dan mengetahui fungsi dan penggunaanya. 



Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengkomunikasikan 

- Pada halaman ini, peserta didik 
diminta untuk melakukan eva- 
luasi diri mengenai apa yang 
sudah dipahaminya. 

- Pada bagian pertama, peserta 
didik diminta untuk menulisl 
apa yang sudah dipelajai 
bab ini. 

- Pada bagian 
didik diminta untuj 
bagian mana y; 
nya. 

- Pada bagian kgHg^ ' peserta 
didik diminta ufftnk menuliskan 
kesulitan-kesulitan yang diha- 
dapinya! 

- Pada bagian keempat, peserta didik diminta untuk menuliskan usaha 
yang dilakukan untuk perbaikan ke depannya. 


Diharapkan guru dapat melihat bagian evaluasi diri ini, termasuk juga 
memberikan tambahan atau remedial kepada peserta didik yang masih 
belum memahami secara utuh konsep pembelajaran yang sudah ada. 


VIII SMP/MTs 
















Chapter 7: Bigger is not always better! 
Chapter 8: I'm proud of Indonesia! 
Chapter 9: When I was a child 
Chapter 10: Yes, we made it! 

Chapter 11: Don't forget it, please! 
Chapter 12: Mousedeer and Crocodile 



^III SMP/MTs 



















Chapter 

VII Bigger is Not Always Better! 


Kompetensi Dasar 


1.1. Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Inggris sebagai 
bahasa pengantar komunikasi Internasional yang diwujudkaKdalam 
semangat belajar. 


ikan dal; 


2.1. Menunjukkan perilaku santun dan peduii dalamt^Te^ftsanakan 
komunikasi interpersonal dengan gua 


2.2. Menunjukkan perilaku jujur, disj 
jawab dalam melaksanakan koi 
dan teman. 

2.3. Menunjukkan perilaki 
damai, dalam mek 


r peduii dalam mej 
iru teman. V 




'dan bertanggung 
:sional dengan guru 


peduii, kerja sama, dan cinta 
;asi fungsional. 

kebahasaan untuk melaksanakan 
menanyakan perbandingan jumlah dan 
sesuai dengan konteks penggunaannya. 


n dan tubs untuk menyatakan dan menanyakan 
figan jumlah dan sifat orang, binatang, benda, 
perhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur 
) yang benar dan sesuai konteks. 










Materi Pokok 


Teks lisan dan tulis yang menyatakan dan menanyakan perbandingan 
jumlah dan sifat orang, binatang, benda. 


Fungsi sosial 

Mengidentifikasi, mengenalkan, memuji, mencela, mengagumi. 


'tepat, dengan 
'tepat dalam frasa 


Unsur kebahasaan * O 

V- 

- Kosa kata: kata benda dan kata sifat yang terkait dengao-eu-ang, 
binatang, benda di kelas, sekolah, rumah, i^an sekitaA^N 

- Perbandingan sifat: as ... as, -er, -est, mopjpjhe mc^^f' 

- Perbandingan jumlah: more, fewer, le) 

- Penggunaan nominal singular dark pi 
atau tanpa a, the, this, those, my%jjwir, d: 
nominal 

- Ucapan, tekanan kata, 

- Ejaan dan tanda bac; 

- Tulisan tangan. 


Strukturteks ^ 

Who is taller? or your brother?; No one in the class is big as 

Candra. He is the biggetnrffe is bigger than any other student in the class.; To me, 
writing is more ditfryuhttian reading. Listening is the most difficult. Our library 
have more booksHi^vme community library., dan semacamnya. 



Topik 

Sifat orang dan benda di kelas, sekolah, rumah, dan sekitarnya yang 
memberikan keteladanan tentang perilaku jujur, disiplin, percaya diri, 
dan bertanggung jawab. 




Tujuan Pembelajaran 

Siswa terampil memahami, menyatakan, dan menanyakan teks 
lisan dan tulis yang menyatakan dan menanyakan perbandingan jumlah 
dan sifat orang, binatang, benda untuk Mengidentifikasi, mengenalkan, 
memuji, mencela, mengagumi, menggunakan ungkapan dengan struktur 
teks yang runtut dengan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks, 
secara jujur, disiplin, percaya diri, bertanggung jawab, peduli, kerja sama, 
dan cinta damai (sikap, pengetahuan, keterampilan). 


Pengantar Materi Utama 



Dalam bab ini peserta didik b< 
dan jumlah orang, binatang, dan 
comparison adalah alat gramatikal yunj 
Artinya,yang menjadi materi uy^urdak 
degree of comparison, t< 
melaksanakan fungsi 
dengan menggunak; 
peserta didik p< 
menggunakan 
bentuk yang, 
kompleks 


an kualitas 
■rhana. Degree of 
membadingkan. 
bukanlah tata bahasa 
can' antar obyek untuk 
urutan yang logis, serta 
degree of comparison. Untuk itu 
contoh membandingkan dengan 
dan superlatif. Mula-mula dalam 
«khusus, kemudian ke bentuk yang lebih 


Fungsi sosial 

Tindakan membandingkan kualitas orang, binatang, dan benda satu 
dengan lainnya selalu memiliki maksud (fungsi sosial) tertentu, antara 
lain mengidentifikasi, mengenalkan, memuji, mencela, mengagumi. 
Jarang sekali tindakan membandingkan dilakukan hanya sekedar 
memberi informasi tanpa ada maksud tertentu. Oleh karena itu, contoh- 
contoh kalimat yang diberikan kepada peserta didik bukan asal kalimat 
komparatif atau superlatif, tetapi kalimat yang berpotensi dapat dipahami 
memiliki maksud atau fungsi sosial tertentu. Sebagai contoh: 






Pernyataan perbandingan 

Fungsi sosial 

Look! The horse and the donkey look like each other. But, 
the horse is bigger than the donkey. The donkey is smaller 
than the horse, right? 

Menunjukkan 
perbedaan (antara 
kuda dan keledai). 

loni: I think a mountain and a hill are just the same. Right? 

Edo: No. Look! That one on the left is a mountain. And on 
the right is a hill. The mountain is taller and bigger than the 
hill. The hill is smaller and shorter than the mountain. 

Menunjukkan 
perbedaan (antara 
gunung dan bukit). 

Davu: I think Bono will win the race! 

Siti: I think so. Bono is smaller but stronger than Gani. Gani 
is bigger but weaker than Bono. 

Memuji Bono 
(meskipun lebih kecil 
tetapi lebih kuat V 
daripada Gani)^ 

Lina: Are Dini and Dani really twins? 

Davu: Yes, they are twins. But you are right, they do not ♦ 
look like twins. Dini is taller and fatter and Dani is shorth¬ 
and thinner. 

Menunjukkan 

persetujuan/EMi^a 

Dini dafeuf^fcmMidak 
tampak seperti 
kembarl 

Lina: On my left hand I have cotton, on my right raft® I 
have stone. The size is the same. Now I can that stone jsS 

heavier than cotton, and cotton is lighter thcfta^tone. < *' 

zfwmjelaskan perbedaan 
ygifat dan batu. 

Udin: Don't you think the picture isj*\u6jhg? Th< 
is higher than plane in the sky. Thejfcnfe is low 
helicopter? 

: helicopter 
^%an the 

Mengkritik kesalahan 
gambar 


Struktur Teks 

Tindakan memban&Jigkan satu obyek dengan obyek lainnya dalam 
kenyataannya jarang dilakukan dalam satu kalimat berdiri sendiri, 
tetapi selalu dikaitkaivdengan pernyataan sebelum dan sesudahnya, 
baik yang dikatakaij^oleh orang yang sama maupun orang lain, yang 
berfungsi memberikan penjelasanatau justru diberikan penjelasan oleh 
perbandingarWersbut. 


Unsur Kebahasaan 


Ada beberapa struktur komparatif yang dapat digunakan untuk 
membandingkanjumlah atau sifat obyek satu dengan lainnya. Penutur 
akanmemilih strukturyang dianggapnya paling sesuai dengan fungsi 
sosial dan konteksnya. 


















(1) Struktur komparatif biasanyaditentukan oleh jumlah suku kata 
pada kata sifatnya 


Positive Comparative 


Superlative 


Jika kata sifatnya terdiri dari satu suku kata 


big 

bigger 

fast 

faster 

high 

higher 

long 

longer 

old 

older 

short 

shorter 

tall 

taller 

weak 

weaker 

young 

younger 


the biggest 
the fastest 
the highest 
the longest 
the oldest 
the shortest 
the tallest \ 
the weakest 
the yqungest 


easy 

friendly 

happy 

heavy 

simple 

tasty 


Jika kata sifatfiya 

x$r 

.4.: i 



lari lebih dari dua suku kata 


beautiful 

difficult 

expensive 

interesting 

poisonous 

powerful 


more 


the most 

beautiful 


beautiful 

more difficult 


the most difficult 

more 


the most 

expensive 


expensive 

more 

than 

the most 

interesting 


interesting 

more 


the most 

poisonous 


poisonous 

more 


the most 

powerful 


powerful 






(2) Struktur komparatif good dan bad 


good better .. the best 

u a than 1 

bad worse the worst 


(3) Struktur komparatif jumlah many, much, few, little 


many 

much 

few 

little 


than 


the most 

the most , 

the fewest _ V s 
the least 


(5) Struktur koi 
The film is less 

A* 

The lampTsgpot t 
Tamarind is si 
The picture is rto\ , 
than the y^^^jng. 

sy 

Topik 



(4) Struktur komparatif setara as ... as I 
My bedroom is as big as yours. < 

The lamp is not as bright asT 
The camera is not as expensjvtifltfiiy fafhifoJhcycle. 
The English test is not atfRswdt as$@b§nh test. 


ngan less ... 

Wthe book. The book is more interesting 

; the sun. It is less bright than the sun. 
t is not as sour as lime. It is less sour than lime, 
beutiful as the real thing. The picture is less beautiful 


Topik yang dibandingkan adalah sifat dan jumlah benda, yang 
biasanya dikaitkan dengan penilaian pribadi pembicara/penulis terhadap 
obyek ybs. 


^III SMP/MTs 






Pengantar Bab 



Bab ini menyediakan banyak contoh pernyataan membandingkan 
orang, binatang, dan benda secara kontekstual, yang relevan dengan 
kehidupan remaja terpelajar tingkat SMP. Kemampuan membandingkan 
diperlukan untuk pembelajaran mendeskripsikan orang, binatang, benda 
yang akan dipelajari di Bab selanjutnya. 

Buku ini menekankan pentingnya belajar mandiri. Konsep mandiri 
bukan berarti sendiri atau tanpa bimbingan guru, tetapi dajam arti 
peserta didik bertanggung jawab melaksanakan setiap tugas sespajrafcpgan 
bimbingan yang diberikan dalam buku ini, yaitu (1) melaksanakan 
setiap tugas se ' ' ' '' "" ' ' ' / ^ria dengan 



kelompok, imtuK sanng memoanru, memfe\ paiiKan^jBarawmengoreksi, 
dan (3) memanfaatkan bimbingan sebaik-batknya. Pada tahap 

belajar, kemandirian yang seperti ini ticj’ak akan iSetnatikan kreativitas, 
tetapi justru memberikan dasar untuk pengdhfbangan kreativitas yang 
terbimbing oleh lingkungan sosialnya. KreStjvitas yang terbimbing adalah 
kreativitas yang bukan hanya pada lingVup\ognisi peserta didik yang 
sebenarnya memang m^^TOemiljJ^^Ffik keterbatasan. 


Untuk setifepykegiatai\, terapkan arahan yang berjudul Trinsip 
Pembelajaran' d^n^uru seba'gai Model' yang berada di bagian Petunjuk 


Pengarah. 





Fokus Tahapan Kegiatan: Pembukaan 

Pembukaan dilakukan dengan menggunakan halaman pertama 
dalam bab ini. Gunakan teknik 'Membuka Pembelajaran per Bab' 
yang ada di bagian Petunjuk Pengarah. 







Pada halaman tersebut terdapat 
dua gambar sekolah yang meng- 
ilustrasikan perbedaan. Sekolah 
yang satu lebih besar, berlantai 
tiga, tampak lebih mewah dari 
bahan yang lebih mahal. Sekolah 
lainnya lebih kecil, hanya satu 
lantai, tampak lebih sederhana, 
dengan bahan-bahan yang lebih 
murah. Namun jika dilihat 
dari luar akan timbul kesan 
yang yang lebih kecil justru 
lebih nyaman, dengan suasana 
belajar yang lebih kondusif, 
karena: lebih banyak pohon, 
lebih teratur, lebih bersih, lebih 
nyaman karena ada tempat 
duduk yang juga memungkinkaj 
dan akrab pada saat istirahat. Ya 
gersang, tidak rapih, kotor, 
beristirahat yang memuns 
berdekatan dan berinteri 

Di latar depan, be 



In this chapter 1 101 

to show the aif 
to be proud of 
to praise that 
to critisH^fa 
- etc. 


Lru lebih dekat 
Stru tampak lebih 
yang nyaman untuk 
ik dan guru dapat lebih 


r a tujuan pembelajaran di bab ini. 
\tfre people, animals, and things in order 


Ajaklah peserta didik memperhatikan gambar 2 sekolah tadi pada 
latar belakang halaman tersebut danmenyadari perbedaanya bahwa 
sekolah yang lebih besar dan mahal belum tentu lebih baik dan 
nyaman untuk belajar. Paling tidak ada 5 perbedaan dari kedua sekolah 
tersebut, yaitu (1) banyaknya pohon, (2) kebersihan, (3) kenyamanan, 
(4) keteraturan, dan (5) keakraban. Misalnya: 


^III SMP/MTs 







- The title of this chaper is 'Bigger is not always better', isn't it? What 
do you think of these two schools here? 

- Let's see these two schools here. Can you see the differences? 

(Selanjutnya sambil menujuk masing-masing sekolah di gambar, 
bandingkan, a.l. 


o We have 2 schools here. The school on the left is big, and the 
school on the right is small. 


o The one on the left is bigger than the other one the right.Jt is not 
as big as this one. It is smaller than this one. 

o In both school there are trees. But,^there are more trees here and 
fewer trees here. It is greener thcm'fehis one? less green than 
this one. . ^ 


o This one is cleaner than this' 
this one. 


o This one looks nil 


o This one is 
one.T 



an this one. It is diftier. 


t is not as clean as 


is nice, not as nice as this one. 


v neaL|ijiwi this one. This one is not as neat as this 
lessanfeabinan this one. 


o The st^bntS.a^^el;eacher are closer to each other. The people 
here are not, as close to each other as the people here. They are 

far fromSeSch other. 


Sebutl^att'Netiap kalimat secara jelas, jangan terlalu cepat, dan 
berulang-hlang, terutama ketika mengucapkan kata kuncinya. Kalau perlu 
dengan menggunakan bantuan bahasa Indonesia 'lebih' dan 'paling'. Ajak 
dan bimbing peserta didik untuk langsung ikut menirukan Anda. Ini baru 
pengenalan, sehingga fokus baru pada 'isi makna'. Jangan menjelaskan 
apapun tentangstruktur gramatikanya. 





Sebagai jembatan untuk menyebutkan tujuan bab ini, ajaklah peserta 
didik menyadari perlunya kemampuan membandingkan. Misalnya, 

- (Dengan menyebut dua anak yang berbeda di kelas) If you want to 
show that Arman and Budi are different, what should you do? 

- Yes, you cancompare them! Budi is bigger or smaller than Arman? 

- If you want your mother to know from the photo which one is Surti 
and which one is Nani, what should you do? 


- Yes, you have to compare them. Surti is shorter. Nani is taller. 


- Dsb. 

Setelah itu guru dapat langsung menyebutl 
dalam bab ini. Misalnya, 




1 tujuan p 


- Look, everybody. It is written here 
(peserta didik diminta untuk 
tertera di halaman tersebi 
things. We will learn to 
in this class, our sch< 
didik melanjutkart rh^^ebutl 


tharwe; 



to learn to ... 
ru tujuan yang 
ople, animals, and 
the girls or the boys 
r pets, what else? (peserta 
i-lain) 


- What for? Wh^nvop to compareour friends? What do we 
compare SpMwid What do we compare Arman and 

Budi for? w£Hy dojve* need to compare our school and the other 
schools? Yes, ’Aj^ompare them because we want to ... (peserta 
didik diminta dnryiK membaca bersama guru tujuan yang tertera di 
halaman tersest)... to show the differences, to be proud of them, 
to praisethem,*and we sometimes also describe them to ... criticise 
them. Why do we criticise our school? Maybe it is not as clean as the 
other schools? More messy? Not as green as them? 


- Dsb. 


PHI SMP/MTs 




Kegiatan Mengamati dan Menanya 


Kegiatan Mengamati dan Menanya diintegrasikan karena keduanya 
saling mendukung: pada saat pengataman peserta didik akan menemui 
banyak hal-hal baru sehingga perlu diberi kesempatan untuk menanya. 
Sebaliknya, dengan menanya, peserta didik akan mendapatkan jawaban 
dan balikan, sehingga akan meningkatkan kualitas dan kuantitas 
pengamatan. Untuk melaksanakan tahap ini, gunakan Teknik Mengamati 
dan teknik Menanya secara terintegrasi. 



Gunakan teknik 'Mengamati', 'Fokus Pengamatan', dan 
yang ada di bagian Petunjuk Pengarah. 

Fokus Kegiatan Pembelajaran: 


Mulailah dengan meminta peserta didik untuk membaca dan 
memahami instruksi untuk kegiatan ini. Gunakan teknik mengarahkan 
'Memahami Instruksi' yang berada di bagian Petunjuk Pengarah, 
yang pada intinya adalah memainkan peran membandingkan yang 
dilakukan tokoh-tokoh yang ada. 
























Peserta didik belajar 'memerankan' tokoh-tokoh dalam gambar. 
Gunakan teknik mengarahkan 'Bermain Peran' yang ada di bagian 
Petunjuk Pengarah. 


- Gunakan teknik mengarahkan peserta didik untuk 'Menanya' yang 
ada di bagian Petunjuk Pengarah. 

- Untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan pertanyaan dalam kotak 

[Did you notice how the boys and the girls say “lebih ... daripada ..." in 
English?], mulailah dengan menanyakan kepada peserta didik "What 
are you/we learning here?". Mereka boleh menjawab dalam bahasa 
Indonesia (kurang lebih "membandingkan sifat 'orang/binatang/benda 
ini lebih ... daripada ...' dalam bahasa Inggris"). Jawaban peserta di<fi%> 
boleh salah, karena ini baru pengamatan awal. Tidak perlu menjelaskan 
tata bahasanya dulu. Asalkan sudah ada tandabahwa sebagian peserta 
didik sudah memahami maksud kegiatan t^regbut, boleh 

dilanjutkan. 

- Gunakan teknik menilai yang terdiri 
Tenilaian Lengkap dan Menye] 
peserta didik. 


Fokus Kegiatan Pembi 

- Mulailah dengan \ 
serta didik < 
dan memaharn'fin 
kegiatan ini. Gu 
mengarahkan 



Instruksi' berada di 

bagian Petunjuk Pengarah, yang 
pada intmya adalah meleng- 
kapi dengan pernyataan per- 
bandingan yang sesuai dengan 
yang diucapkan setiap tokoh. 

- Peserta didik belajar menyalin 


^III SMP/MTs 

















dengan tulisan tangan dan sekaligus melengkapi dengan pernyataan 
perbandingan yang sesuai dengan yang diucapkan masing-masing 
tokoh. Gunakan teknik mengarahkan 'Menyalin dengan Tubs Tangan' 
yang ada di bagian Petunjuk Pengarah. 

Gunakan teknik mengarahkan peserta didik untuk 'Menanya' yang 
ada di bagian Petunjuk Pengarah. 


Gunakan teknik menilai yang terdiri atas 'Kriteria Penilaian' dan 
'Penilaian Lengkap dan Menyeluruh' untuk menilai bahasa tulis dan 
juga bahasa lisan peserta didik ketika membacakannya. 


- Berikut adalah kunci jawabannya. 


t Ben is showing his friends fhe difference befweer 1© Inorse 
and fhe donkey. 

Theij look like each ofher, bufSlre ^jrorse fiyfiqre.r fhan fhe 
donkeu. The donkeu is smaller fhan 1 

X Edo is showing Jo tween a mounfain and a 

hill. The mounfain han fhe hill. 



>rto will win fhe race. Bono is smaller 
Gani is bigger buf weaker fhan Bono. 

\^> 

4. Daiju agreesu^i+h Shinfa fhaf Dini and Dani do nof look like 

fwins.. Q^\s+faller and fafber, and Dani is shofer and fhinner. 

\\X 

5. uOs explaining fhe difference befween cofbon and sfone. 


Sfone is heavier fhan cofbon, and cofbon is li^hfer fhan sfone. 

b. Udin is showing fhaf fhere is somefhinc) wron^ wifh fhe picfure. 
The helicopfer is higher fhan fhe plane in bhe skij. 

The plane is lower fhan fhe helicopfer. 





















Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengamati & Menanya 


- Mulailah dengan meminta pe- 
serta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami In¬ 
struksi' yang berada di bagian 
Petunjuk Pengarah, yang pada 
intinya adalah memerankan 
sebagai tokoh dalam gambar. 

- Peserta didik belajar 'memeran¬ 
kan' tokoh-tokoh dalam gambar. 
Gunakan teknik mengarahkan 
'Bermain Peran' yang ada di 
bagian Petunjuk Pengarah. 

- Gunakan teknik mengarahkan 
peserta didik untuk 'Menam 
yang ada di bagian Petunjuk I^i 

- Gunakan teknik menil; 
'Penilaian Lengkai 
peserta didik. 






'Kriteria Penilaian' dan 
untuk menilai bahasa lisan 


Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengamati & Menanya 


Mulailah dengan* meminta peserta didik untuk membaca dan 
memahami instruksi untuk kegiatan ini. Gunakan teknik mengarahkan 
'Memahami Instruksi' yang berada di bagian Petunjuk Pengarah, yang 
pada intinya adalah melengkapi dengan pernyataan perbandingan 
yang sesuai dengan yang diucapkan setiap tokoh. 


Peserta didik belajar menyalin dengan melengkapi 6 kalimat rumpang 
yang ada di halaman .... dengan tulisan tangan. Langkah kegiatan 
ini agak berbeda dengan langkah Kegiatan B karena peserta didik 
melengkapi kalimat rumpang yang ada dengan mengutip langsung 


^III SMP/MTs 



















setiap pernyataan tokoh. Oleh 
karena itu digunakan tanda kutip 
Gunakan teknik 'Menyalin 
dengan Tulis Tangan' yang ada 
di bagian Petunjuk Pengarah. 

Gunakan teknik mengarahkan 
peserta didik untuk 'Men any a' 
yang ada di bagian Petunjuk 
Pengarah. 

Gunakan teknik menilai yang 
terdiri atas '{Criteria Penilaian' 
dan 'Penilaian Lengkap dan 
Menyeluruh' untuk menilai 
bahasa tulis dan juga bahasa 
lisan peserta didik ketika 
membacakannya. 



- Berikut adalah kunci jawabai 
I. Hasim is felling +he di 


l difference befween her ruler and Dina's. 
; saying "lAij ruler is longer fhan Dina's. 

-er ihan mine. Mine is 50 cenfmefers I 


ai ^j^yNis onkj 30 cenfimefers long." 


3. Rrman is lau^hin^ abouf +he horse carf.This is whaf he is satjin^-' 
''The old car is sfill fasfer fhan fhe horse carf. 

The carf is slower fhan fhe car. The car can run 80 kilomefers 

an hour, and fhe horse carf can run onltj ^0 kilomefers an 






































4. Mrs. Rubiah is explaining fhe difference befweenWuni and 
Surfi.This is whaf he is saging' 

"Surfi is -bailer fhan her older sisfer, Wuni. 

Surb is 145 cenfimefers Fall and Wuni is 145 cenfimefers -ball. 

So, The older sisfer is shorter fhan fhe younger sisfer.'' 


5. Mr. Hendrik is explaining fhe difference befween fwo fables. 
This is whaf he is saging : 


The plasfic desk is bigger buf is onlt) 4 kilograms. So, fhe 


wooden desk is smaller baf if is heavier, and fhe plasfic desk 1 

bigger buf if is lighfer' 1 Q ♦ 




A ^O) 

1 



ntuk 

kegi atari ini. Gu^l^iT teknik 
mengarahkan iMesnahami In- 
struksi' yang berada di bagian 
Petunjuk Pengarah, yang pada 
intinya adalah melakukan 
refleksi tentang apa yang telah 
pelajari dan ketahui sampai 
pada tahap ini dengan cara 
melengkapi pernyataan dalam 
kotak refleksi. 


PHI SMP/MTs 



































- Guru membimbing peserta didik untuk merefleksikan yang sedang 
mereka pelajari saat ini: yaitu membandingkan sifat ( qualities ) dari 
orang, benda, binatang. 

- Gunakan teknik 'Melakukan Refleksi' yang ada di bagian Petunjuk 
Pengarah. 

- Berikut adalah pertanyaan pengarah yang dapat Guru tanyakan: 


Mention all the words that show the qualities of the people, 
animals and things in the 12 statements above. 

How do you compare the qualities? 

vv 

- Berikut adalah kunci jawabannya. 


X know Iba-F now we are learni 
people, animals, and -FhincjS. Thei 


bkj, small, hall, shorl, s+rom 
low, Ljoun^, old, lon^, -Fd 



<\ 

%pmparQff^^erai+ies o-F 
^O^k, lajJjp|snSffiin, heavy, liyhi, hicjh, 


eople, animals, and -Fhinys. Thai is: 
^Indonesia, we add -er4o +he adjecWe 

Ise -Hie word -Fhan. 


- Penilaian fdilakijkan pada ketepatan hasil pengamatan. Selain itu 
gunakanqugp teknik menilai yang terdiri atas 'Kriteria Penilaian' dan 
Tenilaiari Lengkap dan Menyeluruh' untuk menilai bahasa tulis dan 
juga Bahasa lisan peserta didik ketika membacakannya. 







Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengamati & Menanya 


Mulailah dengan meminta pe- 
serta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami In¬ 
struksi' yang berada di bagian 
Petunjuk Pengarah, yang 
pada intinya adalah belajar 
membandingkan orang, bina- 
tang, benda dengan cara lain, 
dan kegiatan pertama adalah 
memerankan sebagai tokoh 
dalam gambar. 

Cara lain tersebut adalah mem¬ 
bandingkan dengan makna 
'lebih' dengan kata sifat yang 
terdiri dari 3 suku kata 
lebih, seperti difficult, beauti 
comfortable, interesting, 
more di depannya. 


Peserta didik b 
Gunakan teknik'] 


Gunakan teknil 
ada di bagian PehJS 


Gunakan tel 
'Penilaian 

ihala itst 


juga baha'fe 




:engan menambahkan kata 


J^jcan' tokoh-tokoh dalam gambar. 
yang ada di bagian Petunjuk Pengarah. 

:an peserta didik untuk 'Menanya' yang 
fengarah. 

Lenilai yang terdiri atas 'Kriteria Penilaian' dan 
dan Menyeluruh' untuk menilai bahasa tulis dan 
■an peserta didik ketika membacakannya. 


Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengamati & Menanya 

- Mulailah dengan meminta peserta didik untuk membaca dan 
memahami instruksi untuk kegiatan ini.t Gunakan teknik mengarahkan 
'Memahami Instruksi' yang berada di bagian Petunjuk Pengarah, 


^III SMP/MTs 



















yang pada intinya adalah 

melengkapi dengan pemyataan 
perbandingan yang sesuai 
dengan yang diucapkan setiap 
tokoh. 

Untuk mengerjakan kegiatan 
ini, peserta didik harus sudah 
tahu dengan baik cara mem- 
bandingkan dengan kata sifat 
yang terdiri dari dua suku kata. 
Peserta didik dapat melaksana- 
kan kegiatan inijika memahami 
makna setiap kalimat dengan 
baik. 

Gunakan teknik mengarahkan 
peserta didik untuk 'Menanya' 
yang ada di bagian Petunjiuk 
Pengarah. 




*atas 'Kriteria Penilaian' dan 
untuk menilai bahasa tulis dan 
tka membacakannya. 


more difficulf fhan Hisforuj. 

Tasia is soilS^yma+ fhe pencil case is more beaufiful fhan -Hie 
purse, bak-Hje purse is more expensive khan fhe pencil case. 

3. Dwi, roses are more beaufiful fhan o+her flowers. 

H. /N^NySTnfs +o sif on fhe bench under fhe tree because if 
more comforfable fhere. 


5. According +o Erman, fhe film Malin Kundan^ is more 
interesfinq fhan fhe booh. 

b. Yuni is saline) Ihaf Edo is more dilligenf fhan fhe ofher 
s+udenfs. 






























Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengamati & Menanya 


Mulailah dengan meminta pe- 
serta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami In¬ 
struksi' yang berada di bagian 
Petunjuk Pengarah, yang pada 
intinya adalah melakukan 
refleksi tentang apa yang telah 
pelajari dan ketahui sampai 
pada tahap ini dengan cara 
melengkapi pernyataan dalam 
kotak refleksi. 

Guru membimbing peserta didik 
untuk merefleksikanyang sedang 
mereka pelajari saat ini: yaitu 
membandingkan sifat ( qualitt^ 
dari orang, benda, binatang_d( 
kata atau lebih. Untuk 


■9 


(6 




Arahka: 




yang disediakan dei 
semua kata sifat 
Langkah kegiatan< 

<S^ 

Gunakan teknik 
Pengarah. 


r ang terdiri dari 3 suku 
mengisi ke dalam kotak 
r ebutkan dengan menuliskan 
:an di Langkah kegiatanF dan 
lyebutkan cara membandingkan. 


:an Refleksi' yang ada di bagian Petunjuk 


in ini dengan menanyakan dua pertanyaan berikut 


- Mention all the words that show the qualities of the people, 
animals and things in longer words. 

- How do you compare the qualities? 


^III SMP/MTs 


















Berikut adalah kunci jawabannya. 


•S X know bhab now we are learning bo compare bhe guaibies 
of people, animals, and bhings. Tneg ore 

difficulb, beaubiful, comforbable, inberesbing, dilligenb. 


s I also know how bo compare people, animals, and bhings. 
Thab is, 


a. To sau 'lebih' in bahasa Indonesia, we add more 


adjective (kaba sifab) 
b. For 'daripada' we use bhe word bhan. 

& 


- Penilaian dilakukan pada ketepatan hasil 
gunakan juga teknik menilai yang terdiri 
'Penilaian Lengkap dan Met^ffluruh' 
juga bahasa lisan peserta^didil^k-eb kaj 


Fokus Kegiatan Pei 

- Mulailah dengavi n^iMhtcN p 
serta didik untuk> x yjlrnba 
dan memahami jni?truksi untuk 
kegiatan irv^cvfelufrakan teknik 
mengarahkan 'Memahami In- 
struksiVyang berada di bagian 
Petunjul^Pengarah, yang pada 
intinya adalah membandingkan 
orang, binatang, benda dalam 
kehidupan nyata mereka benar- 
benar sesuai kenyatannya, 
dengan maksud yang jelas. 



icitan. Selain itu 
Eeria Penilaian' dan 
Lenilai bahasa tulis dan 
icakannya. 
























Pada tahap Mengumpulkan Informasi ini peserta didik hanya 
melakukan 1 kegiatan (langkah kegiatan I), tetapi memakan waktu 
lama dan ketekunan peserta didik bekerja mandiri. 


Gunakan teknik mengarahkan peserta didik untuk 'Menanya' yang 
ada di bagian Petunjuk Pengarah. 

Dari setiap kalimat, guru juga dapat menambahkan contoh-contoh lain 
berkenaan dengan fakta yang terkait dengan peserta didik lain dengan 
caramemberikan kesempatan bagi peserta didik lain untuk membuat 
kalimat terkait. Misalnya, seorang peserta didik membuat kalimat "My 
brother is taller than my father. My brother is 165 cm tall, and my brothers 
only 162 cm tail", guru bisa menanyakan ke anak lain "What abouiwfa\ 
father? Is he taller orshorther than your brother?" Jawaban yang diharapkan 
bukan hanya "Yes." atau "No." Tetapi peseta didik dimii nta un tuk 
memberikan rincian angkanya, paling tidal/^ngan mehggunakan 
'more or less’ (kurang lebih). Kepada anak lain bisa ditafl^akan tentang 
orang lain, tetapi tetap terkait, misalnya "Is your^i^^mler or shorter 
than you?". Dst. 




rta didik sekelas untuk 
^ama dengan nyaring. 
nan lain bagi guru untuk 
iervasi terhadap kebermaknaan 
iepercayaan diri peserta didik. 


Dari setiap kalimat baru, guru ft 
menirukan dengan mengi 
Kegiatan ini juga membi 
melaksanakan evalrj 
kalimatnya, kemal 

Pemantapan bagi peserta, dMik untuk mengidentifikasi maksud dan 
tujuan setiapyxlrnys^^u^3etelah semua peserta didik memahami 
suatu pernyataan fnolalui langkah-langkah di atas, guru bisa mulai 
menanyakan kembaK "Why did Tomi compare his brother and his father? 
What for?" J«§ATOiban dapat dipilih dari tujuan yang disebutkan di 
halaman pgramtubab ini. 

Pemantapgm juga perlu terus diberikan terkait dengan bentuk yang 
digunakan, terutama setiap kali peserta didik membuat kesalahan. 


Tidak ada kunci jawaban untuk kegiatan ini karena kalimat-kalimat 
yang dibuat adalah kreasi peserta didik sendiri. Gunakan saja teknik 
menilai yang terdiri atas 'Kriteria Penilaian' dan Tenilaian Lengkap 
dan Menyeluruh' untuk menilai bahasa tulis dan juga bahasa lisan 
peserta didik ketika membacakannya. 


^III SMP/MTs 




Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengumpulkan Informasi 


- Mulailah dengan meminta pe- 
serta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami In¬ 
struksi' yang berada di bagian 
Petunjuk Pengarah, yang pada 
intinya adalah melakukan pe- 
nilaian diri khususnya dalam 
membuat 24 kalimat di Kegiatan 
I. 

- Gunakan teknik 'Melakukan 
Refleksi' yang ada di bagian 
Petunjuk Pengarah. 

- Arahkan kegiatan ini dei 
menanyakan dua pertain' 
berikut ini: 

- How many 

- How many 

- Accordi 
make? 

- Accorch^vptb y 


- Wha^^uld, 

- Dst. 




[stakes? 
revision? 

r our friends, what mistakes did yoiu 


Ler or your friends, what could you do well 
ith minor mistakes? 


- Tidak adaHonaci jawaban karena jawabannya adalah spesifik untuk 
setiapw^uNij^u peserta didik. 

Pada tahap ini peserta didik mengasosiasikan isi dan bentuk 
pernyataan perbandingan yang telah dipelajari sebelumnyadengan 
beberapa bentuk pernyataanperbandingan lainnya, yaitu good - better, bad 

- worse, many - more, few -fewer, little - less, serta semua bentuk superlatif. 
Pada tahap ini peserta didik sudah dianggap mampu mempelajari 
semuanya secara lebih mandiri, dengan menggunakan pengalaman yang 
sudah ada. Kegiatan belajar dilakukan dengan langsung menggunakan 
bentuk-bentuk baru tersebut untuk kegiatan penerapan. 


















Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengasosiasi 


Mulailah dengan meminta pe- 
serta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami In¬ 
struksi' yang berada di bagian 
Petunjuk Pengarah, yang pada 
intinya adalah memainkan 
peran setiap tokoh secara lisan. 

Peserta didik belajar 'memeran- 
kan' tokoh-tokoh dalam gambar. 
Gunakan teknik 'Bermain Peran' 
yang ada di bagian Petunjuk 
Pengarah yang ada di bagian 
Petunjuk Pengarah. 

Gunakan teknik mengarahkan 
peserta didik untuk 'Menanyt 


Untuk melaksanal 
[Discuss what you 
mulailah dengan* 
learning here!". t hrf®! 
(kurang lebih "memb. 
Berikan penguMan 
lebih cermat kelim! 




•an Petunjuk Pengarah. 

!an perintah dalam kotak 
id 'better' with your teacher!], 
ida peserta didik ''What are we 
«menjawab dalam bahasa Indonesia 
m sifat 'good' menjadi 'better than'"), 
melihat dan menyatakan kembali secara 
>h yang baru saja dipraktikkan secara lisan. 


Gunakan tekn 
'PenilaianJJ^j 
ihala itst 


juga bahak 


Lenilai yang terdiri atas 'Kriteria Penilaian' dan 
dan Menyeluruh' untuk menilai bahasa tulis dan 
■an peserta didik ketika membacakannya. 


^III SMP/MTs 




















Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengasosiasi 


Mulailah dengan meminta pe- 
serta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami In¬ 
struksi' yang berada di bagian 
Petunjuk Pengarah, yang pada 
intinya adalah melengkapi 
dengan pernyataan perbanding- 
an yang sesuai dengan yang 
diucapkan setiap tokoh. 

Untuk mengerjakan kegiatan ini, 
peserta didik harus sudah tahu 
dengan baik penggunaan kata 
'better than'. Peserta didik dapat 
melaksanakan kegiatan ini' 
memahami makna setiapj^li 
dengan baik. Berikut ada 





:rta didik untuk 'Menanya' yang 

yang terdiri atas 'Kriteria Penilaian' dan 
fenyeluruh' untuk menilai bahasa tulis dan 
didik ketika membacakannya. 


DeriKut aaaian Kunci jawaoannya. 

Recording Fo Edo, +he co-H-on bag is be-H-er -than Ihe plashc bag. 


X Tng +o Dagu, FaFima is be-H-er in English Fhan in tAa\ h. 

3. According Fo Udin, his faFher's shoes are beFFer Fhan his shoes. 

4. According Fo Si+i, a plain T-shirF is beFFer 4han a T-shirF wiFh a 
picFure on iF. 

5. According Fo Lina, her moFher 's handwriFng is be-H-er and 
clearer than hers. 


























Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengasosiasi 


Mulailah dengan meminta pe- 
serta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami In¬ 
struksi' yang berada di bagian 
Petunjuk Pengarah, yang pada 
intinya adalah memainkan 
peran setiap tokoh secara lisan. 

Peserta didik belajar 'memeran- 
kan' tokoh-tokoh dalam gambar. 
Gunakan teknik 'Bermain Peran' 
yang ada di bagian Petunjuk 
Pengarah. 

Gunakan teknik mengarahkan 
peserta didik untuk 'Menanva' 1 
yang ada di bagian Petunjuk Pe^lHtah. , 






O* 


Untuk melaksanakan kej 
[Discuss what you knm 
dengan menanyal 
here?”. Mereka bok; 
"memb andingkxHVSifa^. 
melihat dan menyatd 
yang baru saja dipN 


lean perintah dalam kotak 
^ se ' with your teacherl], mulailah 
Ta didik "What are we learning 
y dalam bahasa Indonesia (kurang lebih 
Elenjadi 'worse than'"). Kuatkan dengan 
£mbali secara lebih cermat kelima contoh 


Gunakan tekn 
'PenilaianH^i 
ihasa Jtst 


juga bahak 


Lenilai yang terdiri atas 'Kriteria Penilaian' dan 
dan Menyeluruh' untuk menilai bahasa tulis dan 
■an peserta didik ketika membacakannya. 


yill SMP/MTs 

















Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengasosiasi 


") 




Mulailah dengan meminta pe- 
serta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami In¬ 
struksi' yang berada di bagian 
Petunjuk Pengarah, yang pada 
intinya adalah melengkapi 
dengan pernyataan perbanding- 
an yang sesuai dengan yang 
diucapkan setiap tokoh. 

Untuk mengerjakan kegiatan ini, 
peserta didik harus sudah tahu 
dengan baik penggunaan kata 
'worse than'. Peserta didik dapat 
melaksanakan kegiatan iniNjfr^y L_ 
memahami makna setiapj^lmaat 
dengan baik. 

:rta didik untuk 'Menanya' yang 

yang terdiri atas 'Kriteria Penilaian' dan 
fenyeluruh' untuk menilai bahasa tulis dan 
idik ketika membacakannya. 

- Berikut adall^pWaban yang diharapkan. 

I. According +o Ra+na, cheating is worse than getting a bad mark. 

<3. According to Mariska, the mangoes are worse than the 
oranges. 

3. According to Thomas, smoking in public is worse than s moking 
at the right place. 

4. According to Firman, the big comic is worse than the small one. 

5. According to Andi, the bad road got worse after the flood. 





























Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengasosiasi 


Mulailah dengan meminta pe- 
serta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami In¬ 
struksi' yang berada di bagian 
Petunjuk Pengarah, yang pada 
intinya adalah membandingkan 
orang, binatang, benda dalam 
kehidupan nyata mereka benar- 
benar sesuai kenyatannya, 
dengan "worse", dengan mak- 
sud yang jelas. 

Karena untuk mencari perban- 
dingan 'worse' masih terlalu 
sulit bagi peserta didik, dalam 
kegiatan ini peserta didik h< 
melengkapi kalimat dengan 


Gunakan teknik mem 
ada di bagian Pet 

Gunakan teknik 
'Penilaian LengJ&jf 
juga bahasa lisan pei 




dik untuk 'Menanya' yang 

“ terdiri atas 'Kriteria Penilaian' dan 
uruh' untuk menilai bahasa tulis dan 
Gk ketika membacakannya. 


- Berikut adalah jawabfn yang diharapkan. 

I. The foo+bdi|^ftid|l is a bad condifion. Ib cjefs worse offer fhe 

.“. 

<3- Susi c)oi\g D and Tina ^°f an E in Mafh. Theuj bofh ^°f bad 
marks, buf Tina ^of a worse mark fhan Susi. 

3. Beinc) silenf is nof always cpod. Buf saijin^ bad words is even 
Worse. 

4. The fable clofh was nof ^ood even when if was new. If ^of 
worse affer I washed if. 


VIII SMP/MTs 























Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengasosiasi 


Mulailah dengan meminta pe- 
serta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami In¬ 
struksi' yang berada di bagian 
Petunjuk Pengarah, yang pada 
intinya adalah memainkan peran 
setiap tokoh secara lisan. 

Peserta didik belajar 'memeran- 
kan' tokoh-tokoh dalam gambar. 
Gunakan teknik 'Bermain Peran' 
yang ada di bagian Petunjuk 
Pengarah. 

Gunakan teknik mengar, 
peserta didik untuk 'Men; 
yang ada di bagian Petunjiik Peng; 









Untuk melaksanakan v ktegiatai 
[Discuss what-jMyPQtbw at 
mulailah da 
learning here?* 

(kurang lebih 

sedikitnyKusd 

lebih cerma^jMji 

Gimakan teknik menilai yang terdiri atas 'Kriteria Penilaian' dan 
'Penilaian I.engkap dan Menyeluruh' untuk menilai bahasa tulis dan 
jugaSbahasa lisan peserta didik ketika membacakannya. 


uasarkan perintah dalam kotak 
fare' and 'fewer' with your teacherl], 
r kepada peserta didik " What are we 
i boleh menjawab dalam bahasa Indonesia 
rakan 'more' [lebih banyak] dan 'fewer 7 [lebih 
Itfngan melihat dan menyatakan kembali secara 
a contoh yang baru saja dipraktikkan secara lisan. 























Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengasosiasi 


Mulailah dengan meminta pe- 
serta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami In¬ 
struksi' yang berada di bagian 
Petunjuk Pengarah, yang pada 
intinya adalah melengkapi 
dengan pernyataan perbanding- 
an yang sesuai dengan yang 
diucapkan setiap tokoh. 

Untuk mengerjakan kegiatan 
ini, peserta didik harus sudah 
tahu dengan baik penggunaan 
kata 'more fewer ...' dan 
'less Peserta didik dapat 
melaksanakan kegiatan ini 
memahami makna setiap kali 




9 


1---K“ 


Gimakan teknik mem 
ada di bagian Pet 

Gimakan teknik 
'Penilaian LengJ&jf 
juga bahasa lisan pei 




dik untuk 'Menanya' yang 

“ terdiri atas 'Kriteria Penilaian' dan 
uruh' untuk menilai bahasa tulis dan 
Gk ketika membacakannya. 


Berikut adalah jawaban yang diharapkan. 

I. Max is sq^jH^ttrat his teacher has more books than him, and 

bn ^ [_ ™ « U /-i 


he ha^ 


boohs than his teacher. 


X Yuni is saying that there are more students in the library in 
the morning, and there are fewer students in the afternoon. 

3. Zulfikar is saging that his father has less money than his uncle, 
and his uncle has more moneg than his father. 

4. Recording to Rni, her bag has fewer pockets than ftndri's bag. 

5. Recording to Rgus, there is less sugar in bread, and more 
sugar in banana cake. 


PHI SMP/MTs 






























Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengasosiasi 


Mulailah dengan meminta pe- 
serta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami In¬ 
struksi' yang berada di bagian 
Petunjuk Pengarah, yang pada 
intinya adalah memainkan peran 
setiap tokoh secara lisan. 

Peserta didik belajar 'memeran- 
kan' tokoh-tokoh dalam gambar. 
Gunakan teknik 'Bermain Peran' 
yang ada di bagian Petunjuk 
Pengarah. 

Gunakan teknik mengarahkan 
peserta didik untuk 'Mei 
yang ada di bagian Pei 




Untuk melaksanaki 
[Discuss with 
two things 
didik "What- 
bahasa Indonesia 
membanamgl “ 
menyatakanl 
dipraktikk 

Gunakanteknik menilai yang terdiri atas 'Kriteria Penilaian' dan 
'Pehikmm Lengkap dan Menyeluruh' untuk menilai bahasa tulis dan 
juga bahasa lisan peserta didik ketika membacakannya. 


tasarkan perintah dalam kotak 
'paling ...' to compare more than 
dengan menanyakan kepada peserta 
Mereka boleh menjawab dalam 
ig lebih "mengatakan 'paling ...' untuk 
dari dua benda"). Kuatkan dengan melihat dan 
secara lebih cermat keenam contoh yang baru saja 























Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengasosiasi 


Mulailah dengan meminta pe- 
serta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami In¬ 
struksi' yang berada di bagian 
Petunjuk Pengarah, yang pada 
intinya adalah melengkapi 
dengan pernyataan perbanding- 
an yang sesuai dengan yang 
diucapkan setiap tokoh. 

Peserta didik belajar menyalin 
dengan melengkapi 6 kalimat 
rumpang dengan tulisan tangan. 
Dalam kegiatan ini peserta didik 
melengkapi kalimat rumpang 
yang ada dengan menj 
langsung setiap pernyataan ti^k^h. 
kutip Gunakan tekrd^^^myaj 
di bagian Petunjuk P< 


Gunakan teknik 
ada di bagian Pei 

Gunakan tekmt^ 
'Penilaian Lengkaj 
juga bahasa lisa\ 




na itu digunakan tanda 
Egan Tulis Tangan' yang ada 


!erta didik untuk 'Menanya' yang 


ung terdiri atas 'Kriteria Penilaian' dan 
[enyeluruh' untuk menilai bahasa tulis dan 
•ta didik ketika membacakannya. 


ici jawabannya. 


I. Rusdi is comparing real flowers, paper flowers, and pla+ic 
flowers. 

" Real flowers are more beoufiful fhan paper flowers. Paper 

flowers are more beauhful fhan plasfic flowers 

So, real flowers are fhe mosf beautiful of all flowers. " 


VIII SMP/MTs 



















X Pu-bu is comparing Heni, Susi, and I-ba. " Heni is Ib5 cen-bime-bers 
•ball. Susi is 158 cen-bime-bers -ball. 

I-ba is 150 cen-bime-bers -ball. Heni is -bailer bhan Susi. Susi is -teller 

•Hian I-ba. So, Susi is bhe ballesb, and Iba is bhe shorbesb." 


3. Tasia is belling us u/hab her mobher bhinks aboub a bit} bus, a 
small bus, and a mini bus. "Recording -bo mg sisber, a big bus is 
more comforbable bhan a Smal bus. 

R mini bus is more comfortable bhan a micro bus. So, 

is tine mosb comfortable of all." 

4. Hendrik is comparing -bhe snake, bhe eel, and bhe worm 
“The snake is longer bhan bhe eel. The eel is longer bh< n bhe 


5. Bagu is -belling us wh< 
juice, and canned fr 

"Mg fabher alwai 



rql is nearer bhan bhe bank, bhe bank is nearer bhan 

- office. 

So, -bhe hospib-ql is bhe neares-b, and -bhe posb office is -bhe 

-Farbhes-b." 

































Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengasosiasi 


Mulailah dengan meminta pe- 
serta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami In¬ 
struksi' yang berada di bagian 
Petunjuk Pengarah, yang pada 
intinya adalah membandingkan 
ketiga obyek dalam setiap set 
tentang sifat yang disebutkan. 

Gunakan teknik mengarahkan 
peserta didik untuk 'Menanya' 
yang ada di bagian Petunjuk 
Pengarah. 

Tidak ada kunci jawaban untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
menilai yang terdiri atas 'Kri 
dan Menyeluruh' untuk qfffi 
peserta didik ketika rgi 



'Penilaian Lengkap 
!s dan juga bahasa lisan 


Fokus Kegiatan Pembela^afan: Mengas 

- Mulailah dengar^^^minta peserta didik untuk membaca dan 
memahami instruksi untuk kegiatan ini. Gunakan teknik mengarahkan 
'Memahami Instruksi' yang berada di bagian Petunjuk Pengarah, 
yang pada intinya adalah melakukan refleksi tentang apa yang telah 
pelajari dan ketahui sampai pada tahap ini dengan car a melengkapi 
pernyataan dalam kotak refleksi. 


Guru membimbing peserta didik untuk merefleksikan yang sedang 
mereka pelajari saat ini: yaitu membandingkan sifat ( qualities ) dari 
orang, benda, binatang. 






















Gunakan teknik 'Melakukan 
Refleksi' yang ada di bagian 
Petunjuk Pengarah. 

Berikut adalah pertanyaan peng¬ 
arah yang dapat Anda tanyakan: 

- How do you compare the 
qualities of two objects using 
words consisting of one or 
two syllabes? 

- How do you compare the 
qualities of two objects using 
words consisting of more than 
two syllabes? 


- Berikut adalah kuncijawabannya. 

S Now X Know how "" 

bwo objecbs. L 

o. To satj lebihl 
b. To sauj j 

Fokus KegiatanJVmbelaj aran: Mengomunikasikan 



|n^an meminta peserta didik untuk membaca dan 
mem nstruksi untuk kegiatan ini. Gunakan teknik mengarahkan 

'IVfe^Sbami Instruksi' yang berada di bagian Petunjuk Pengarah, yang 
pada mtinya adalah membuat teks yang isinya adalah perbandingan 
mengenai tema-tema yang diberikan. 


Gunakan teknik mengarahkan peserta didik untuk 'Menanya' yang 
ada di bagian Petunjuk Pengarah. 





















- Pada tahap ini peserta didik 
menerapkan semua yang 
sudah dipelajari tentang cara 
membandingkan antara orang, 
binatang, dan benda, untuk 
membuat teks pendek yang ter- 
diri dari lima atau enam kalimat 
perbandingan. 

Ada lima tema dalam bentuk 
judul yang harus dikembang- 
kan. Masing-masing memerlukan 
kreativitas peserta didik untuk 
mengembangkannya. 


Our school is s 
smallest, but it is tl 
There are more tres 
beautiful of all.y'-'v 



Isi dan bentuk teks disesuaikan 
dengan tema, seperti contoh yang 
diberikan. 


‘schools in my town. It is the 
!er and greener than the others. 
«ste. Our garden is also the most 


- Kegiatan ini adalah tugas individu. Setiap peserta didik harus menulis 
5 teks pendek untuk membandingkan orang, binatang, dan benda yang 
sangat mereka kenal di lingkungan terdekatnya, sesuai dengan judul 
yang ada. Namun untuk mengerjakannya peserta didik disarankan 
untuk bekerja bersama kelompoknya, supaya bisa saling membantu. 


Karena teks yang dihasilkan peserta didik adalah kreativitas masing- 
masing, kegiatan ini tidak disediakan kunci jawabannya. Gunakan 
teknik menilai yang terdiri atas 'Kriteria Penilaian' dan 'Penilaian 
Lengkap dan Menyeluruh' untuk menilai bahasa tulis dan juga bahasa 
lisan peserta didik ketika membacakannya. 


VIII SMP/MTs 























Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengomunikasikan 


Mulailah dengan meminta pe- 
serta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami In¬ 
struksi' yang berada di bagian 
Petunjuk Pengarah, yang 
pada intinya adalah mempre- 
sentasikan teks masing-masing 
ke 2 kelompok lainnya, yang 
belum pernah mendengar teks 
yang akan dibacakan. 

Gunakan teknik mengarahkan 
peserta didik untuk 'Menanya' 
yang ada di bagian Petunjuk 
Pengarah. 

Kegiatan dimulai deng; 
didik berlatih di dal. 
teks yang telah 




ig-masing membacakan kelima 
■makna, nyaring, benar, dan jelas. 

using melakukan presentasi yang se- 
Lan-temannya di kelompok lain, yang belum 
ung akan dibacakan. 

Gunakan tetejJ^ipenilai yang terdiri atas 'Kriteria Penilaian' dan 
'Penilaian Lengkap dan Menyeluruh' untuk menilai bahasa tulis dan 
juga bajj^^i son peserta didik ketika membacakannya. 


















Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengkomunikasikan 


Pada halaman ini, peserta didik 
diminta untuk melakukan eva- 
luasi diri mengenai apa yang 
sudah dipahaminya. 

Pada bagian pertama, peserta 
didik diminta untuk menuliskan 
apa yang sudah dipelajarinya di 
bab ini. 

Pada bagian kedua, peserta 
didik diminta untuk menuliskan 
bagian mana yang paling 
disukainya. 

Pada bagian ketiga, peserta 
didik diminta untuk menuliskan 
kesulitan-kesulitan yang diha- 
dapinya. 

Pada bagian keempat, pesd 
yang dilakukan untuk v 




a untuk menuliskan usaha 
innya. 


Diharapkan guru 
memberikan taml 
belum mema hami: 


tan evaluasi diri ini, termasuk juga 
^ddial kepada peserta didik yang masih 
;onsep pembelajaran yang sudah ada. 


^III SMP/MTs 












Chapter 

VIII I'm Proud of Indonesia 


Kompetensi Dasar 


t 


1.1. Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Inggris sebagai 
bahasa pengantar komunikasi Internasional yang diwujudkac dalam 
semangat belajar. 

2.1. Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam rfpteksanakan 
komunikasi interpersonal dengan 


a bertanggung 
1 dengan guru 

teduli, kerja sama, dan cinta 
Jmsi fungsional. 

3.10. Mener apkan std5j@r teks^df|Sunsur kebahasaan imtuk melaksanakan 
fungsi sosial t^ks deskriptif dengan menyatakan dan menanyakan 
tentang desk'rfpsi orang, hjnatang, dan ben da, pendek dan sederhana, 
sesuai/tep^an teq^^enggunaannya. 


2.2. Menunjukkan perilaku jujur, c 
jawab dalam melaksanakan k 
dan tern an. 

2.3. Menunjukkan perilaku. 
damai, dalam melakf 


4.11.Menangkaj 
sederhana* ^ 


a dalam teks deskriptiflisan dan tubs, pendek dan 


r teks deskriptif lisan dan tubs, pendek dan sederhana, 
* orang, binatang, dan benda, dengan memperhatikan fungsi 
sosfel, struktur teks, dan imsur kebahasaan yang benar dan sesuai 
konteks. 








Materi Pokok 

Teks deskriptif pendek dan sederhana, tentang orang, binatang, dan 
benda. 


Fungsi sosial 

Membanggakan, menjual, mengenalkan, mengidentifikasi, meng- 
kritik, dsb. 


Unsur kebahasaan 

- Penyebutan kata benda singular dengan a>dan the, daj JO^Q)( 4 s). 

- Kata ganti it, they, she, we, dst.; our, my, yomSheir, 

- Kata sifat tentang orang, binatang, benda dal$m ( keludupan 
siswa di rumah, sekolah, dan sekitfrnya, dengqnntau tanpa kata 
keterangan quite, very. 

- Frasa nominal seperti darl^ ^kii^beautiful red flower 

- Kata kerja untuk menyat| In tindakan rutin dalam 



simple present tense: 

- Penggunaan noqai] 
atau tanpa a r< 
nominal 

- Ucapan, tekan^n kaj 

- Ejaan dan^bda, 

- Tulisan tang; 


Struktur teks 

(gagasan utama dan informasi rinci) 


dll. 

secara tepat, dengan 
tepat dalam frasa 


a. Menyebutkan nama orang, binatang, benda dan nama bagian- 
bagiannya yang dipilih untuk dideskripsikan 

b. Menyebutkan sifat orang, binatang, benda dan bagiannya, dan 

c. Menyebutkan tindakan dari atau terkait dengan orang, binatang, benda 
yang semuanya sesuai dengan fungsi sosial yang hendak dicapai. 


Panjang teks: kurang lebih 6 (tiga) kalimat. 


^III SMP/MTs 




Topik 


Orang, binatang, benda di sekitar dan relevan dengan kehidupan 
siswa, dengan memberikan keteladanan tentang perilaku jujur, disiplin, 
percaya diri, kerjasama, dan bertanggung jawab. 


Tujuan Pembelajaran 

Siswa terampil memahami, menyatakan, dan menanyakan teks 
deskriptif pendek dan sederhana, tentang orang, binatang, dan benda 
untuk membanggakan, menjual, mengenalkan, mengidew 
mengkritik, dsb, menggunakan ungkapan dengan struktur 1 


runtut dengan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai 
jujur, disiplin, percaya diri, bertanggung ja^ib, peduQj 
cinta damai (sikap, pengetahuan, keteraiffl^gn). 

&.JP 




Pengantar Materi Utama 


I 


aan Denaa 
gidesNfikasi, 
jr t^s'yang 
efts, secara 
sama, dan 


tel ajar mendeskripsikan orang, binatang, 
dan benda, sec^ sedefjM5^| dengan panjang teks kurang lebih 6 kalimat. 
Untuk mendeskripsi^an^uatu obyek digunakan 'alat' yang disebut teks 
deskriprif. Artiriv^i\3«lam bab ini peserta didik tidak akan belajar tentang 
teks deskrptif, fcerapi belajar menggunakannya. Oleh karena itu dari sejak 
awal peserta^jT&jftlangsung secara aktif membaca, menulis, menyimak dan 
menyam^arkJK secara lisan berbagai teks yang mendeskrpiskan orang, 
binatang, dan benda yang relevan dengan kehidupan remaja terpelajar 
tingkat SMP/MTs. Seperti hanya dengan alat lainnya, pemahaman tentang 
alat tersebut diperoleh justru ketika telah terbiasa menggunakannya. 






Fungsi sosial 

Dalam kehidupan nyata, kita mendeskripsikan sesuatu karena 
memiliki maksud tertentu. Tidak ada orang mendeskripsikan kalau tidak 
ada maksud atau tujuan yang hendak dicapai. Membanggakan, menjual, 
mengenalkan, mengidentifikasi, mengkritik, adalah beberapa maksud yang 
biasanya dicapai dengan mendeskripsikan obyeknya. Maksud atau fungsi 
sosial yang hendak dicapai itulah yang akan menentukanbentuk (struktur 
teks dan unsur kebahasaan) untuk membangun teksnya. Misalnya, 
dengan maksud untuk mempromosikan seorang anak perempuan untuk 



yang 


^III SMP/MTs 




Struktur Teks 


Karena kedua teks tersebut sama-sama memerankan fungsi sosial 
'mempromosikan', maka terdapat kesamaan di antara keduanya, yaitu 
dalam penyusunan struktur teksnya. Analisis terhadap kedua teks di atas 
menunjukkan struktur berikut ini: 


(1 ) Penyebutan nama dari obyek, bagian-bagiannya, atau obyek lain yang 
terkait. Terkait dengan model busana santai untuk remaja, disebutkan 
kata-kata Rina, a model, the casual dress, she, a mole, her cheek, it, hair, 
photo shooting. Terkait dengan posisi sebagai ketua OSIS, disebutkan 
kata-kata Rina, the chairwoman of our OSIS, ideas to improvt tm^thool, 
many students, Indonesian figures, our wall magazine. 

(2) Penyebutan sifat atau hal-hal yanj 
menggunakan kata kerja sepertifci 

Rina as a model 



She has 


is the right person to be the 
iairwoman of our OSIS this year 
’She’s smart and discipline, 
she’s friendly. 

She has good ideas to improve this 
school. 


(3) Penyebutan* tindakan yang dilakukan atau keadaan yang terkait 
dengan obyek, dengan menggunakan kata kerja yang sesuai dengan 
fungs^sHeSd yang hendak dicapai. 



Rina as a model 


... she can jump high for the photo 
shooting. 


Rina as the OSIS chairman 

She can and will work hard for the 
organisation. 

She knows many students 

She often writes about successful 

Indonesian figures for our wall mag- 











Unsur Kebahasaan 


Kesamaanlainnyaadalahdalampenyebutannamaorang,binatang,dan 
benda. Hal yang benar-benar perlu diperhatikan dalam mendeskripsikan 
suabi obyek adalah penyebutan nama benda dengan menggunakan 
kata nominal atau frasa nominal, karena dalam teks deskriptif, yang 
menjadi fokus pesan adalah obyeknya, bagian-bangiannya, serta obyek 
lain yang terkait. Guru perlu waspada bahwa artikel a dan the adalah ciri 
penting nominal dalam bahasa Inggris, dan hampir selalu menyertai kata 
nominal. Karena bahasa peserta didik atau bahasa Indonesia tidak lazim 
meggunakan artikel, besar kemungkinan peserta didik akan cenderung 
lupa menggunakannya. Kata penyerta benda lainnya yang jauh JeWra 
sering dalam bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia adalah kata g^ff 
kepunyaan dan kata penunjuk, sepertimy, your, tfiis, those, dsb^^^ngga 
sering digunakan secara salah oleh peserta didik' tlnsur lain j>ang sering 
salah adalah penggunaan morfem -s untukjc^f^^nd 


Penggunaan lebih dari satu kata 
lazim dalam teks deskriptif, sep< 
red flower. Struktur gramatikal 
pokok bab ini. Selain itu juj 
digunakan dalam penyebi 


k kata benda jamak. 

QrJ&r 



iminal juga sangat 
fe little cat, beautiful 
iagian penting materi 
iry, yang juga sangat lazim 
Lenyangatkan. 



Topik 


Topik utama bab mi adalah deskripsi orang, binatang, dan benda yang 
bermakna dalam kehidupan peserta didik sehari-hari. Relevansi dengan 
pengalaman dan kehidupan peserta didik sebagai remaja terpelajar adalah 
prinsip dalmmm^entukan topik dari setiap teks yang akan digunakan 
peserta didil^selama proses pembelajaran. Pertimbangan lain untuk 
pemilihan teks yang akan dibaca, diucapkan, ditulis, dan didengarkan 
peserta didik untuk pembelajaran dalam bab ini adalah pesan moral 
yang terkandung di dalamnya. Guru perlu memastikan bahwa setiap teks 
dan penggunaannya akan berdampak pada pembentukan perilaku jujur, 
disiplin, percaya diri, kerja sama, dan bertanggung jawab. 




Pengantar Bab 


Bab ini menyediakan banyak teks deskriptif yang akan menjadi 
bahan bagi peserta didik untuk belajar mendeskripsikan obyek-obyek 
yang relevan dan bermakna bagi kehidupannya sebagai remaja terpelajar 
tingkat SMP yang berwawasan luas. 


Panduan Teknis 
Penggunaan Buku Siswa 


Fokus Tahapan Kegiatan: Pembukaan 

1. Pembukaan dilakukan dengan 
menggunakan halaman perj 
dalam bab ini. Gunaki 
'Membuka Pembelajatagi 
Bab' yang ada di bagn^jretui 
Pengarah. 


air, sehingga bersemangat 

untuk 'mendeskripsikannya' kepada sesama orang Indonesia untuk 
menyadari rahmat ini dan membanggakannya. Pesan tersebut juga 
dapat disampaikan kepada orang asing agar mengagumi dan kemudian 
tertarik untuk menjadi tamu di negeri ini. 














3. Di latar depart, bagian bawah, tertera tujuan pembelajaran di bab ini. 

In this chapter I will learn to describe people, animals, and things in order 

- to make them stand out 

- to be proud of them 

- to promote them 

- to critisize them 


tau 


4. Dalam kegiatan pembukaan ini guru dapat mengajak peserta didik 
memperhatikan gambar pemandangan pada latar belakang halaman 
tersebut, dan mengarahkan untuk dapat membanggakan atau 
mengagumi tanah air Indonesia. 

- Have you ever been to a beatiful place like Indonesia in thig \ * 

picture 7 A '^Os 

- It is very beautiful, isn't it? What do yoi^Tk^k? qX ♦ 

- Is your village this beautiful? v .OsN^ 

- Look at the farms. They are vei 
work there? Farmers, right? We 
this beautiful scenery. 

- The river there! The watjf^Etalry 
water here? 

- The mountain! 
moimtain, isn'f 

Sebutkan setiap kaMmetjecara jelas, jangan terlalu cepat, danberulang- 
ulang, terutama kata lomcinya. Kalau perlu dengan menggunakan bantuan 
bahasa Indonesia jTcSam menyebut nama benda dan juga sifatnya. Ajak 
dan bimbing peserta didik untuk langsung ikut menirukan Anda. Ini baru 
pengenalaft*/se%£mgga fokus baru pada 'isi makna'. Jangan menunjukkan 
'struktur bentuk'nya dulu. 



a moimtain? It is cool in the 
ne the the mountain near here? 


5. Sebagai pengantar untuk menyebutkan tujuan pembelajaran tersebut 
di atas, guru dapat mengatakanbahwa kita perlu memiliki kemampuan 
untuk mengkomunikasikan kekaguman atau kebanggaan kita pada 
suatu obyek secara meyakinkan, yaitu dengan cara mendeskripsikan 
obyek tersebut. Misalnya, 


^III SMP/MTs 




- Indonesia is a very beautiful country, isn't it? Are you proud of 
Indonesia? 

- How do your friends know that you are very proud of it? 

- Yes, you have to describe it! 

- Your new friend is going to visit you, but she does not know which 
one your house is. How will she know your house? 

- Yes, you have to describe it to her. 

- Sometimes we are not happy withour classroom. Why don't we 
like it sometimes? 

- Yes, it is dirty. The desks and the chairs are messy. The blackboard 
is full of messy writing. The students sit on the desks. They speak 
very loudly. And so on. 

- How do your friends know that you don't like it? 

- Yes, you have to describe it. 



ing perlunya 
mda, guru dapat 
fm bab ini. Misalnya, 


6. Setelah peserta didik memiliki sed 
kemampuan mendeskripsikan or? 
langsung menyebutkan tujuan pern 

- Look, everybody. It iS^u^en tpgwfcm^we are going to learn to ... 
(peserta didik dimi^hUtfntuk membaca bersama guru tujuan yang 
tertera di halaman v tersebut]r'... to describe people, animals, and 
things. We will learn to describe for example the girls or the boys 
in this cIc&s^cJit school*t>ui'classroom, our pets, what else? (peserta 
didik me^pa tk^^^^yLbu tkan yang lain-lain) 

- What for? we describe our friends for? What do we describe 

our hous^Njr? Who has a cat? What do we describe our pet for? Yes, 
we de§/flfee«them because we want to... (peserta didik diminta untuk 
membaca bersama guru tujuan yang tertera di halaman tersebut)... 
to make them stand out (menonjol, berbeda dengan yang lain), to be 
proud of them, to promote them, and we sometimes also describe 
them to ... criticise them. Why do we criticise our school? Because 
maybe it is dirty, messy, looks bad, and so on. 


Dsb. 





Kegiatan Mengamati dan Menanya diintegrasikan karena keduanya 
saling mendukung: pada saat pengataman peserta didik akan menemui 
banyak hal baru sehingga perlu diberi kesempatan untuk menanya. 
Sebaliknya, dengan menanya, peserta didik akan mendapatkan jawaban 
dan balikan, sehingga akan meningkatkan kualitas dan kuantitas 
pengamatan. Untuk melaksanakan tahap ini, gunakan Teknik Mengamati 
dan teknik Menanya secara terintegrasi. 


Gunakan teknik 'Mengamati', 'Fokus Pengamatan', dan 'Menanya' 
yang ada di bagian Petunjuk Pengarah. 


Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengamati & Mfe^anya 

1. Mulailah dengan meminta 
peserta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan tel 
mengarahkan 'Memahami_ 
struksi' yang berada di, 

Petunjuk Pengarah, ^y^^pada' 
intinya adalah memairtkan per&v 
mendeskripsikan 
dilakukan tok 

2. Peserta didik 

kan' tokoh-toktda, d a 1 am gambar 
di keempat percakapan yang ada. 

Gunakan teknik mengarahkan 
'Bermain^eran' yang ada di 
bagian Petunjuk Pengarah. 



rai SMP/Ml 





















3. Gunakan teknik mengarahkan 
peserta didik untuk 'Menanya' 
yang ada di bagian Petunjuk 
Pengarah. 

4. Kegiatan A ini diakhiri dengan 
kesimpulan yang disampaikan 
guru secara eksplisit bahwa 
setiap orang berkomunikasi, ter- 
masuk mendeskripsikan orang, 
binatang, benda, pasti karena 
ada maksud dan tujuan yang 
hendak dicapai. Kata 'maksud' 
dan 'tujuan' digunakan untuk 
menggantikan istilah 'fungsi 
sosial' karena lebih mudah di- 
pahami oleh peserta didik Kelas 
VIIISMP. 









































Kemudian ingatkan kembali isi setiap dialog, dengan pertanyaan berikut: 

- What is Lina describing her house for? 

- What is Edo describing his notebook for? 

- What is Dayu describing the shoes for? 

- What is Pak Hidayat describing the T-shirt he wants for? 


5. Berikut adalah kunci jawabannya. 


- Linais describing her house bo make ib sband oub. 

- Edois describing his nobebookbo make ib sband oub. ^ 

- Daujuis describing bhe shoes bo promobe bhem. 

- Pak Hidatjab describing bhe T-shirb he wanbs bo cjeb bh^righb 

T-shirb. V 

Fokus Kegiatan Pembelajaran: Meng, 



1. Mulailah dengan 
peserta didik untuk 
dan memahami 
kegiatan ini. 
mengarahkan 
struksi' yanj 
Petunjuk Peng^ah,^^rhg^a d a 
intinya adalah ' melengkapi 
deskripsi darw rumah Lina, 
buku catat^Eia) sepatu yang 
dilihat XJajjrO&i toko sepatu 
besar di ]\gar, dan T-shirt yang 
diinginkan Pak Hidayat. 


^III SMP/MTs 

















2. Peserta didik menyalin dan sekaligus melengkapi bagian-bagian 
yang dirumpangkan dengan kata-kata yang tepat sesuai dengan isi 
percakapan para tokoh yang ada, di dalambuku catatan masing-masing, 
dengan tulisan tangan. Gunakan teknik mengarahkan 'Menyalin 
dengan Tubs Tangan' yang ada di bagian Petunjuk Pengarah. 

3. Gunakan teknik mengarahkan peserta didik untuk 'Menanya' yang 
ada di bagian Petunjuk Pengarah. 


4. Gunakan teknik menilai yang terdiri atas 'Kriteria Penilaian' dan 

'Penilaian Lengkap dan Menyeluruh' untuk menilai bahasa tulis dan 
juga bahasa lisan peserta didik ketika membacakannya. ■ 

5. Berikut adalah kunci jawabannya. 


i. Laos notebooK is tniCK, u/iimtf^re 
u/hife ribbon separafor. The£g/rs a j 

haA£wca*/er. _lt nas a 
&i3rap on fhe cover. 

If is shing, u/hife, and ^wnd, uiflva 

^fcfure of an orang- 


& 


busing complex . The roof is 
1+ is u/Fiife and grey . 


One ofSfc«r>i 

fhe smfljf Triage on Jalan Terafai. 


i in fronf of his house , 
i a sfar-fruif free . Lina's house is near 

he smalt & 

Th^rg^ \a handgcraff from Tana Toraja hanging on fhe 
'door. If is friangle wifh beau-hful carving . 

There is a big sfone in fronf of fhe his house. 

Some children offen sf and plag fhere. 




















3. The bicj shoe-shop near hhe barber-shop sells 
differenf models of plashc shoes . The shoes have 
differenh colours . 

Some shoes have holes . Some shoes have flowers in fhe 
fronf. Some shoes are plain. 

There are also shoes wifh a sfrap, and open in fhe 
fronf , like sandals. Theu have low heels. Theu look 
comforfable. 


4. Mr. Gani wanfs a whife T-shirf, wifh short- sleeves. Xf |s 
sporhj and casual . 

He wanfs one wifh a small picfure aboT^Bali in) 


1. Mulailah dengan meminl 
serta didik untuk 
dan memahami 
kegiatan ini. Gur^ik^r 
mengarahkan 'Memah; 
struksi' yang^^rSda 
Petunjuk Pengaral}/V«ng ”pada 
intinya adalah melakukan 
refleksi tentang apa yang telah 
pelajari dan ketahui sampai 
pada tahap fni dengan cara 
melengkapr pernyataan dalam 
kotak refleksi. 



^III SMP/MTs 
















































2. Guru membimbing peserta didik untuk merefleksikan yang sedang 
mereka pelajari saat ini: yaitu mendeskripsikan orang, benda, binatang, 
sesuai dengan maksud atau fungsi sosialnya. 


Gunakan teknik 'Melakukan Refleksi' yang ada di bagian Petunjuk 
Pengarah. 

Berikut adalah pengarah yang dapat Anda gunakan: 

- The examples show that to describe people, animals, things, we have 
to say the states and the activities of or related to Lina's. 

- What verb do you use to describe the states of an object? Look at the 
examples, you see that to describe the states of Lina's houseXou use 
the verb look, have, are/is (be) to describe the states of the object. Then 
you state the names and the qualities. You can also use4he*sentence 
with Thereis/are .... 

- What verb do you use to describe the activities of an object? Look at 
the examples, you see that you tee ^ylvity ^gifis jive, see, sit, play. 


3. Gunakan teknik menilai yanfiMerdiri : 
'Penilaian Lengkap dan Menyelurc 
juga bahasa lisan pesert^rajjlR ketij 


Criteria Penilaian' dan 
^menilai bahasa tulis dan 
rbacakannya. 


4. Berikut adalah ki 


Edo's notebook 

Important Stfnes qC’njSiJated toEdo's notebook 


Names 6# objects 

Slales 

il (mu nolebook) 

is 

nol -there now 

naL^^^book (i+) 

is 

•thick, wi-th a blue hard 

cover 

. . 

Ihe ribbon 

is 

while. 

•there 

is 

a sicker on Hie cover. 

i-t 

is 

shintj, while, and round, 
wilh a picture of orancj- 
.ulan 

il 

musl be 

over Ihere, on -the 
leacher's desk 









Important Activities related to Edo's notebook 


Names of objects 

Activities 

I 

put if on rmj desk 


The shoes in the big shoe shop 
Important states of or related tothe shoes 


Names of objects 

Sfafes 

the shoes 

are 

very beautiful ^ ^ 

there 

the^j 

some (shoes) 
some (shoes) 
some (shoes) 
there 

manoj sandals 

ore 

have 

have 

have 

are V\ 

betmtiful plastj^A^ 

## 

JhfioweX^^he- front 

on them 

J0F ra P 

manu sandals 

\£ave 

jj^low heels 

.O.V* 

then 

S ' lo(?4S> 

comfortable 


Important Ad 


Names of obja^^ 

Rctivities 

I 

.saw. 

veru beautiful shoes 

T u * 0 * 

must like 

j . 

them 


need to 
bun 

plastic shoes 

I 

. d . 

need 

plastic shoes to cp 
out when it is raining. 

it 

is 

always hot here 

mo| toes 

need 

air to breath 


VIII SMP/MTs 



























The T-shirt 

Important states of or related tothe T-shirt Pak Hidayat wants 


Names of objects 

States 

the T-shirt 

is 

white 

it 

has 

short sleeves 

if 

is 

like a sporty and 
casual T-shirt 

there 

is 

a tree in front of 
everu house V 

it 

is 

. 3 . .A. 

not plain 

it 

has 

a small picfen^.*of 
anufthi,^%|fe»w- Bali 


Activities related to the T-shirt 


#1# 
irt Pak Hidayat wants 


Names of objects 

^ Activities 




A T-shirt with a 
picture, a small one, in 
_the front._ 


Fokus Kegiatan.P&mbelaj aran: Mengumpulkan Informasi 

1. Mulailah dengan meminta peserta didik untuk membaca dan 
mem |%ii- nstruksi untuk kegiatan ini. Gunakan teknik mengarahkan 
'M^uWmi Instruksi' yang berada di bagian Petunjuk Pengarah, yang 
pada intinya adalah memerankan sebagai tokoh dalam percakapan 
tertulis. 


2. Peserta didik belajar 'memerankan' tokoh-tokoh dalam setiap 
percakapan tertulis. Gunakan teknik mengarahkan 'Bermain Peran' 
yang ada di bagian Petunjuk Pengarah. 


















3. Gunakan teknik mengarahkan 
peserta didik untuk 'Menai 
yang ada di bagian Petui 
Pengarah. 

4. Gunakan teknik 
terdiri atas 'Kritei„ 
dan TenilaiaiaS^tfe] 
Menyeluruh' 
hasa lisan peserta 


























Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengumpulkan Informasi 


1. Mulailah dengan meminta 
peserta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami In¬ 
struksi' yang berada di bagian 
Petunjuk Pengarah, yang pada 
intinya adalah mengtidentifikasi 
setiap kalimat, menuliskan 
dengan tulisan tangan di buku 
catatan masing-masing, dengan 
menggunakan huruf besar dan 
membubuhkan tanda baca yang 
benar. 

2. Peserta didik belajar mengi^ 
tifikasi kalimat, mengi 
huruf besar, dan membubuhkan 
mengarahkan pesertgf&gMP'Mt 
Huruf Besar, dan Mgptbub] 
bagian pandj 




yang benar. Gunakan teknik 
nfikasi Kalimat, Menggunakan 
hnda Baca yang Benar' yang ada di 


(iakan peserta didik untuk 'Menanya' yang 
’engarah. 


4. Gimakan tej3Vl\ menilai yang terdiri atas 'Kriteria Penilaian' dan 
'Peni 1 ai^nfLhngkap dan Menyeluruh' untuk menilai bahasa tulis dan 
juga bahasa lisan peserta didik ketika membacakannya. 

5. Berikut adalah kunci jawabannya. 


I. Simon is hall. He has a fair shin. He is wearing a blue shirl 
wilh Iona sleeves. He is a bih fah and chubby. He's wearing 
a black nah. He's carrcjincj a back pack. 





















X Sofia is fall and fhin. She has curkj hair, in plaifs. She has 
a -fringe. She's sfandincj, no! sifhnc). She's wearing a yellow 
niqhf dress wifh a picfure of a sleeping baby. She is nof 
a liffle chubby Qirl. She's a beaufiful slim yirl. 


3. Mrs. Herlina is a biq lady, wifh qlasses. She is wearing 
bafih and black pants. She is siffiny on fhe bench in fronf 
of fhe Principal's office. She's carrying a pink purse. 



1. Mulailah dengan meminta peserta didik untuk membaca dan 
memahami instruksi untuk kegiatan ini. Gunakan teknik mengarahkan 
'Memahami Instruksi' yang berada di bagian Petunjuk Pengarah, yang 
pada intinya adalah memerankan sebagai tokoh dalam percakapan 
tertulis. 


^III SMP/MTs 





































2. Peserta didik belajar 'memerankan' tokoh-tokoh dalam setiap 
percakapan tertulis. Gunakan teknik mengarahkan 'Bermain Peran' 
yang ada di bagian Petunjuk Pengarah. 

3. Gunakan teknik mengarahkan peserta didik untuk 'Menanya' yang 
ada di bagian Petunjuk Pengarah. 


4. Gunakan teknik menilai yang terdiri atas 'Kriteria Penilaian' dan 
Tenilaian Lengkap dan Menyeluruh' untuk menilai bahasa lisan 
peserta didik. 



Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengasosiasi 

♦ 

1. Mulailah dengan meminta pe- 
serta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan tt 
mengarahkan 'Memahl 
struksi' yang beradi 
Petunjuk Pengarah^ yafig p< 
intinya adalahjfrgrajasosial 
beberapa cara membi 
menyukai atau mei\Ctntai se- 
seorang atau sesi 

2. Peserta didiKMnujar mengidenti- 
fikasi butir-butir alasan yang 
diberik^njwfleh setiap tokoh 

atau mencintai obyek 
masmg-masing, dengan cara 
menyalin dengan tubs tangan butir-butir pernyataan oleh setiap tokoh. 
Oleh karena itu gunakan teknik mengarahkan peserta didik 'Menyalin 
dengan Tubs Tangan' yang ada di bagian Petunjuk Pengarah. 


3. Gunakan teknik mengarahkan peserta didik untuk 'Menanya' yang 
ada di bagian Petunjuk Pengarah. 

















4. Gunakan teknik menilai yang terdiri atas 'Kriteria Penilaian' dan 
Tenilaian Lengkap dan Menyeluruh' untuk menilai bahasa tulis dan 
juga bahasa lisan peserta didik ketika membacakannya. 

5. Berikut adalah kunci jawabannya. 


I. Udin is sayiny -bhab his -Fabher is a yood man, because ... 

- He loves his -Family. 

- He does nob yeb easily. 

- He -balks -bo his children abou-b many bhinys. 

- He and his mo-bher ofben yo ou-b boyebher -bo ^ X 

.enj oy bhe evening. 

- He is fnendlt) ~bo ~bhe nei< 

Lina is saying -bha-b his -Fabher is a^| 

- He knows almos-b everybo 
neighbourhood. 

- He always yoes -bo th^S^iqh 

- He is never abse£> 

- He is a yood vo 

- He plays 


Dayu loves 1 

- She is ve$| 

- She i%f(^er anyry. 

- S^e-5kJ!Sy^ smiles. 

- Sh^never complains. 

She is her bes-b-Friend. 

- Lina can -balk -bo her abou-b everybhiny. 

- She can sing! She has a beau-bi-Ful voice. 

4, Edo is proud of his Enylish beacher.because ... 

.-.She.is smarb.. 



VIII SMP/MTs 














She is -Friendly. 

Her English is very yood and very clear. 

She ofFen reads her sFudenFs yood sFories -From 
di-F-Feren-F parFso-F Indonesia. 

She knows many s-Fories -From o-Fher counFries 
-Foo. 


5. Benny -Fhinks -Fha-F her aunF, Dina, is a yood example 
because ... 

- AunF Dina is very heal-Fhy. 


- She is rarely sick 


- She is married and has -Fwo children. Theju ^e 
.smarF and -Friendly.^.. 


- She is more -Fhan HO years^Hd, bi|j 
smoo-Fh and her -Face a|i^^looJ^i 

.beau-Fi-Ful,. 

- She exercises - 


kin is 
and 



SiFi loves !■ 

- Xi^Res b^fcjbpy. 

ier, she rolls around and kips her paws on her 

hand. - - 

- Si+i IjJj^-H^. 'feeliny. 

- 3^|qa| +hree colours, whiFe, yellow, and black. 

X/^H^men lies on Lina's feeF when she s+udies or wa+ches TV 
-\Somefmes she sleeps in Lina's bed wi+h her, on her feeF. XF 

feels warm. 













Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengasosiasi 



membaca dan 
:an teknik mengarahkan 
Petunjuk Pengarah, yang 

agai tokoh dalam percakapan 


nemerankan' tokoh-tokoh dalam setiap 
iunakan teknik mengarahkan 'Bermain Peran' 


% Petunjuk Pengarah. 


:a mengarahkan peserta didik untuk 'Menanya' yang 

bagian Petunjuk Pengarah. 


4. Gimakan teknik menilai yang terdiri atas 'Kriteria Penilaian' dan 
Tenilaian Lengkap dan Menyeluruh' untuk menilai bahasa lisan 
peserta didik. 


^III SMP/Ml 































Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengasosiasi 


1. Mulailah dengan meminta pe- 
serta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami In¬ 
struksi' yang berada di bagian 
Petunjuk Pengarah, yang pada 
intinya adalah mengasosiasikan 
cara menilai seseorang atau 
sesuatu secara positif dan 
secara negatif (dengan cara 
memberikan kritik). 

2. Peserta didik belajar mengiden- 
tifikasi butir-butir alasan yang 
diberikan oleh setiap 
dalam memberikan 
positif dan mengkritik 
dengan tulis tangan 
karena itu gur^al 
dengan Tulis Tam 



fing, dengan cara menyalin 
it a an oleh setiap tokoh. Oleh 
irahkan peserta didik 'Menyalin 
bagian Petunjuk Pengarah. 


Paiakan peserta didik untuk 'Menanya' yang 
engarah. 

4. Gunakan te£)Vi\ menilai yang terdiri atas 'Kriteria Penilaian' dan 
'Peni 1 aymJThngkap dan Menyeluruh' untuk menilai bahasa tulis dan 
juga bahasa lisan peserta didik ketika membacakannya. 
























5. Berikut adalah kunci jawabannya. 


1. What Dayu likes and does not like about her classmates 


THINGS SHE LIKES 

THINGS SHE DOES NOT 
LIKE 

- Theu are close bo each 
olher. 

- Some friends are no! 
discipline. 

- Theu lease each olher, 
bu+lheij donl cje! an^ry 
easily 

- Theu do no! do fheir 
work Seriously. 

- Theuj platj locjelher. 

- Thetj liffer, so Ihe /*V 
classroom is 

o£^^hhess^2^ clirftj. 

- Theuj sfudtj locjelher. 


^^heu wNpr^ad words on 

the^AsT 


- Ihe class, fhecj 

■ f §^5^rnove around and Iheij 

make a lol of noise. 


2. What LinaSklces a*ddoe?not like about Pak Bacu, the janitor. 

- ^ -- 


THING^fi^ LIKES 

THINGS SHE DOES NOT 
LIKE 

- He's <?'Qrd worker. 

- Somelmes he's annotjincj. 

- He sweeps Ihe uard evertj 
morning And afternoon. 

- He offen leases her. 

He washes Ihe loilels 
clean. 

- He laughs al her in fronl 
of her fnends. 





























- He is -Friendkj. 

- He Knows our names. 


He's someHimes -Fussij loo. 

He -Hells Hhe sHudenHs noH 
Ho liHHer, acjain and acjain. 

He qeHs mad when Hhe 
sHudenHs do noH puH Hheir 

rubbish in Hhe cjarba^e bin. 


3. What Udin likes and does not like about his brother. 



He's generous. 



■mehmes he's smelly 
iecause he's sweaHuj affer 
he plains -FooHball and 

he does noH Hake a baHh 

sHrakjhH awauj. 

He drinks Hoo much sofH 
drinks. 

He does noH like -Fresh 
waHer. 






















4. What Beni likes and does not like about his hometown. 


THINGS HE LIKES 


THINGS HE DOES NOT 
LIKE 


Ifs cool and yreen 

There are many new 
buildinys. 

The sbree+s and marke-ts 
are clean. 


- The -traffic is ra+her 
dangerous. 

Some people drive +00 
-fash 

Many youny people ride 
carelessly. 


- There are many plan+s on - They slop in wrony ol^c^ 
-fhe sides o-P -fhe roads. and o-fifen block dtuit/abs. 

-<N 

5. What Edo likes and does not like aboMthe lake neai^ais hometown. 


THINGS HE LIKES . J 

vOhI^^^?DOES not 

- There's a lake near h^fizi 

homelown. ♦ * 

- The lake is veX^w-qe <jpm 

lake is very dirhy. 

The -foods and drinks are 

panoramic^^v^ 

expensive. 

- The -fores-f ar^M^me 
lake is veru afe\n and 

CODl - o<§* 

- People IrH-er everywhere 
because -there are no-f 
many yarbaye bins -there. 

.\w. 

- The vendors leave -their 
washe everywhere. 


Some wooden benches 
are broken so Ihey 
canno-f si-f on -them. 


PHI SMP/MTs 
























Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengomunikasikan 


1. Mulailah dengan meminta 
peserta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami In¬ 
struksi' yang berada di bagian 
Petunjuk Pengarah, yang pada 
intinya adalah memainkan peran 
setiap tokoh secara lisan. 

2. Guru mengarahkan peserta didik 
untuk memaknai gambar peta 
Indonesia dengan menggunakan 
beberapa pertanyaan seperti 

- Indonesia is our country. How 
much do you know aboutjt?. 

- Rudi, how much do youkntn 
Do you 'island'? YpOwlau'. 

- Fitri, do you^k^d^me 

- Dst. 

3. Peserta didih, 
kemiripan tim 
bagian Petu] 




a? Do you know the islands? 
> the name of our island? 
ftonesia? 


& 

;?ankan tokoh-tokoh dalam gambar. Karena 
t, gunakan teknik 'Bermain Peran' yang ada di 
:arah. 


4. Gunakan teknik mengarahkan peserta didik untuk 'Menanya' yang 
ada di bagian Petunjuk Pengarah. 


V 

Hunakan i 


5. Gunakan teknik menilai yang terdiri atas 'Kriteria Penilaian' dan 
'Penilaian Lengkap dan Menyeluruh' untuk menilai bahasa lisan 
peserta didik. 


















Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengomunikasikan 







\ 


ng Indonesia 


1. Mulailah dengan meminta 
serta didik untuk 
dan memahami 
kegiatan ini. 
mengarahkan 
struksi' yang 
Petunjuk 
intinya adalah 
pernyataan para 
bertujuan 
setiap aspel 
dan menyebutkan siapa yang 
menyatakannya. 


2. Peserta didik belajar mengiden- 
tifikasi pernyataan-pernyataan 
yang dimaksud dan kemudian 

menyalin dengan tulisan tangan. Gunakan teknik 'Menyalin dengan 
Tulis Tangan' yang ada di bagian Petunjuk Pengarah. 


rai SMP/Ml 








































3. Gunakan teknik mengarahkan peserta didik untuk 'Menanya' yang 
ada di bagian Petunjuk Pengarah. 

4. Gunakan teknik menilai yang terdiri atas 'Kriteria Penilaian' dan 
'Penilaian Lengkap dan Menyeluruh' untuk menilai bahasa tulis dan 
juga bahasa lisan peserta didik ketika membacakannya. 


5. Berikut adalah kunci jawabannya. 


THE SIZE 

I. Indonesia is a bicj counPry. 


LindJ^ 

X IPs Phe larqesP archipelaqo in , /-v ♦ 

Phe world. ^ ^ 


THE ARCHIPELAGO 

I. IPs Phe larqesP archi 
Phe world. 

X There are moj 
Phousand j^sl^^ 



Qn Pind people Prom 
«nd Indonesia. 


Lina 

Lina 


Beni 


Bern 





THE ISLANDS 


I. We have a I o-F o-F islands in 
Indonesia. 


Beni 


X The biy ones are Papua, 
Kaliman+an, Suma+era, 

Sulawesi, and Java. 

Beni 

3. O-F -Fhe -Five islands, Java 


is -Fhe smalles-F, bu-F i+ is -Fhe 

Beni 

mos-F populated one. 



THE WATERS 

I. There are manuseas in 
Indonesia, -Fhe Java Sea, 

Bali Sea, +he flra-Furu Sea, 

Banda Sea, Ihe Timor 
and mantj o+hers. 

X We also have mai 
like -Fhe Sunda 
Java and Sui 
S+rai-F be+u^e 
Lombok, and 

THE MOUNTAIW^SD VOLCANOES 

I. Indonesia also has manu 
moun-Fcli|^0\ 

X Manij o-F -Fhem are s+ill ac-Five and 
can erup-F any -Fime. 

3. We call -Fhem volcanoes, like 
Sinabuny and Marapi in Suma-Fra, 
Merapi in Java, dan Lokon in 
Sou-Fh Sulawesi. 





Ucok 


Edo 

Edo 


Edo 















4. When -Fhetj erup-F -FheLj brinq ou-F 
veru ho+ lava -From inside -Fne 


Edo 


earFh. 


THE CLIMATE 


1. X+ is a -tropical coun+rq. 

Yulius 

A. The sun shines bnqh-Flq everyday, 

So i-F is mos-Fly hoT 

Yulius 

3. 1+ has Kio seasons, -Fhe raintj 
season, and -Fhe dry season. 






Fokus Kegiatan Pembelajaran: Menj 

1. Mulailah dengan mei 
serta didik untuk 
dan memahami ins! 
kegiatan 
mengarahk; 
struksi' yan; 

Petunjuktjt 
intinya 
setiap toko) 

. Peserta^dm Telajar 'memeran- 
kan' tokoh-ttekoh dalam gambar. 
Gunakan teknik 'Bermain Peran' 
yang ada di bagian Petunjuk 
Pengarah. 


3. Gunakan teknik mengarahkan 

peserta didik untuk 'Menanya' yang ada di bagian Petunjuk Pengarah. 


































4. Gunakan teknik menilai yang terdiri atas 'Kriteria Penilaian' dan 
Tenilaian Lengkap dan Menyeluruh' untuk menilai bahasa tulis dan 
juga bahasa lisan peserta didik ketika membacakannya. 


Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengomunikasikan 


1. Mulailah dengan meminta pe¬ 
serta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami In¬ 
struksi' yang berada di bagian 
Petunjuk Pengarah, yang pada 
intinya adalah melengkapi 
dengan pemyataan perbanding- 
an yang sesuai dengan yang 
diucapkan setiap tokoh. 


. Peserta didik belajar 
dengan melengkapi 
kalimat rumpang 
tangan. Pada kegi 
didik melengkt 
pang yang ac 
Oleh karena ituTli 
dengan Tulis Tanj 



;utip langsung setiap pernyataan tokoh. 
tanda kutip Gunakan teknik 'Menyalin 
g ada di bagian Petunjuk Pengarah. 

Gunakan teknik mengarahkan peserta didik untuk 'Menanya' yang 
ada di bagian Petunjuk Pengarah. 


4. Gunakan teknik menilai yang terdiri atas 'Kriteria Penilaian' dan 
'Penilaian Lengkap dan Menyeluruh' untuk menilai bahasa tulis dan 
juga bahasa lisan peserta didik ketika membacakannya. 


^III SMP/MTs 















5. Berikut adalah kunci jawabannya. 


I. Hefhg is showing her pride of Indonesia's land. This is whaf she 
is saging: 

"The land is verg ferfile. Farmers grow mang kinds of 
vegefables and fruifs. Theg also grow coconufs. Indonesian 
people eaf a lof of vegefables like spinach, carrofs. long beans, 
egg planfs, cabbages, cucumbers, fomafos, onions, garlic, chillies, 
kangkung, and many ofhers." 


X flgus isver g proud of Indonesia's local fruifs. This is whai 
saging: "We also grow mang kinds of fruif. We call fh£i^ 
fruifs, like guavas, bananas, rambufans. durians, manqj 
soursops, papagas, pineapples, and sfl^k 

Some people call if a snake fruif^^j are 
and juicu. We eaf fhem fresh. 

3 3f+ he m . Weals, 


& 


0 
People als 

useful for* 



We also make deliciousji 
of fruif fo make cracker^ 


Puji is falking 
"Indonesia 
ginger, cloj 

bag leave, ^ 
We u*e^r 


iso drg mang kinds 


.This is u/haf he is saging: 
pepper, corriander, 
galanga, lemon grass, 


verg spicg Indonesian foods. 

/nice heafhu drinks from fhem. Theu are 
Vlnealfh." 


*7 .VNC<. 

l^a«^ Ns- proud of Indonesia's sea animals. This is u/haf he 
is ayging: “Mang kinds of fish, big and small, live in fhe 
Indonesian seas. Mosf of us eaf fish wifh our meals. 


We also eaf shrimp and differenf kinds of shellfish. Buf we 
don'f eaf big fish, like dolphins and sharks. 

We profecf fhem.We also profecf our furfles." 










5 . Silvia is falkinc) abouf Indonesia's farm animals.This is whaf he is 
saying 

"Indonesia also raise differenf kinds of animals for fheir meaf, 

.like xows. yoafs. pi^s.We yef .b.e.e.f.. from., fhe cow,. 

muffon from fhe yoaf, and pork from fhe piy. 

Some efhnic groups even eaf horse meaf. Our milk is usually 
from cows. Of course we also have chickens. Theyj yive us 
meaf and eyys." 


Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengomunikasikan 


1. Mulailah dengan meminta pe- 
serta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami In¬ 
struksi' yang berada di ba\ 
Petunjuk Pengarah, yanj 
intinya adalah mengai 
tulis yang sudah 
yang siap untuk 
di majalah dindii 

O' 

2. Yang perlu diamal 
adalah (1) format 
(2) struktur, 
urutkan id< 



penyebutan nama penulis dan 
bulan kary^tersebut dipublikasikan. 


3. Gunakan teknik mengarahkan peserta didik untuk 'Menanya' yang 
ada di bagian Petunjuk Pengarah. 


4. Gunakan teknik menilai yang terdiri atas 'Kriteria Penilaian' dan 
'Penilaian Lengkap dan Menyeluruh' untuk menilai bahasa tulis dan 


VIII SMP/MTs 


































juga bahasa lisan peserta didik ketika membacakannya. 

Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengomunikasikan 


1. Mulailah dengan meminta pe¬ 
serta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami In- 
struksi' yang berada di bagian 
Petunjuk Pengarah, yang pada 
intinya adalah secara kolaboratif 
dalam kelompok yang terdiri 
dari lima orang menghasilkan 
teks untuk mendeskripsikan 
sekolahnya, dengan masing- 
masing menyumbangkan lima 
kalimat. 



Masing-masing peserta 
belajar menghasilkai 
kalimat untuk ment 
bahwa kelima kalii 
fungsi sosiai 
didik harus 
atau menu 
pembukaan 
menerapkan 
antara orange 


Perlu ditegaskan di sini 
lasilkan tersebut mengusung satu 
:arena itu sebelum menulis, peserta 
Lya akan membanggakan, mengkritik, 
fit (lihat maksud yang tertulis di halaman 
im buku siswa). Pada tahap ini peserta didik 
ang sudah dipelajari tentang cara mendeskripsikan 
itang, dan benda. 


vO 4 

3. Gunakan teknik mengarahkan peserta didik untuk 'Menanya' yang 
ada di ba; gian Petunjuk Pengarah. 


4. Gimakan teknik menilai yang terdiri atas 'Kriteria Penilaian' dan 
'Penilaian Lengkap dan Menyeluruh' untuk menilai bahasa tulis dan 
juga bahasa lisan peserta didik ketika membacakannya. 












Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengkomunikasikan 


Pada halaman ini, peserta didik 
diminta untuk melakukan eva- 
luasi diri mengenai apa yang 
sudah dipahaminya. 

Pada bagian pertama, peserta 
didik diminta untuk menuliskan 
apa yang sudah dipelajarinya di 
bab ini. 

Pada bagian kedua, peserta 
didik diminta untuk menuliskan 
bagian mana yang paling 
disukainya. 

Pada bagian ketiga, peserta 
didik diminta untuk menuliskan 
kesulitan-kesulitan yang diha- 
dapinya. 

Pada bagian keempat, pesd 
yang dilakukan untuk v 




a untuk menuliskan usaha 
innya. 


Diharapkan guru 
memberikan taml 
belum mema hami: 


tan evaluasi diri ini, termasuk juga 
^ddial kepada peserta didik yang masih 
;onsep pembelajaran yang sudah ada. 


^III SMP/MTs 













Chapter 

IX When I was a child 


Kompetensi Dasar 


t 


1.1. Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Inggris sebagai 
bahasa pengantar komunikasi Internasional yang diwujudka« dalam 
semangat belajar. 

2.1. Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 

komunikasi interpersonal d-— 4 ~™— 

2.2. Menunjukkan perilaku jujur 
jawab dalam melaksanakan 
dan teman. 

2.3. Menunjukkan perilaki 
damai, dalam mel; 



4.13.Menyusi 
tentang tirfcf! 
den; 
kel 



reur kebahasaan untuk melaksanakan 
dan menanyakan tindakan/kejadian 
i di waktu lampau, sesuai dengan konteks 

dan tubs untuk menyatakan dan menanyakan 
i/kejadian yang dilakukan/ terjadi di waktu lampau, 
■mperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur 
yang benar dan sesuai konteks. 








Materi Pokok 

Teks lisan dan tulis untuk menyatakan dan menanyakan tindakan/ 
kejadian yang dilakukan/terjadi di waktu lampau. 


Fungsi sosial 

Melaporkan, menceritakan, menjelaskan. 


Unsur kebahasaan 

- Kata kerja dalam Simple Past Tense, Past Continuous Tense 

- Kata sambung: when, while, after, before, dll. 

- Penggunaan nominal singular dan plut al se Cc 
atau tanpa a, the, this, those, my, thei\ 
nominal 

- Ucapan, tekanan kata, intona 

- Ejaan dan tanda baca 

- Tulisan tangan. 


Struktur teks 

What did you dp, 
the river.; Who 
on her motorcycle artel hi 



rst&rday? My brother and I went fishing in 
!uf did.; She got an accident. She was riding 
yip post., dan semacamnya. 


Topik 

KegiataiNdan tindakan yang terjadi di masa lalu di sekolah, rumah, 
dan sekitarnya dan yang relevan dengan kehidupan siswa sebagai pelajar 
dan remaja, dengan memberikan keteladanan tentang perilaku jujur, 
disiplin, per cay a diri, dan bertanggung jawab. 


fill SMP/MTs 




Tujuan Pembelajaran 

Siswa terampil memahami, menyatakan, dan menanyakan teks lisan 
dan tulis untuk menyatakan dan menanyakan tindakan/kejadian yang 
dilakukan/terjadi di waktu lampau untuk Melaporkan, menceritakan, 
menjelaskan, dsb, menggunakan ungkapan dengan struktur teks yang 
runtut dengan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks, secara 
jujur, disiplin, per cay a diri, bertanggung jawab, peduli, kerja sama, dan 
cinta damai (sikap, pengetahuan, keterampilan). 




dan menanyakan 
’rjadi di waktu yang 
ini', bahkan meskipun 


Pengantar Materi Utama 


Dalam bab ini peserta didik bid 
tentang keadaan (state) dan tindakar ^{&ent\ 
sudah lewat. Arti kata 'lewat' a^^Wgm seb§3 
baru 1 detik yang lalu. 

Fungsi sosiaL, , 

w c&r 

Menyata.k^^uai^^^iaan atau kejadian yang terjadi di waktu 
lampau selMu^ mem|l^^Maksud (fungsi sosial) tertentu, antara lain 
menceritakaX me|apoman, menjelaskan. Oleh karena itu, contoh-contoh 
kalimat yang cpeer^an kepada peserta didik bukan asalkalimat dalam 
simple past terT£t>tetapi kalimat yang memiliki maksud atau fungsi sosial 
tertentu.wloWt ini adalah contoh-contoh kalimat yang menunjukkan 
bahwa perbandingan antara keadaan sebelumnya dan keadaan saat ini 
dapat di-band in gkan secara efektif dengan menggunakan dua tense: 
simple past tense dan simple present tense. 






Perbandingan keadaan sebelumnya (simple past) dan saat 
ini (simple present) 

Fungssi sosial 

This is me when I was a baby. I was three point four kilograms 
and fifty two centimeters long. Now I am fifty kilograms and one 
hundred fifty centimeters tall. I was bald. I had no hair. Now I have 
long hair. 

Membandingkan 
dengan keadaan 
saatini 

This is me and and this is Rani in Grade VII. We were not close 
friends at that time. We did not studv together. We never plaved 
together. Now we are best friends. We studv together, play togeth¬ 
er, and cry together, too. 

Membandingkan 
dengan keadaan 
atau kegiatan saat 
ini 

Thev are tov cars. I collected them when I was in elementary 
school. I do not collect tov cars now. I’m going to eivethem^o 

Menjelaskan asal 

Ucok, my younger cousin 

moimmmpaiif 

Hey look* They are playing marbles It was my favo 


primary school. I played marbles everyday. But now ^never plat > 
marbels anymore. I have so many things todoa^ome and at\£^ 
school. Did vou plav marbles too 

^Ikngan keadaan 
cftau kegiatan saat 

No, I did not likeMath because the teacher ^id not explain it 
clearly. But now it is my favourite sume8o3cause^3^>^6mbing 
explains it clearly 4 

Menjelaskan dan 
membandingkan 

No. He is sick. He caught^be fwvesterday*f4e walked home when 
it was raining hard. * 

Menjelaskan penye- 
bab 


Struktur Teks 


Untuk menyatakankeadaan atau kejadian di waktu lampau jarang 
dilakukan satu kalimat berdiri sendiri, tetapi selalu dikaitkan 

dengan pernyataan sebelum dan sesudahnya, baik yang dikatakan 
oleh orang yang sama maupun orang lain, yang berfungsi memberikan 
penjelasanatau justru diberikan penjelasan oleh perbandingan tersbut. 


PHI SMP/MTs 





















Unsur Kebahasaan 


Unsur kebahasaan yang paling berperan untuk menyatakan suatu 
keadaan, kejadian, dan kegiatanadalah unsur verbadalam tense tertentu. Jika 
dalam bahasa Indonesia unsur verbal hanya terdiri dari satu kata kerja 
yangberfungsi sebagai predikat, dalam bahasa Inggris digixnakankelompok 
verbal yang terdiri dari setidaknya dua unsur kata kerja, yaitu kesatuan 
predikat dan finite. 


Bahasa Inggris memiliki 3 finite, (1) be dengan predikat dalam bentuk 
present participle (i.e. bewriting, besleeping )) dalam tense Contimmus, (2) 
have dengan predikat dalam bentuk past participle (i.e. have viri$\have 
slept) dalam tense Perfect, dan (3) do dengan predikat dalam bentu^&mnitif 
(i.e. dowrite, dosleep) dalam tense Simple. I^asing-masinglenae memiliki 
tiga kemungkinan bentuk, yaitu (1) Preser Past/^MMJkciengan kata 



Simple tense berbeda dengan continuous tense dan perfecttense, 
yaitu^jw^^fa hanya muncul pada kalimat negatif dan interogatif, dan 
hampir tidak pernah muncul dalam kalimat positif. Kemunculannya 
dalam kalimat positif biasanya berfungsi untuk memberikan penekanan, 
misalnya I do like it!,He did come. 


Bab ini mengajarkan cara menyatakan keadaan, kegiatan, dan 
kejadian dalam waktu lampau dengan bentuk Simple Past tense (bagian 
dalam tabel yang digelapkan). 


















Dua hal perlu diketahui peserta didik bahwa (1) unsur verbal dalam 
kalimat bukan hanya terdiri dari satu kata, tetapi minimal dua kata (finite 
+ predikat), (2) dalam bentuk positif unsur finite dan predikat tersebut 
'menyatu' dalam bentuk 'preterite' atau 'past' (a.l. did go = went, did play 
= played, did write = wrote). Tetapi dalam bentuk negatif dan pertanyaan, 
tetap digunakan bentuk finite+predikat. Oleh karena itu peserta didik 
perlu dibiasakan untuk menghafal perubahan bentuk predikat tersebut. 
Logika perubahan bentuk tersebut tidak dapat dijelaskan, tetapi hanya 
dapat dihafalkan. Hal ini hanya dapat dikuasai dengan banyak 'bergaul' 
dengan teks secara bermakna. 





to walk 
to rain 


walked 

rained 


walking 

raining 


trill SMP/MTs 







to eat 

eat 

ate 

eating 

to have 

have 

had 

having 



did... have 


to wake 

wake 

woke 

waking 

t0 §° 

go 

went 

going 

to do 

do 

did 

doing 

to know 

know 

knew 

knowing 

to come 

come 

came 

coming 

to get 

get 

got 

getting 

to attend 

attend 

attended 

attending 

to take 

take 

took 

taking^ 

to sleep 

sleep 

slept 

sleeping 

to breasfeed 

breasfeed 

breasfed 

breastfeeding 

to calm 

calm 

calmed 

^afcpfhg 

to comfort 

to spoonfeed 

to start 

to read 

comfort 

spoonfeed 

start 

coai&rted . 

&> 

tf^jBmforting 

spoonfeeding 

starting 

reading 

to sing 


singing 

to colour 

coloSAw 

coloured 

colouring 

to learn 

W A 

-m 

. ^ learned 

running 

learning 

to teach 

to borrow \? 

to tease 

to hid e V ^ 

taught 

teaching 

borrowed 

teased 

hid 

borrowing 

teasing 

hiding 

i° ride xS 

^Vride 

rose 

riding 

to spend i 

; ocli $<x* 

\ spend 

spent 

spending 

climb 

climbed 

climbing 

swim 

swam 

swimming 

tot^rS 

learn 

learned 

learning 

to meet 

meet 

met 

meeting 

to wear 

wear 

wore 

wearing 

to greet 

greet 

greeted 

greeting 

to introduce 

introduce 

introduced 

introducing 

to ask 

ask 

asked 

asking 

to answer 

answer 

answered 

answering 








to describe 
to sing 
to do 
to join 
to practise 
to work 
to make 
to wash 
to iron 
to dust 
to sweep 
to mop 
to buy 


describe 

sing 

do 

join 

practise 

work 

make 

wash 

iron 

dust 

sweep 

mop 

buy 


described 

sang 

did... do 

joined 

practised 

worked 

made 

washed 

ironed 

dusted 

swept 

mopped 

bought 


descrining 

singing 

doing 

joining 

practising 

working 

making 

washing 

ironing 

dusting 

sweeping 

mopping ^ 

buying > 



Bab ini menyediakan banyak contoh pernyataan tentang keadaan, 
kegiatan, darrkejadian yang terjadi di waktu lampau secara kontekstual, 
yang relevan dengan kehidupan remaja terpelajar tingkat SMP. 


Buku ini menekankan pentingnya belajar mandiri. Konsep mandiri 
bukan berarti sendiri atau tanpa bimbingan guru, tetapi dalam arti 
peserta didik bertanggung jawab melaksanakan setiap tugas sesuai dengan 
bimbingan yang diberikan dalam buku ini, yaitu (1) melaksanakan 


^III SMP/MTs 






setiap tugas sesuai dengan yang diinstruksikan, (2) bekerjasama dengan 
kelompok, untuk saling membantu, memberi balikan, dan mengoreksi, 
dan (3) memanfaatkan bimbingan guru sebaik-baiknya. Pada tahap 
belajar, kemandirian yang seperti ini tidak akan mematikan kreativitas, 
tetapi justru memberikan dasar untuk pengembangan kreativitas yang 
terbimbing oleh lingkungan sosialnya. Kreativitas yang terbimbing adalah 
kreativitas yang bukan hanya pada lingkup kognisi peserta didik yang 
sebenarnya memang masih memiliki banyak keterbatasan. 



Panduan Teknis 

Penggunaan Buku Siswa 


Untuk setiap kegiatan, terapkan arahan yang berjudul 'Prinsip 
Pembelajaran' dan 'Guru sebagai Model' yang ada di bagian panduan 
pengarah. * \ 


uk? 


Petunjuk 


Pada wlaman tersebut terdapat 
ddS^^gafnbar seorang siswi 
yang^ berdiri di depan kelas 
menunjukkan dua buah foto 
pada saat dia (1) masih bayi, 
digendong ibunya dan (2) 
berseragam SMP dengan teman- 
temannya di depan sekolah. 













Kedua foto tersebut mengilustrasikan perbedaan: dulu ketika bayi, 
berukuran kecil, dan tidak punya rambut, dan keadaan saat ini yang 
sudah besar dengan rambut panjang. Di latar depan, bagian bawah, 
tertera tujuan pembelajaran di bab ini. 


In this chapter I will learn to communicate states and events in the 
past, in order 

to share the information with others 
to explain why things happened 
etc. 


- Ajaklah peserta didik memperhatikan kedua foto anaktersebut^aap< 
menyadari keadaan sebelumnya dan keadaan saat ini. Misalnya, N"' 


The title of this chaper is 'When I was a cl 
past, right? 

Now let's compare this girl now ani 
you see the differences? v/V 
. 

(Selanjutnya sambil mem 



J^Itwas^ginthe 
,c^sh^ ild.Can 


foto, bandingkan, a.l. 


big now. 

was not big. She was a baby. 


(e^was short. 

right? What about her when she was a 
hair. Now, she has long hair. When she 
hair. 


Dst 

XV- 

Sebutkan* setiap kalimat secara jelas, jangan terlalu cepat, dan 
berulang-ulang, terutama kata kuncinya, is vs was, dan has vs had. Ajak 
dan bimbing peserta didik untuk langsung ikut menirukan Anda. Ini baru 
pengenalan, sehingga fokus baru pada 'isi makna'. Jangan menunjukkan 
'bentuk'nya dulu. 


PHI SMP/MTs 




Setelah itu guru dapat langsung menyebutkan tujuan pembelajaran 
dalam bab ini. Misalnya, 


Look, everybody. It is written here that we are going to learn to ... 
(peserta didik diminta untuk membaca bersama guru tujuan yang 
tertera di halaman tersebut)... to communicate states and events 
in the past. We will learn to tell what we did before now and how 
things or people were before now. 

What for? Why do we need to tell others what we did in the past? 
What is the information about the girl when she was a baby for? 
Yes, the girl may feel proud of her hair now. She was bald, she did 
not have hair, but now she has long hair. 


Dsb. 

Kegiatan Mengamati dan Menanya dir 
saling mendukung: pada saat pengataman peserl 
banyak hal-hal baru sehingga perlu keserr 




'ena keduanya 
jk alcan menemui 
untuk menanya. 


fendapatkan jawaban 
:ualitas dan kuantitas 
ikan Teknik Mengamati 


Sebaliknya, dengan menanya, pt^rtacfidik a 
dan balikan, sehingga akanOmpr 
pengamatan. Untuk melak^ 
dan teknik Menanya seca'i 


Gunakan tekrnk 'Men gam SEO'Foku s Pengamatan', dan 'Menanya' 
yang ada di bagS 

Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengamati & Menanya 

1. Mula%L dengan meminta peserta didik untuk membaca dan 
instruksi untuk kegiatan ini. Gunakan teknik mengarahkan 
'Menrahami Instruksi' yang berada di bagian Petunjuk Pengarah, yang 
pada intinya adalah memainkan peran fakta sebelumnya dan fakta 
saat ini. 


2. Peserta didik belajar 'memerankan' tokoh-tokoh dalam gambar. 
Gunakan teknik mengarahkan 'Bermain Peran' yang ada di bagian 
Petunjuk Pengarah. 







.o' 


3. Gunakan teknik mengarahkan peserta 
ada di bagian Petunjuk Pengarah. 

4. Gunakan teknik menilai y£ 

'Penilaian Lengkap dan Me 
peserta didik. 




l^nya' yang 


Fokus Kegiatan Pei 




■ria Penilaian' dan 
menilai bahasa lisan 


Menanya 


1. Mulailah dent 

serta didik * untuk_ /sif'mbaca 
dan memahami instStmsi untuk 
kegiatan ini. Gifna^an teknik 
mengarahkan : 'Memahami In- 
struksi' yam3emda di bagian 
Petunjul^VPehgarah, yang pada 
intinya adalah melengkapi 
dengan pernyataan perbanding- 
an deskriptif yang sesuai 
dengan yang diucapkan setiap 
tokoh. 


9 






























































2. Peserta didik belajar menyalin dengan tulisan tangan dan sekaligus 
melengkapi dengan pernyataan perbandingan yang sesuai dengan 
yang diucapkan masing-masing tokoh. Gunakan teknik mengarahkan 
'Menyalin dengan Tubs Tangan' yang ada di bagian Petunjuk Pengarah. 

3. Gunakan teknik mengarahkan peserta didik untuk 'Menanya' yang 
ada di bagian Petunjuk Pengarah. 

4. Berikut adalah kunci jawabannya. 


S-ktdente_In -i-he past fl-h pre 



ci — i i - one is an 

She » a babu. 


She an 




Sfli and 


Rani 



Udin placed marbles - Udin never 


Udin 

.and:... 










Dayu 


...Mdfri.. 


Edo 


Una 


everyday in primary 
school. 

Playiny marbles was 
Udin's bavouribe yame. 

Dayu played marbles 

.bQQ, Asti.".. 

She did nob play 

.marbles very well.. 

Dayu always!©# bhe 
yame 

Udin did no+ like Mafh. 

His beacher did fiefr 

explain i-h clearly. 


marbles anymore. 
Udin ha® so many 
bhinys bo do ab 
home and ab 
.school. 

Dayu dfee® n®fr’ play 
marbles now. 



- Un^y 

- break 
wenr$y 

-bo/sd-wbl bhis mormny. 

- Lina wohe up ab six. 

\ 'Shie wend- bo bed veru 

. labe 

lasb myhb. 

She did her homework 
unbil 10pm. 


V^III SMP/MTs 




an 


She £0$’ o Aal lire Ihis 
morninq. 

She udked u/i+h her 

bike. 

She qof lo school a+ 

b.5oZ.. . 


Si+i never COdflCS 

late. 

+o school. 

She i§ f$®§ s aHtndno 

Ihe -flacj ceremony. 


Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengamati & Menanya 

1. Mulailah dengan meminta 
peserta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami In¬ 
struksi' yang berada di bai 
Petunjuk Pengarah, yang 
intinya adalah 
penilaian diri khus 
membuat kalimal 
Kegiatan B. 

2. Gunakan t tep! 

Refleksi/^ng 
Petunjuk Fern 


Arahkan kegiatan ini dengan 
menanyakan dua pertanyaan berikut ini: 

many sentences have minor mistakes? 

- 'How many sentences need major revision? 

According to your teacher or your friends, what mistakes did 
yoiu make? 

According to your teacher or your friends, what could you do 
well or with minor mistakes? 

- Dst. 

Tidak ada kunci jawaban karena jawabannya adalah spesifik untuk 
setiap individu peserta didik. 
































Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengamati & Menanya 



1. Mulailah dengan meminta 
memahami instruksi untuk, 
'Memahami Instruksi' 
yang pada intinya 

catatannya untuk njepgenaJ 
kata kerja, dan 


pembiasaan. ^ 


ituk membaca dan 
:an teknik mengarahkan 
lagian Petunjuk Pengarah, 

ifiel kata kerja ke dalam buku 
endalami empat bentuk infleksi 
ghafalnya secara mekanik untuk 


2. Dengan bersuara, se%a\a individual dan bersama-sama, berganti-ganti, 
dan berulang-j|R&jg> menghafal keempat bentuk tersebut, sampai 
mereka terl^gs^Jl^ f al, dan dapat mengingat secara otomatis. 



3. Gunakan teknik mengarahkan peserta didik untuk 'Menanya' yang 
ada di bagian Petunjuk Pengarah. 


4. Gunakan teknik menilai yang terdiri atas 'Kriteria Penilaian' dan 
'Penilaian Lengkap dan Menyeluruh' untuk menilai bahasa lisan 
peserta didik ketika mengucapkan setiap kata. 


PHI SMP/MTs 








































































Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengamati & Menanya 


1. Mulailah dengan meminta pe- 
serta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami In¬ 
struksi' yang berada di bagian 
Petunjuk Pengarah, yang pada 
intinya adalah melakukan 
refleksi tentang apa yang telah 
pelajari dan ketahui sampai 
pada tahap ini dengan cara 
melengkapi pernyataan dalam 
kotak refleksi. 



2. Guru membimbing peserta 
didik untuk merefleksikan 
sedang mereka pelajari 
ini: yaitu bahwa belajai 
kejadian (event) yarn 
Predikat memiliki 
tense mengj 
berbentuk 

Guna 
Pengarah. 


iaan (state) atau kegiatan/ 
lampau (sebelum saat ini). 
ii dengan finitenya. Simple past 
tanpa finite tersebut predikat 


ukan Refleksi' yang ada di bagian Petunjuk 


Arahkan kegiatan ini dengan menanyakan dua pertanyaan berikut 

remember the different forms of the verb ... (tanyakan beberapa 
xata yang sudah dihafal sebelumnya) 

Let's look closely at the four forms and describe the differences. 

We are learning to say a state or an event in the past, right? What is 
state? What is an event? Can you give an example of each? 

Which form is used for a state or an event in the past? For a state or an 
event at present? 





















3. Penilaian dilakukan pada ketepatan hasil pengamatan. Selain itu 
gunakan juga teknik menilai yang terdiri atas 'Kriteria Penilaian' dan 
'Penilaian Lengkap dan Menyeluruh' untuk menilai bahasa tulis dan 
juga bahasa lisan peserta didik ketika membacakannya. 

Berikut adalah kunci jawabannya. 


v' X Know bhab I'm now learning bo express an acbivrhj and a 
sbabe in bhe Pasb. 


s I Know bhab a verb hos fourdifferenb forms. 

a. bhe Pasb form has -edin bhe end of bhe word, 
for example: sbudied, placed, cried, .... 

b. some Pasb verbs have differenb v< 


bhose in bhe Presenb forms, 

for example: is/was, cjive/gave./ta&jMo 


abe, 


some Pasb verbs have* 
Presenb forms. 




: orms from bhe 


for example: cjo/u & 

S I Know bhab 

M^or an acbivibij or a sbabein bhe 


a. we use 
pasb, 

a. we use 


- bhe^Pq 
presen ^ 


tsenb form for an acbivibij or a sbabeab 


V^III SMP/MTs 















Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengumpulkan Informasi 


1. Mulailah dengan meminta pe- 
serta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami In¬ 
struksi' yang berada di bagian 
Petunjuk Pengarah, yang pada 
intinya adalah membacakan 
secara nyaring dan bermakna 
teks-teks yang ditulis oleh Dayu. 
Kegiatan tersebut dilaksanakan 
oleh individu di depan kelas. 

2. Kegiatan ini hampir sama dengan 
kegiatan memerankan tokoh. 
Oleh karena itu dapat gui 
teknik mengarahkan 
Peran' yang ada di bagi, 




i rjsShrSst i i s=nc acss i 

1 



3. Gunakan teknik mengarahkan'»Jx’Se rta didik untuk 'Menanya' yang 
ada di bagian Petunjuk Pei 

4. Gunakan dgkrffk fang terdiri atas 'Kriteria Penilaian' dan 

'Penilaian Lengkajvdan Menyeluruh' untuk menilai bahasa lisan 
peserta didi 


Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengumpulkan Informasi 


1. Mulailah dengan meminta peserta didik untuk membaca dan 
memahami instruksi untuk kegiatan ini. Gunakan teknik mengarahkan 
'Memahami Instruksi' yang berada di bagian Petunjuk Pengarah, 
yang pada intinya adalah sama dengan kegiatan sebelumnya, yaitu 
membacakan secara nyaringdan bermakna teks-teks yang ditulis oleh 
Dayu. Namun kegiatan ini dilaksanakan dalam kelompok masing- 



























masing, agar semua peserta didik 
berkesempatan untuk berlatih 
dan mendapatkan balikan dari 
teman-teman se-kelompoknya. 

2. Kegiatan ini hampir sama 
dengan kegiatan memerankan 
tokoh. Oleh karena itu dapat 
gunakan teknik mengarahkan 
'Bermain Peran' yang ada di 
bagian Petunjuk Pengarah. 

3. Gunakan teknik mengarahkan 
peserta didik untuk 'Menanya' 
yang ada di bagian Petunjuk 
Pengarah. 

4. Gimakan teknik menilai yang ten 
Tenilaian Lengkap dan Menyel 
peserta didik. 


Fokus Kegiatan Peml 

1. Mulailah den; 
peserta didil 
dan memahamT 
kegiatan ini. G 
mengarahkan 
struksi' yai 
Petunjuk Pengarah, yang pada 
intinya adatah mengidentifikasi 
dan menuliskan fakta-fakta 
yang terjadi pada setiap masa 
kehidupan Dayu. 



^III SMP/MTs 
































2. Peserta didik belajar mengidentifikasi butir-butir alasan yang diberikan 
oleh Dayu pada setiap teks dengan cara menyalin dengan tubs tangan 
butir-butir pernyataan oleh setiap tokoh, dengan sedikit penyesuaian. 
Oleh karena itu gunakan teknik mengarahkan peserta didik 'Menyalin 
dengan Tubs Tangan' yang ada di bagian Petunjuk Pengarah. 

3. Gunakan teknik mengarahkan peserta didik untuk 'Menanya' yang 
ada di bagian Petunjuk Pengarah. 


4. Gunakan teknik menilai yang terdiri atas 'Kriteria Penilaian' dan 
'Penilaian Lengkap dan Menyeluruh' untuk menilai bahasa tulis dan 
juga bahasa lisan peserta didik ketika membacakannya. 

vCV 


5. Berikut adalah kunci jawabannya. 



comfor+ed her. 

I carried her around in +he morning sun. 
^go+ older, -they spoonfed her. 
i pl^ued wi+h her bro+her. 
naugh+y. 

I3\tler brofher never gof angry wi+h her.. 

14. Hewas very pa+ienf w+h her. 


















Dayu when she was in kindergarten 


I. She s+ar+ed her kinderyar+en when she was five years old. 

X She did her kinderyar+en for fwo years, one year in Kindy 
fl and one year in Kindy B. 

3. Her Kindo^ was near her home. 

4. She walked fo her kindy wi+h her mum or her sis+er. 

5. Some+imes she wenf wi+h her dad on his mo+orcycle 

b. In +he classroom her +eacher read s+ories +o +he s+uden+s. 
1. The s+uden+s sang happy songs. 

8. They coloured pic+ures. 

4. They played wi+h douyh and colourful paper. 

10. In +he playyround +hey placed sliding. 

11 Th ey ran a r o und. _ ' 

hide-and-seek. 


II They played 


ipaqu when she was in primary school^ 

L She s+ar+ed her primary s^^Vwhei 

X She finished her primal 


old. 

She walked 


seven years 
ie was fwelve years 



; away from her home. 

• bro+her or wi+h her friends. 


Her school < 

She wenf +o^ 

Some+in^sS^er doarrajW/ her +o school on his mo+orcycle. 
Some+im 0 K sh^O^kga +o school by herself. 

She learnedS ^Kj^newf +hinys. 

She learn&dT+t^ wri+e and +o read in Grade I and Grade X 
Her feacher was Mrs. Ninyrum. 

Mrs. Ninyrum was very smarf. 

She -imyh+ +he s+uden+s +radi+ional dances and sonys. 

She also +augh++he s+uden+s +o plan++rees. 

She also +auyh+ +he s+uden+s +o +ake care of +he garden. 

One day she fook +he s+uden+s +o +he local library +o bor¬ 
row books. 


VIII SMP/MTs 

























Dayu's sweef memories in -Hie primary school _ 

I. She and her friends often teased Pak Min, fhejanifor. 

X They hid his broom, his duster, his mop, and his buckef. 

3. Buf Pak Min never gof angry wifh fhe stedenfs. 

4. Her Physical Edycafion fPE) teacher, Mr. Laode, often fook 
fhe sfudenfs fo walk around fhe hills and along fhe river 
near her school. 


5. They fook a resf under fhe frees when fhey were fired, 
b. She learned fo ride on a bicycle in fhe school yard in fhe 
afternoon after school 

7. Then she could ride in fhe small sfreefs in fhe neifiJofc^- 

.hood...wifh... her ..friends,. 

8. She and her friends often spenj . hours chaffing yn^fh 1 
green grass near fhe Kelurahan^rSQce. 

4. The boys climbed fhe big fr<( ** 

10. They swam in fhe river. 

11. The river was sfill ven 


Fokus Kegiatan Pembelajar. 

1. Mulailah 

serta didi^? 




Lpulkan Informasi 


dan me 

kegiatan inijy! 
mengarahkan ' 
struksi' «berada di bagian 

Petunjuk Pengarah, yang pada 
intMt'&^fdalah melakukan pe- 
nilaian diri khususnya dalam 
membuat 24 kalimat di Kegiatan 
I. 

2. Gunakan teknik 'Melakukan 
Refleksi' yang ada di bagian 
Petunjuk Pengarah. 


m 





























Arahkan kegiatan ini dengan menanyakan dua pertanyaan berikut 
ini: 

How many sentences have minor mistakes? 

How many sentences need major revision? 

According to your teacher or your friends, what mistakes did 
yoiu make? 

According to your teacher or your friends, what could you do 
well? 

What could you do with minor mistakes? 

Dst. 


Tidak ada kunci jawaban karena jawabannya adalah spesifik ^ntpfey 
setiap individu peserta didik. 

Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengumpulkan Ini 

1. Mulailah dengan meminta pe- 
serta didik untuk membj 
dan memahami instruksi 
kegiatan ini. Gunakan \ 
mengarahkan 'Mj 
struksi' yang ben 
Petunjuk Pengar^h^yai 
intinya adalah menyalio taf>el 
kata kerja ke da||iwn buku 
catatannya untuk mengenal 
dan mendalami empat bentuk 
infleksi kata kerja yang terdapat 
dalam teks Dayu, dan kemudian 
menghafalnya secara mekanik 
untuk pembiasaan. 



2. Dengan bersuara, secara 

individual dan bersama-sama, berganti-ganti, dan berulang-ulang, 
menghafal keempat bentuk tersebut, sampai mereka terbiasa, hafal, 
dan dapat mengingat secara otomatis. 


VIII SMP/MTs 






































3. Gunakan teknik mengarahkan peserta didik untuk 'Menanya' yang 
ada di bagian Petunjuk Pengarah. 

4. Gunakan teknik menilai yang terdiri atas 'Kriteria Penilaian' dan 
Tenilaian Lengkap dan Menyeluruh' untuk menilai bahasa lisan 
peserta didik ketika mengucapkan setiap kata. 


Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengasosiasi 

1. Mulailah dengan meminta pe¬ 
serta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami In¬ 
struksi' yang berada di bagian f 
Petunjuk Pengarah, yang pa4a 
intinya adalah mengasosiasikan 
cara menyatakan keadaap atau 
kejadian yang terjadi^p^da saal 
lampau dan yang t^rjadi p 
saat ini. 

2. Kegiatan pertain a adaifah mem- 
bacakan secara nyaring dan 
bermakna te^^heks yang ditulis 
oleh Dayu. Seperti kegiatan 

denganS^Tfeks sebelumnya, kegiatan ini diawali dengan beberapa 
individu peserta didik menyampaikan di depan kelas, dan kemudian 
dila^sSpiakan di kelompok masing-masing agar semua peserta didik 
berkekempatan untuk berlatih dan mendapatkan balikan dari teman- 
teman sekelompoknya. 



3. Kegiatan ini hampir sama dengan kegiatan memerankan tokoh. Oleh 
karena itu dapat gunakan teknik mengarahkan 'Bermain Per an' yang 
ada di bagian Petunjuk Pengarah. 



























4. Gunakan teknik mengarahkan peserta didik untuk 'Mcnanya' yang 
ada di bagian Petunjuk Pengarah. 

5. Gunakan teknik menilai yang terdiri atas 'Kriteria Penilaian' dan 
Tenilaian Lengkap dan Menyeluruh' untuk menilai bahasa lisan 
peserta didik. 


Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengasosiasi 

1. Mulailah dengan meminta pe¬ 
serta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami In¬ 
struksi' yang berada di bagian 
Petunjuk Pengarah, yang pada 
intinya adalah menyalin tabel 
kata kerja ke dalam buky 
catatannya untuk meng^rtaf 
dan mendalami empat bentuk 2* 
infleksi kata kgrja,' d,— 
kemudian menghai 
mekanik untuk pem 

v ^ 

2. Dengan bersiiaAj^yf s< 
individual dan bersama-sama, 

berganti-gantb^fen* berulang-ulang, menghafal keempat bentuk 
tersebut, satf^m^pSpereka terbiasa, hafal, dan dapat mengingat secara 
otomati 

3. Gimakan teknik mengarahkan peserta didik untuk 'Menanya' yang 
ada di bagian Petunjuk Pengarah. 




4. Gimakan teknik menilai yang terdiri atas 'Kriteria Penilaian' dan 
'Penilaian Lengkap dan Menyeluruh' untuk menilai bahasa lisan 
peserta didik ketika mengucapkan setiap kata. 


^III SMP/MTs 






































Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengasosiasi 



1. Mulailah dengan mei 
memahami instruksi 
'Memahami Instri 
pada intiny; 

kegiatan, kej 

2. Peserta ^b, 
digunakan ok 
tulis tangarvS 


untuk membaca dan 
lunakan teknik mengarahkan 
i bagian Petunjuk Pengarah, yang 

Ltifikasi dan menuliskan keadaan, 
r u sebelumnya dan pada saat ini. 


Lengidentifikasi kata kerja serta tense yang 
pada setiap teks dengan cara menyalin dengan 
>uku catatannya. Oleh karena itu gunakan teknik 
mengarabKSri peserta didik 'Menyalin dengan Tulis Tangan' yang ada 
di bagian Petunjuk Pengarah. 

Untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan perintah dalam kotak 
[Discuss what you know and what you do not know how to express past and 
present states and activities!], mulailah dengan menanyakan kepada 
peserta didik "What are we learning here?” Berikan penguatan dengan 
melihat dan menyatakan kembali secara lebih cermat contoh-contoh 
yang baru saja dipraktikkan. 











































































4. Gunakan teknik mengarahkan peserta didik untuk 'Mcnanya' yang 
ada di bagian Petunjuk Pengarah. 

5. Gunakan teknik menilai yang terdiri atas 'Kriteria Penilaian' dan 
Tenilaian Lengkap dan Menyeluruh' untuk menilai bahasa tulis dan 
juga bahasa lisan peserta didik ketika membacakannya. 

6. Berikut adalah kunci jawabannya. 


Dayu in the past and Dayu at present 


When she was in Grade VII 

She was in Grade VII lasf year. 
She learned many new Ihings. 

She rode fo school on her bike for 
fhe firsf fime. 

She mef boys and girls from 
differenf parfs of fhe fown 
firsf fime. 

She was very happy 
he blue-and-whife 
fhe firsf fime 
She learned Ei 
fime lasf year. 


Now in Grade V I 


r people 


She learned fo gr< 
in English,. 

She herself 

English. 

She learned fo ask and answer 

c^uesfions in English. 

She learned fo describe her family, 
her friends, and her school in 
English. 

She sang her firsf English song. 



r acfices scoufing fwice 
on Monday and 

11 .. 


ITIII SMP/MTs 



























She read her firsf English sfory. 

She was nof a class capfain. 

She did nof do many fhings for her 
.class. 


She did nof join fhe Scouf. 



When she was small 


Now as a -teenager 


Her school was near her home. 
Ofher people did many fhings for 
her. 

She played mosf of fhe fime. 

She did nof do fhe chores. 

She did nof make fhe bed. 

She did nof dusf fhe furnifure. 

She did nof wash fhe clo-HnesN^y 
She did nof iron " ,A 
She did nof sweep 
She did nof mop 
She did nof 


Her school is <3 kilomefers 
from her 




; ^Npeoplev^. 

- Sha XjgjbN ^ mosf of fhe fime. 

- /SHy g^es fhe chores. 
makes fhe bed. 

'he dusfs fhe furnifure. 

She washes her clofhes. 

She irons fhe clofhes. 

She sweeps fhe floor 
everyday, 

She mops fhe floor 
everyday. 

She goes fo fhe shop. 

She cooks for fhe family. 
When she loses somefhing, 
she finds if herself. 

























Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengasosiasi 


1. 


2 . 


3. 

4. 



Mulailah dengan meminta 
peserta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami In¬ 
struksi' yang berada di bagian 
Petunjuk Pengarah, yang pada 
intinya adalah memerankan 
sebagai tokoh dalam percakapan 
tertulis. 


Peserta didik belajar 'memeran¬ 
kan' tokoh-tokoh dalam setiap 
percakapan tertulis. Gunakan 
teknik mengarahkan 'Bermain 
Peran' yang ada di bagian 
Petunjuk Pengarah. 


Gunakan teknik 
ada di bagian Petunjuk 


Gunakan teknik 
'Penilaian 
peserta 


atas 'Kriteria Penilaian' dan 
untuk menilai bahasa lisan 


Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengasosiasi 

XV" 

1. Mulailah aengan meminta peserta didik untuk membaca dan 
memahami instruksi untuk kegiatan ini. Gunakan teknik mengarahkan 
'Memahami Instruksi' yang berada di bagian Petunjuk Pengarah, yang 
pada intinya adalah memerankan sebagai tokoh dalam percakapan 
tertulis. Namun kegiatan ini dilaksanakan dalam kelompok masing- 
masing, agar semua peserta didik berkesempatan untuk berlatih dan 
mendapatkan balikan dari teman-teman sekelompoknya. 


PHI SMP/MTs 














a 


"SSi" 



m 


) 




2. Peserta didik belajai 
percakapan tertulis. Gunal 
yang ada di bagian Petunju 

3. Gunakan teknij^ 
ada di bagi; 


4. Gunakan 
Tenilaian L( 
peserta didf 


L jax -unJsL' 



x>koh dalam setiap 
Irahkan 'Bermain Per an' 


■rta didik untuk 'Menanya' yang 


yang terdiri atas 'Kriteria Penilaian' dan 
Menyeluruh' untuk menilai bahasa lisan 


Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengasosiasi 


1. Mulailah dengan meminta peserta didik untuk membaca dan 
memahami instruksi untuk kegiatan ini. Gunakan teknik mengarahkan 
'Memahami Instruksi' yang berada di bagian Petunjuk Pengarah, yang 
pada intinya adalah melengkapi dengan pernyataan yang sesuai 
dengan yang diucapkan setiap tokoh. 





















2. Peserta didik belajar menyalin 
dengan melengkapi 10 kalimat 
rumpang dengan tulisan tangan. 
Gunakan teknik 'Menyalin 
dengan Tulis Tangan' yang ada 
di bagian Petunjuk Pengarah. 

3. Gunakan teknik mengarahkan 
peserta didik untuk 'Menanya' 
yang ada di bagian Petunjuk 
Pengarah. 

4. Gunakan teknik menilai yang 
terdiri atas 'Kriteria Penilaian' 
dan 'Penilaian Lengkap dan 
Menyeluruh' untuk menilai 
bahasa tulis dan juga bahasa lisan 
peserta didik ketika membacakani 


5. Berikut adalah kunci jawabani 

43 


I. Si+i yo-F +he flu 
school yes-Fei * 

X Edo did no-F h <L< 
sflll sleepin g. 

3. Benny did 

4. Mr. Murni u&i 



hohe because maybe he was 
Lina because she was crying . 


yry wi+h +he s+uden-Fs because Ehey 
did nofl lis-Fen -Foher when she was •belling -l-he s-Fo ry . 
Si-Fi was shaky because she saw many ca+erpilars 
when N(pvwas watering -Fhe garden . 

Lina saw Dayu when she was crossing -Fhe road . 

Udin's niece -Fell and hurl- her -Forehead when she 
was running afFer +he ball. 


8. Benny yave -Fhe book Eo Dayu's aun+ when she was 
spoon-Feediny Lina's bro-Fher, Budi, in -Fhe fronL yard . 


ITIII SMP/MTs 


































9. Dauu -Found fhe caf when if was hiding under a 
garbage fruck a monfh ago . 1+ was veru -Fhin, 

.hungry,.and dirfy.. J .. 

10. Udin Gripped over somefhing when he was running -Fo 
cafch -Fhe bus . He fell and gof fhe scar. 


Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengomunikasikan 


1. Mulailah dengan meminta pe- 
serta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami In¬ 
struksi' yang berada di bagian 
Petunjuk Pengarah, yang pada 
intinya adalah membu. 
kalimat tentang keadi 
kegiatan atau kejadii 
benar-benar mere] 
atau alami 
lakukan 
lain yang merejta tabu^dis’ertai 
dengan pernyataan, s£bab, cara, 
atau waktunya-* .* 



2. Pada tahap ini peserta didik menerapkan semua yang sudah dipelajari 
tentang cara menyatakan keadaan atau kejadian atau kegiatan yang 
terj^l^elltm ini (di saat lampau). 

3. Kegiatan ini adalah tugas individu. Namun untuk mengerjakannya 
peserta didik disarankan untuk bekerja bersama kelompoknya, supaya 
bisa saling membantu. 


4. Gunakan teknik mengarahkan peserta didik untuk 'Menanya' yang 
ada di bagian Petunjuk Pengarah. 






























5. Karena teks yang dihasilkan peserta didik adalah kreativitas masing- 
masing, kegiatan ini tidak disediakan kunci jawabannya. Gunakan 
teknik menilai yang terdiri atas 'Kriteria Penilaian' dan 'Penilaian 
Lengkap dan Menyeluruh' untuk menilai bahasa tulis dan juga bahasa 
lisan peserta didik ketika membacakannya. 


Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengomunikasikan 


1. Mulailah dengan meminta pe¬ 
serta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami In- 
struksi' yang berada di bagian 
Petunjuk Pengarah, yang pada 
intinya adalah melakukan 
refleksi tentang apa yang telah 
pelajari dan ketahui sampai 
pada tahap ini dengan 
melengkapi pernyataan 
kotak refleksi. 

2. Guru membiml 
didik untuk mereflek 
sedang mereka pelaj. 


yaitu menyatakan 
waktu lampau. 



atau kejadian atau kegiatan yang terjadi di 


Gunakan ^eraqJy'Melakukan Refleksi' yang ada di bagian Petunjuk 
Pengarah. 


Berikut adalah pertanyaan pengarah yang dapat Anda tanyakan: 
Which form do you use to express an state or an event in the 
past? 

You can also relate one state or event with another event 
happening at the same time. How do you say it? 

Have you learned new words related to your daily life? 


^III SMP/MTs 





















Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengomunikasikan 


1. Mulailah dengan meminta pe- 
serta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami In¬ 
struksi' yang berada di bagian 
Petunjuk Pengarah, yang pada 
intinya adalah membuat teks- 
teks seperti yang telah dibuat 
Dayu tentang masa kecilnya dan 
masa sebelum ini, dengan judul 
yang telah disediakan. 

2. Pada tahap ini peserta didik 
menerapkan semua yang 
sudah dipelajari tentang 
menyatakan keadaan 
kejadian atau kegiatan ys 


a 




3. Kegiatan ini adal; 
masing berl 
demikian uni 
15 kalimat 

4. Gunakan tel 



sedikitnya 3 kalimat. Dengan 
n dihasilkan teks terdiri dari sedikitnya 


igarahkan peserta didik untuk 'Menanya' yang 


ada di bagian Petunjuk Pengarah. 


5. Karert^cfelgSiJyang dihasilkan peserta didik adalah kreativitas masing- 
miidn^^fcegiatan ini tidak disediakan kunci jawabannya. Gimakan 
tekniK menilai yang terdiri atas 'Kriteria Penilaian' dan 'Penilaian 
Lengkap dan Menyeluruh' untuk menilai bahasa tulis dan juga bahasa 
lisan peserta didik ketika membacakannya. 























Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengkomunikasikan 


Pada halaman ini, peserta didik 
diminta untuk melakukan eva- 
luasi diri mengenai apa yang 
sudah dipahaminya. 

Pada bagian pertama, peserta 
didik diminta untuk menuliskan 
apa yang sudah dipelajarinya di 
bab ini. 

Pada bagian kedua, peserta 
didik diminta untuk menuliskan 
bagian mana yang paling 
disukainya. 

Pada bagian ketiga, peserta 
didik diminta untuk menuliskan 
kesulitan-kesulitan yang diha- 
dapinya. 

Pada bagian keempat, pes< 
yang dilakukan untuk 



Diharapkan guru 
memberikan taml 
belum mema hami: 


|tan evaluasi diri ini, termasuk juga 
Wdial kepada peserta didik yang masih 
konsep pembelajaran yang sudah ada. 


^III SMP/MTs 











Chapter 

^ Yes, We made it! 


Kompetensi Dasar 


t 




1.1. Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Inggris sebagai 
bahasa pengantar komunikasi Internasional yang diwujudka« dalam 
semangat belajar. 

2.1. Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 

komunikasi interpersonal d-— 4 ~™— 

2.2. Menunjukkan perilaku jujur, 

jawab dalam melaksanakan 
dan teman. \\ 

vV 

2.3. Menunjukkan perilakmtapggungS^^^Vpeduli, kerja sama, dan cinta 

damai, dalam melak%|ft!kan fungsional. 

>ur kebahasaan imtuk melaksanakan 
Cengan menyatakan dan menanyakan 
an, dan peristiwa, pendek dan sederhana, 
mggunaannya. 

teks recount lisan dan tulis, pendek dan sederhana, 
tentang kegii|ah, kejadian, peristiwa. 

^eks recount lisan dan tulis, pendek dan sederhana, tentang 
ft, kejadian, peristiwa, dengan memperhatikan fungsi sosial, 
striJktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks 








Materi Pokok 


Teks recount pendek dan sederhana tentang kegiatan, kejadian, dan 
peristiwa. 


Fungsi sosial 

Melaporkan, meneladani, membanggakan, berbagi pengalaman, dsb. 



Unsur kebahasaan 





# 


Struktur teks SV' 
(gagasan utama dan informasi rinci) 


a dan info, 

rikan pen 


a. Memberikan pendahuluan (orientasi) dengan menyebutkan 


orangutang) yang terlibat, tempat, waktu, dsb dari peristiwa/ 
kejadian/pengalaman yang akan disampaikan 

b. Menguraikan urutan kejadian secara kronologis, urut dan runtut. 

c. Menutup dengan memberikan komentar atau penilaian umum 
tentang peristiwa/kejadian/pengalaman yang telah disampaikan 
(opsional). 


Panjang teks: kurang lebih 6 (tiga) kalimat.. 




Topik 


Peristiwa, kejadian, pengalaman yang terjadi di sekolah, rum ah, dan 
sekitarnya dan yang relevan dengan kehidupan siswa sebagai pelajar dan 
remaja, dengan memberikan keteladanan tentang perilaku jujur, disiplin, 
percaya diri, kerjasama, dan bertanggung jawab. 


Tujuan Pembelajaran 

Siswa terampil memahami, menyatakan, dan menanyakan teks 
recount pendek dan sederhana tentang kegiatan, kejadian, dan fteristiwa 
untuk Melaporkan, meneladani, membanggakan, berbagi pengalaman. 



dan menyampaikan secara lisan tentang pengalaman yang relevan dengan 
kehidupan remaja ter pelajar tingkat SMP/MTs. Seperti hanya dengan alat 
lainnya, pemahaman tentang alat tersebut diperoleh justru ketika telah 
terbiasa menggunakannya. 






Fungsi sosial 


Dalam kehidupan nyata, kita menceritakan suatu peristiwa, kejadian, 
atau kegiatan karena ada maksud tertentu yang hendak dicapai. Tidak 
ada orang menceritakan sesuatu tanpa tujuan. Berbagi pengalaman, 
menunjukkan kebanggaan, mengambil hikmah dan pel ajar an, atau sekedar 
melaporkan apa yang terjadi adalah beberapa maksud yang biasanya dicapai 
dengan mendeskripsikan obyeknya. Maksud atau fungsi sosial yang 
hendak dicapai itulah yang akan menentukan bentuk (struktur teks dan 
unsur kebahasaan) untuk membangun teksnya. Perhatikan kedua teks di 
bawah ini. 




I'm proud of what you did during the celebration of the Scout 
On Monday, when most people were still in be<^, all of you ’syel^^eady 
to have a long walk to the mountain. Exactly at mrwe stamfijFfQm our 
school. We helped each other. The boys carr^d |he heavy things. The girls 
gave us nice breakfast. They also carried the waste in plastic bags and 
threw them at the right place. We got^jMhe spot bd&p^sunrise. We could 
see the sun rise, because the sky was <3^^. It was'ypry beautiful, wasn't it? 
And I think now you know eah qll^Qbetter,^€|^hyou ? 


din and Beni's experience. 
;day afternoon. They met a old 
Lat he got lost and he did not know 
^thout telling us the teachers and the 
man to the main road. When they were 
the man suddenly passed out. And of 
themselves. It took a while before we could 
ight way. Luckily it was not too late. 


But we can also 
Do you remember 
man. He was very wel 
how to go back to tlu. 
head of their group, th( 
far enough from the 
course they could nol 
help the sick mmr rij 

Untuk pemaparan tentang program kegiatan Pramuka yang baru saja 
selesai dilaksahakan dengan teks pertama, Pembina pramuka memilih 
fakta-fakta yang memang pantas dibanggakan seperti kegiatan-kegiatan 
yang mengembangkan kebersamaan, yang menimbulkan kesenangan, 
yang menghasilkan prestasi, dsb. Untuk mengambil hikmah atau pelajaran 
pada teks kedua, dia menguraikan fakta-fakta yang menimbulkan masalah 
yang timbul dan kemudian fakta yang menyebabkan masalah tersebut 
akhirnya dapat diatasi. 


VIII SMP/MTs 




Struktur Teks 


Karena kedua teks tersebut memiliki maksud yang sama yaitu 
memerankan fungsi sosial 'memaparkan pengalaman', di antara keduanya 
terdapat kesamaan, yaitu dalam penyusunan struktur teksnya. Analisis 
terhadap kedua teks di atas menunjukkan struktur berikut ini: 


I'm proud of what you did during the celebration of the 
Scout Day. 

a. Memberikan 

pendahuluan (orientasi) 
dengan menyebutkan 
orang(-oranglyang 
terlibat, tejnp^uS^aktu, 
dsb darinerStiwa/ 
kejadian/pengalaman 
jy^^af^n disampaikan 

On Monday, when most people were stiQTybed, \ 
all of you were ready to have a lorte/?Wk to theOj^ 
mountain. v 

Exactly at four we started Iro^yv schcxCjWa* 
helped each other. 

The boys carriec^he heavy things, t 

The girls gave uNaiy!breakjSqP^~* 

They also cajAAOEhe w^atel^fillastic bags 
and threw tmm at Was fight place. 

We got at the spoM^ore sunrise. 

We could see ihe syh rise, because the sky was 
clear. It was very beautiful, wasn't it? 

CpJyvTenguraikan urutan 
\ kejadian secara 

kronologis, urut dan 

runtut. 

And I thint^oW you know eah other better, don't you? 

c. Menutup dengan 
memberikan komentar 
atau penilaian umum 
tentang peristiwa/ 
kejadian/ pengalaman 
yang telah disampaikan 
(opsional). 









But we can also learn something from Udin and Beni's 
experience. Do you remember what they did on 

Tuesday afternoon. 

d. Memberikan 

pendahuluan (orientasi) 
dengan menyebutkan 
orang(-orang) yang 
terlibat, tempat, waktu, 
dsb dari peristiwa/ 
kejadian/pengalaman 
yang akan disampaikan 

They met a old man. He was very weak. 

He told them that he got lost and he did not know 

how to go back to the main road. 

Without telling us the teachers and the head of 

their group, 

they led the man to the main road. 

When they were far enough from the campingkjter 
the man suddenly passed out. 

And of course they could not help b^^bi^aselyegSr 
It took a while before we could h^hmap sickj/wAjJ 
a right way. Luckily it was notOfc^Late. 0T\ 

e. Menguraikan urutan 
kejadian secara 
kronologis, urut d^m^ 

runtut. ♦ 

’f 

_is: 

f. Menutup dengan 
memberikan komentar 
atau penilaian umum 
tentang peristiwa/ 
kejadian/ pengalaman 
yang telah disampaikan 
(opsional). 




Dapat dikatakan bahwa bagian pertama adalah gagasan utama, dan 
rincian kejadian dan penutupnya sebagai informasi rincinya. 


^III SMP/MTs 








Unsur Kebahasaan 


Kesamaan lainnya adalah pada unsur kebahasaan yang digunakan. 
Karena keduanya memaparkan pengalaman yang terjadi di waktu lampau, 
penutur memilih menggunakan Past tense untuk kata kerjanya. Sebagai 
alat untuk menyatakan waktu-waktu yang terkait dengan terjadinya 
peristiwa, penutur menggunakan adverbia dan frasa preposisional 
penunjuk waktu, seperti on Monday, Exactly at four, before sunrise, on 
Tuesday afternoon. Dalam banyak teks recount adverbia penghubung untuk 
mengurutkan terjadinya peristiwa seperti first, then, after that, before, at last, 
finally juga sering digunakan. Kebetulan dalam kedua contoh di ates tidak 
terdapat adevrbia penghubung. Hal ini menunjukkan bahwa kebei 
adverbia penghubung bukanlah suatu keharusan. 

N ~o- 

6 * 


Topik 


Topik utama untuk pei 
kejadian, pengalaman yang tei 
yang relevan dengan kehic 
dengan memberikan kel 
diri, kerjasama, dap 





fnt adalah peristiwa, 
Lah, dan sekitarnya dan 
sebagai pelajar dan remaja, 
■rilaku jujur, disiplin, percaya 


Pengantar Bab 


Bab inj/fVetiyediakan banyak teks recount yang akan menjadi 
bahan bagi peserta didik untuk belajar memaparkan dan memahami 
pa pa ran tentang berbagai peristiwa/kejdian/kegiatan yang relevan dan 
bermakna bagi kehidupannya sebagai remaja ter pelajar tingkat SMP yang 
berwawasan luas. 


Buku ini menekankan pentingnya belajar mandiri. Konsep mandiri 
bukan berarti sendiri atau tanpa bimbingan guru, tetapi dalam arti peserta 
didik bertanggung jawab melaksanakan setiap tugas sesuai dengan 
bimbingan yang diberikan dalam buku ini, yaitu (1) melaksanakan 






setiap tugas sesuai dengan yang diinstruksikan, (2) bekerjasama dengan 
kelompok, untuk saling membantu, memberi balikan, dan mengoreksi, 
dan (3) memanfaatkan bimbingan guru sebaik-baiknya. Pada tahap 
belajar, kemandirian yang seperti ini tidak akan mematikan kreativitas, 
tetapi justru memberikan dasar untuk pengembangan kreativitas yang 
terbimbing oleh lingkungan sosialnya. Kreativitas yang terbimbing adalah 
kreativitas yang bukan hanya pada lingkup kognisi peserta didik yang 
sebenarnya memang masih memiliki banyak keterbatasan. 



Panduan Teknis 

Penggunaan Buku Siswa 


Untuk setiap kegiatan, terapkan arahan yang berjudul 'Prinsip 
Pembelajaran' dan 'Guru sebagai Model' yang ada di bagian 
paragraf. 


Fokus Tahapan Kegiatan: 

- Pembukaan 
menggunakan \ 
dalam bab ini. 
'Membuka 
Bab' yang ada 
Pengarah. 


laman tersebut terdapat 
f^efigilustrasikan ke- 


Pada hala® 
gambar ya 
sibukan men^hasilkan suatu karya 
berharga. Beberapa anak laki-laki 
dan perempuan SMP di ruang 
terbuka di belakang rumah di desa, 
luas dan banyak pohon, sedang 


ITIII SMP/MTs 










bersama-sama membuat beberapa bangku kecil dari kayu-kayu yang ada 
di sana, dengan hanya digergaji dan dicat berwarna-warni. Terlihat ada 
gergaji, palu, paku, ampelas. Ada bubuk gergaji di sana sini. Satu anak 
menggergaji, satu anak mengampelas, satu yang lain mengecat, dsb. Di 
latar depan, bagian bawah, tertera tujuan pembelajaran di bab ini. 

In this chapter I will learn to give an account of events and activites 
in order 


- to share my experience 

- to show my pride of them 

- to learn from them 

- to report them 


- Dalam kegiatan pembukaan ini guru dslteit mei 


memperhatikan gambar kesibuk^ 
tersebut, dan mengarahkan untul 
anak tersebut. 


icserta didik 
akang halaman 
kegiatan anak- 




Have you ever mai 
bench, or a tool 
Or, have you 
bicycle^ 

These 
What dtp 
Th^npVh; 


your life, like a stool, a 


own bedroom, your fence, or your 


¥tg garden benches. Isn't it great? 

7 do? What is the first ything they do? 
f After that? Etc. 

Please tejC^^ur experience working for your house? What did 
you do? Wljat tools did you use? 

Wh^jfHjd you do first? After that? Then? Etc. 


Sebagcii pengantar untuk menyebutkan tujuan pembelajaran tersebut 
di atas, guru dapat mengatakan bahwa kita perlu memiliki kemampuan 
untuk mengomunikasikan pengalaman secara efektif untuk berbagai 
maksud. Misalnya, 


Your friends know that you never cook. So they don't believe that 
you made your birthday cake yourself. How can you make them 
believe you? 





Yes, you have to tell them what you did in detail! 

What should you do to know how the first president of Indonesia, 
Sukarno, met his wife Fatmawati? 

Yes, you have to read the story of his life. 

What can we learn that Tjut Nya Dien was a real hero from Aceh? 

Yes, you have to read the details of what she did for Aceh people. 


Setelah peserta didik memiliki sedikit pemahaman tentang perlunya 
kemampuan memaparkan peristiwa, kejadian, kegiatan, guru dapat 
langsung menyebutkan tujuan pembelajaran dalam bab ini. Misalnya, 


Look, everybody. It is written here that we are going to le^j 
... (peserta didik diminta untuk membaca bersama guru tujfo 
yang tertera di halaman tersebut)... to give an account of events 
and activities. We will learn how somgofte has wof|]|oi^efhing, 
why someone was late to school, someone's exp^^nee mal 
something he is proud of, 
menyebutkan yang lain-1 



Laking 
Lelanjutkan 


What for? What do we 
what we did to win the 
in details in a 
... (peserta didik 
yang tertera di^huluMn tej 
show your priflgjjf it, f< 
your teachgi^ 


r What do we tell 
e tell what you did 
ijJerience because we want 
nbaca bersama guru tujuan 

it to share it with others, to 
to learn from it, and to report it to 


Kegiatan Mengama^vcfan Menanya 


Kegiatan MerfSm«iti dan Menanya diintegrasikan karena keduanya 
saling mendukung: pada saat pengataman peserta didik akan menemui 
banyak hal-hal baru sehingga perlu diberi kesempatan untuk menanya. 
Sebaliknya, dehgan menanya, peserta didik akan mendapatkan jawaban 
dan balikan, sehingga akan meningkatkan kualitas dan kuantitas 
pengamatan. Untuk melaksanakan tahap ini, gunakan Teknik Mengamati 
dan teknik Menanya secara terintegrasi. 


Gunakan teknik 'Mengamati', 'Fokus Pengamatan', dan 'Menanya' 
yang ada di bagian Petunjuk Pengarah. 


VIII SMP/MTs 




Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengamati & Menanya 


1. Mulailah dengan meminta pe- 
serta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami In¬ 
struksi' yang berada di bagian 
Petunjuk Pengarah, yang pada 
intinya adalah memainkan peran 
menceritakan alur kegiatan yang 
dilakukan tokoh-tokoh yang ada. 

2. Peserta didik belajar 'memeran- 
kan' tokoh-tokoh dalam gambar. 
Gunakan teknik mengarahkan 
'Bermain Peran' yang ada di 
bagian Petunjuk Pengarah. 

3. Gunakan teknik mengaMjjkari pe 
ada di bagian Petunji 


4. Gunakan t 
'Penilaian 


peserta didi^y* 



Jterdiri atas 'Kriteria Penilaian' dan 
Tlyeluruh' untuk menilai bahasa lisan 


Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengamati & Menanya 


1. Mulailah' dengan meminta peserta didik untuk membaca dan 
memahami instruksi untuk kegiatan ini. Gunakan teknik mengarahkan 
'Memahami Instruksi' yang berada di bagian Petunjuk Pengarah, 
yang pada intinya adalah menjodohkan gambar dengan pemyataan- 
pernyataan yang diucapkan Udin. 





























3. Gunakan teknik 
ada di bagian Pgt 


itaan yang 
lampai dengan 
peserta didik 
yataan yang sesuai. 
gan Tulis Tangan' yang 


ta didik untuk 'Menanya' yang 


4. Gunakan teknik m«!pfei yang terdiri atas 'Kriteria Penilaian' dan 
'Penilaian Lengkap^apMenyeluruh' untuk menilai bahasa tulis dan 
juga bahasa lisan peserta didik ketika membacakannya. 


5. Berikut 


lis^ 

adalah kunci jawabannya. 


I. Picure h Mu -fabher cub down bhe old mancjcjo -tree behind 
our house three weeks acp. 

X Picure X We saw a bkj piece of wood. Then we had bhe 
.ide.a. 


VIII SMP/MTs 

























3. Piclure 3 : We hold -fold Dad Ihal we wanled lo make 
qarden benches -From Ihe wood. He agreed and he would 
.help us,. 


4. Pic+ure H - He sawed Ihe wood inlo Ihree pieces. 35 cm 
in diame+er and ^5 cm in heiyhl. 

5. Pic+ure 5 : Affer +ha+ we rubbed Ihem wi+h sandpaper +o 
make Ihem smoo+h. 

b. Pic+ure b Then we dried Ihem in +he sun -For one week. 


1. Pic+ure 1 We pain+ed Ihem, one yreen, one rectarca 
one blue. 

8. Piclure 8 : Then, we dried Ihem am in ^Sfor Ihree 
days. 


Fokus Kegiatan Pembelajaran: 

* 

1. Mulailah dengan memlyj&i pi 
serta didik untuk Wiem] 
dan mem ahi in stru ksj 
kegiatan inK-OjhnakaiS^lll&iik 
mengarahkah). 'Memakhami In- 
struksi'^ yang beraota di bagian 
Petunjuk Pea^^h, yang pada 
intinya adalah memainkan peran 
mencerit^luUta Slur kegiatan yang 
dilakukan tokoh-tokoh yang ada. 

V* 

2. Peserfa didik belajar 'memeran- 
kan' tokoh-tokoh dalam gambar. 
Gunakan teknik mengarahkan 
'Bermain Peran' yang ada di 
bagian Petunjuk Pengarah. 



3. Gimakan teknik mengarahkan peserta didik untuk 'Menanya' yang 
ada di bagian Petunjuk Pengarah. 




























4. Gunakan teknik menilai yang terdiri atas 'Kriteria Penilaian' dan 
Tenilaian Lengkap dan Menyeluruh' untuk menilai bahasa lisan 
peserta didik. 


Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengamati & Menanya 



1. Mulailah 
memahami 
'Memahami 
pada intinya 


didik untuk membaca dan 
ini. Gunakan teknik mengarahkan 
di bagian Petunjuk Pengarah, yang 
Cegiatan B, yaitu menjodohkan gambar 


dengan pernyataan-pemyataan yang diucapkan para tokoh. 


. Peserta belajar menentukan pernyataan-pernyataan yang 

diilustrasilon pada setiap gambar, dari Gambar 1 sampai dengan 
Gambar 6. Dengan menuliskan Picture 1, Picture 2. dst., peserta didik 
menyalin dengan tulisan tangan pernyataan-pernyataan yang sesuai. 
Gunakan teknik mengarahkan 'Menyalin dengan Tubs Tangan' yang 
ada di bagian Petunjuk Pengarah. 


3. Gunakan teknik mengarahkan peserta didik untuk 'Menanya' yang 
ada di bagian Petunjuk Pengarah. 


^III SMP/MTs 























4. Gunakan teknik menilai yang terdiri atas 'Kriteria Penilaian' dan 
Tenilaian Lengkap dan Menyeluruh' untuk menilai bahasa tulis dan 
juga bahasa lisan peserta didik ketika membacakannya. 

5. Berikut adalah kunci jawabannya. 


I. Picure h The principal announced hhe Classroom 
Compehrhon on Monday in hhe Flacj ceremony. 

X Picure X When we were bach ho hhe classroom, we 
realised hhah many desks and chairs are old and di 
Some had loose lec^s. 

3. Pichure 3 : Xn hhe a-fhernoon, we 
come on Sahurdau ho fix hhem. 


4. Pichure 4 : On Sahurdai^ 
from home, like soap," 
hammer, a dusher, 



r>> V 

hoiked and aqreed ho 

emjN 

tPh# 

:nof uS^b^ouc^hh : 


somehhincj 
mop, nails, a 


desks and hhe chairs, 
hhe lecjS. 


aesks and chairs are clean and 
ro n hhe Firsh Prize of hhe Classroom 


Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengamati & Menanya 


1. Mulailah dengan meminta peserta didik untuk membaca dan 
memahami instruksi untuk kegiatan ini. Gunakan teknik mengarahkan 
'Memahami Instruksi' yang berada di bagian Petunjuk Pengarah, yang 
pada intinya adalah membacakan secara nyaring dan bermakna teks 
recount yang dibaca oleh Udin dan Edo. Kegiatan tersebut dilaksanakan 




















2. Kegiatan ini hampir §ai 
karena itu dapat 
ada di bagian Pet 

3. Gunakan tek mei 
ada di bagian Pet 


memerankan tokoh. Oleh 
;arahkan 'Bermain Peran' yang 


i peserta didik untuk 'Menanya' yang 
Sigarah. 


4. Gunakan te!miC*Vi$nilai yang terdiri atas 'Kriteria Penilaian' dan 
Tenilaian m&p dan Menyeluruh' untuk menilai bahasa lisan 
peserta v ” 


Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengamati & Menanya 

1. Mulailah dengan meminta peserta didik untuk membaca dan 
memahami instruksi untuk kegiatan ini. Gunakan teknik mengarahkan 
'Memahami Instruksi' yang berada di bagian Petunjuk Pengarah, yang 





































pada intinya adalah melakukan 
refleksi tentang teks recount 
yang telah pelajari dan ketahui 
sampai pada tahap ini dengan 
cara melengkapi pernyataan 
dalam kotak refleksi. 

2. Guru membimbing peserta 
didik untuk merefleksikan yang 
sedang mereka pelajari saat ini: 
yaitu bahwa belajar memaparkan 
dan memahami pemaparan 
tentang pengalaman berupa 
peristiwa, kejadian, dan kegiatan 
yang terjadi pada waktu lampau, 
secara kronologis, urut dan 
runtut. 

Gunakan teknik 'Melakukub-jS-flel 

Pengarah. 




ada di bagian Petunjuk 


dua pertanyaan berikut ini: 
v we are learning to tell others our 
rrience in the past. 

:ftce consist of? Yes, it consists of events and 

present the events or activities? Yes, you should 
in chronological order, one after another. 
Wh^j1W<frmation is needed to show the order of the events or 
cIJkS^J^? Yes, the time. 

should you say to start telling an experience? Yes, you should 
:11 what the experience is about. 

Which tense is used for events or activities in the past? Yes, the 
simple past tense. 


- Wh. 
>■11 


Penilaian dilakukan pada ketepatan hasil pengamatan. Selain itu 
gunakan juga teknik menilai yang terdiri atas 'Kriteria Penilaian' dan 
'Penilaian Lengkap dan Menyeluruh' untuk menilai bahasa tulis dan juga 
bahasa lisan peserta didik ketika membacakannya. 






















Berikut adalah kunci jawabannya. 


S X know Xha+- I'm now learning -Fo Xe.ll o-Fhers our 


experience or o-t-hers' experience in fhe pas-F . 


s I know fha-F experience consis-Fs o-F even-Fs and 
QC+iVi-FieS. 


s I know fha-F fhe evenfs and happening have fo be 
presenfed in chronological order, one affer anofher . 

v' I know fhaf we ofFen need fo sfafe fhe lime of ttk 
evenfs or acFivi-Fies. 

s X know -Fha-F -Fo -Fell an experier&£<u*bu srafij^sfarf 
wi-Fh wha-F -Fhe experience is abcka r 

■f I know -Fha-F we use fhj fo sfafe -Fhe pasf 

even-Fs or happening 



Fokus Kegiatan Pembelaiaran: Mengumpulkan Informasi 

1. Mulailah dengajf T^minta peserta didik untuk membaca dan 
memahami instruksi untuk kegiatan ini. Gunakan teknik mengarahkan 
'Mernaham/H^mxksi' yang berada di bagian Petunjuk Pengarah, yang 
pada intinya adalah membacakan secara nyaring dan bermakna teks 
recount yang dibaca oleh Udin dan Edo. Kegiatan tersebut dilaksanakan 
oleh beberapa individu di depan kelas. Kegiatan ini dilanjutkan dalam 
kelompok masing-masing, agar semua peserta didik berkesempatan 
untuk berlatih dan mendapatkan balikan dari teman-teman se- 
kelompoknya. 


^III SMP/MTs 











2. Kegiatan ini hampir sama 
dengan kegiatan memerankan 
tokoh. Oleh karena itu dapat 
gunakan teknik mengarahkan 
'Bermain Peran' yang ada di 
bagian Petunjuk Pengarah. 

3. Gunakan teknik mengarahkan 
peserta didik untuk 'Menanya' 
yang ada di bagian Petunjuk 
Pengarah. 


4. Gunakan teknik menilai yang 
terdiri atas 'Kriteria Penilaian' 
dan 'Penilaian Lengkap dan 
Menyeluruh' untuk menilai 
bahasa lisan peserta didik. 



Fokus Kegiatan Pembelaj^t 

1. Mulailah d< 
serta didilc 
dan mem; 
kegiataiO^h. 
mengarahkarj 
struksi' yang berada di bagian 
Petunjuk^Pferigarah, yang pada 
intinyfe^S^perti Kegiatan B, 
yaitu mengidentifikasi dan 
menuliskan fakta-fakta yang 
terjadi pada malam sebelumnya 
yang menyebabkan Beni 
tampak ngantuk. 



































2. Peserta didik belajar menentukan pernyataan-pernyataan yang 
mewakili setiap episode tertera dalam setiap judul. Kegiatan peserta 
didik adalah menyalin dengan tulisan tangan pernyataan-pernyataan 
yang sesuai. Gunakan teknik mengarahkan 'Menyalin dengan Tubs 
Tangan' yang ada di bagian Petunjuk Pengarah. 

3. Gunakan teknik mengarahkan peserta didik untuk 'Menanya' yang 
ada di bagian Petunjuk Pengarah. 


4. Gunakan teknik menilai yang terdiri atas 'Kriteria Penilaian' dan 
'Penilaian Lengkap dan Menyeluruh' untuk menilai bahasa tulis dan 
juga bahasa lisan peserta didik ketika membacakannya. 

5. Berikut adalah kunci jawabannya. 

X onkj slepb -for bhree hours lasb nigKV V 


'aeon's home. She 
She lives alone. 



ns. Woman's home. 

k j, and we -Found her on bhe 
She could nob move her hands 


3. Benf^bSstfHu book her bo hospibal. 

Rb rKj^D, mtj parenbs and I book Mrs. Waujan bo 
hospibal. Mtj babher and I sab in bhe -fronb seabs. 

In bhe back seabs, mij mum was holding Mrs. Watjan. 

4. Mrs. Wayan in bhe hospibal. 

In bhe emergency room, a docbor examined her. 
Then he said Mrs. Waujan had bo sbauj in bhe hospibal. 


PHI SMP/MTs 






5. Beni's family wen! home. 

When she was already in Ihe ward, we wen! home. II 
was <2 a.m. 


Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengumpulkan Informasi 

1. Mulailah dengan meminta pe- 
serta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami In¬ 
struksi' yang berada di bagian 
Petunjuk Pengarah, yang pada 
intinya adalah membacakan 
cerita lucu yang dipap, 

Dayu. Kegiatan tersebut dil< 
nakan oleh beberapa in^li 
di depan kelas. 
dilanjutkan djl< 
m a sin g-m a sinrg,v i 
peserta dichkSBbt 
untuk berlW^dan m idapatkan 
balikan 4 dari. ,tt lan-teman 
sekel om poknya^^) 

2. Kegiat^n lni hampir sama dengan kegiatan memerankan tokoh. Oleh 
karenl^m^iapat gimakan teknik mengarahkan 'Bermain Peran' yang 
adcfc^feagian Petunjuk Pengarah. 

3. Gimakan teknik mengarahkan peserta didik untuk 'Menanya' yang 
ada di bagian Petunjuk Pengarah. 



4. Gunakan teknik menilai yang terdiri atas 'Kriteria Penilaian' dan 
'Penilaian Lengkap dan Menyeluruh' untuk menilai bahasa lisan 
peserta didik. 






















Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengumpulkan Informasi 


1. Mulailah dengan meminta pe- 
serta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami In¬ 
struksi' yang berada di bagian 
Petunjuk Pengarah, yang pada 
intinya seperti Kegiatan B dan 
I, yaitu mengidentifikasi dan 
menuliskan fakta-fakta lucu 
yang terjadi pada Dina, adik 
Dayu. 


, Peserta didik belajar menentu- 
kan pernyataan-pernyataan yang 
mewakili setiap episode tertera 
dalam setiap judul. Kegiatan 
peserta didik adalah menya] 
pernyataan yang sesuai. 
dengan Tulis Tangan'y; 

. Gunakan teknik 1 

ada di bagian Pei 

9 ' 

. Gunakan teknik 
'Penilaian Lengk. 
juga bahasa list 



tangan pernyataan- 
Lengarahkan 'Menyalin 
’etunjuk Pengarah. 

irta didik untuk 'Menanya' yang 


yang terdiri atas 'Kriteria Penilaian' dan 
fenyeluruh' untuk menilai bahasa tulis dan 
serta didik ketika membacakannya. 


adalah kunci jawabannya. 


Lasd Sohirdatj, mtj JidHe sisder did somedhing during 


I. Dina dorgod id was Sadurdag. 

She god up veru lade, ad six. She ran -Fash do dhe 
badhroom. She dnoughd she would be lade do school. 
She dorgod id was Sadurdag. 


irin SMP/MTs 




















X Dina did her rou-hnes before school, excepf 
havinq breakfasf. 

She fook a verq cjuick bafh, qof dressed, look her 
bacj, and ran off fo school. Sne did nof even have 
breakfasf. 


Dina becjan fo realize if was Safurdauj. 

Affer walking for five minufes she noficed fhaf no 

ofher.children were goin^ fo school. 

Soon she realized if was Safurdauj: 

We were all amused. 

So, she walked back home. We all laughed af helv 
when she qof home. 

CL„ ~L I_l_C .V ^ 

Dina ^of back fo bed. 2 
Then she chanqed her eta 
Mtj nauqhfq sisfe 


Fokus Kegiatan Pe 

1. Mulailah dei^, 
serta didik 
dan memaharr 
kegiatan 

mengar ahkah \ _ _. 

struksi' vang *berada di bagian 
PetunjuJ^rengarah, yang pada 
intinya adalah menyampaikan 
secara lisan pengalaman Beni 
dan Dayu, bukan dengan cara 
membaca tetapi menyampaikan 
secara lisan secara komunikatif. 
Untuk itu perlu digunakan 
bantuan, yaitu judul-judul per 




0 



















episode. Dengan bantuan tersebut, diharapkan peserta didik dapat 
mengingat ceritanya. 


2. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh beberapa individu di depan kelas. 
Kegiatan ini dilanjutkan dalam kelompok masing-masing, agar semua 
peserta didik berkesempatan untuk berlatih dan mendapatkan balikan 
dari teman-teman sekelompoknya. 


3. Kegiatan ini hampir sama dengan kegiatan memerankan tokoh. Oleh 
karena itu dapat gunakan teknik mengarahkan 'Bermain Peran' yang 
ada di bagian Petunjuk Pengarah. 


4. Gunakan teknik mengarahkan peserta didik untuk 'Menanya' 



ada di bagian Petunjuk Pengarah. 

. Gunakan teknik menilai yang terdiri 
'Penilaian Lengkap dan Menyeluruh' 
peserta didik. 


Fokus Kegiatan Pembelajaj 

1. Mulailah dengan^ 
serta didik . 
dan memahami instruksC-untuk 
kegiatan ini. Gu|jl®^\ teknik 
mengarahkan 'Memahami In- 
struksi' yang Ijhfada di bagian 
Petunjuk Pengarah, yang pada 
intinya \|dalah mengurutkan 
kembali cerita Lina tentang 
penyebab bekas luka di pipinya. 
Kegiatan ini dilaksanakan pada 
dua tahap, yaitu (1) mengurutkan 
kalimat per paragraf, dan (2) 
mengurutkan paragraf untuk 
membentuk teks recount yang 
logis dan koheren. 


VIII SMP/MTs 























2. Gunakan teknik mengarahkan 'Menyalin dengan Tulis Tangan' yang 
ada di bagian Petunjuk Pengarah. 

3. Gunakan teknik mengarahkan peserta didik untuk 'Menanya' yang 
ada di bagian Petunjuk Pengarah. 

4. Gunakan teknik menilai yang terdiri atas 'Kriteria Penilaian' dan 
Tenilaian Lengkap dan Menyeluruh' untuk menilai bahasa tulis dan 
juga bahasa lisan peserta didik ketika membacakannya. 




5. Berikut adalah kunci jawabannya. 

[ Park I. 

- This is how X qof hhe scar on mu face. 

- When I was in Grade III, I had a liftf£\ * 

accidenf. A 

- I was helping muj mum rfONsje kifc&frr* J 

- We were making fri^l^£e fonQ^^fasf. 

a. Park a NTs 

- Suddenly I Fiha, who was fhen 

fwo 

and a half£&®*s ol^ 

- She i^a^J^ninq ^ kfb me. 

- hrUtfft.. ead on fhe fruinq pan. 
cau^hf her. 


was holding a hof spa+ula. 
^ verij hof on muj cheeh. 

MAC* s.p.afu.la....w.as.....o.n....my . 

Thank Go d , m c j sisfer was unharm ed. 




Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengasosiasi 


1. Mulailah dengan meminta peserta didik untuk membaca dan 
memahami instruksi untuk kegiatan ini. Gunakan teknik mengarahkan 
'Memahami Instruksi' yang berada di bagian Petunjuk Pengarah, 
yang pada intinya adalah seperti Kegiatan M, yaitu mengurutkan 






kembali cerita Siti tentang kegiatan 
tamasyanya ke desa kecil ketika 
dia masih di Kelas VI. Kegiatan 
ini dilaksanakan pada dua tahap, 
yaitu (1) mengurutkan kalimat 
per paragraf, dan (2) mengurutkan 
paragraf untuk membentuk teks 
recount yang logis dan koheren. 

2. Gunakan teknik mengarahkan 
'Menyalin dengan Tulis Tangan' yang 
ada di bagian Petunjuk Pengarah. 

3. Gunakan teknik mengarahkan 
peserta didik untuk 'Menanya' yang 
ada di bagian Petunjuk Pengarah. 

4. Gunakan teknik menilai yang 
Tenilaian Lengkap dan Menyel 
juga bahasa lisan peserta didil 


b::~j_ 



V 

lr=_ 

.. 

,,. 








’enilaian' dan 
bahasa tulis dan 
inya. 



class had a lour fo 


Tarm. 

\ I ale afhernoon on Safurdau 


‘ns eh 

P hhe rnyhf in a biy house. 


5. Berikut adalah kunci j. 

I. Pari- I 

- When ! 
a smaJlj 

- We^ped^ 

- Wepl j 
was aim® 

- We smnh 

a. PaN TV" 

- OTi Sunday 

.walked io lhe. farrm 

- When we yof fhere, some farmers were milkiny 

.-Hie cow.. 

- They fold us fo fry if, buf if was nof easy. 

- A-ffer we milked fhe cows, we had breakfasf. We 
had very nice hof milk for breakfasf. 


y, very early before sunrise, we 


HII SMP/MTs 






















3. Part- 3 

- Rffer breakfasf we helped fhe -Farmers, 

- Some of us helped fhem +o feed fhe cows, and 
some of us helped fhe farmers wash fhe cows. 

- Rf 10, we fook a resf, 

- Theij cjave each of us a bkj cjlass of cold fruify 
uoanurf. 

- Then we wenf home. 

- I will never...forgeffhe.. frip .fo .fhe farm,. 



Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengomunikasikan 

1. Mulailah dengan meminta pe- 
serta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami^f^t 
struksi' yang berada dibagian 
Petunjuk Pengarah, yanaprada 
intinya adalah meht/rank. 

Lina untuk 
pengalaman \ls 
dan Siti untuk 
pengalaman bert 
suatu dds^keci 
membaca tetapi < 
ceritakan secara lisan. 

2. Kegiatan ini hampir sama dengan 

kegiatan memerankan tokoh. Oleh karena itu dapat gunakan teknik 
mengarahkan 'Bermain Peran' yang ada di bagian Petunjuk Pengarah. 


3. Gunakan teknik mengarahkan peserta didik untuk 'Menanya' yang 
ada di bagian Petunjuk Pengarah. 















4. Gunakan teknik menilai yang terdiri atas 'Kriteria Penilaian' dan 
Tenilaian Lengkap dan Menyeluruh' untuk menilai bahasa lisan 
peserta didik. Perlu ditekankan di sini pentingnya penilaian sejawat di 
dalam kelompok masing-masing, agar bisa saling memberi masukan 
dan membetulkan. 


Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengomunikasikan 


1. Mulailah dengan meminta pe¬ 
serta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami In¬ 
struksi' yang berada di bagian 
Petunjuk Pengarah, yang pada 
intinya adalah membuat teks 
untuk menceritakan pengalam- 
an yang benar-benar dial; 
peserta didik yang 
mengubah hidupny 
pengalaman yang 

2. Gunakan teknik.. 
peserta didil^u^vtuk 
yang ada di 
Pengarah. 

*<y 

3. Pada tahap ini peserta didik menerapkan semua yang sudah dipelajari 
tentang \^$$&count. Ada dua tema dalam bentuk judul yang harus 
dikembangkan. Masing-masing memerlukan kreativitas peserta didik 
untuk mengembangkannya. 



4. Karena teks yang dihasilkan peserta didik adalah kreativitas masing- 
masing, kegiatan ini tidak disediakan kunci jawabannya. Gunakan 
teknik menilai yang terdiri atas 'Kriteria Penilaian' dan 'Penilaian 
Lengkap dan Menyeluruh' untuk menilai bahasa tulis dan juga bahasa 
lisan peserta didik ketika membacakannya. 


VIII SMP/MTs 















Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengomunikasikan 


1. Mulailah dengan meminta pe- 
serta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami In¬ 
struksi' yang berada di bagian 
Petunjuk Pengarah, yang pada 
intinya adalah mempresentasi- 
kan teks masing-masing ke 2 
kelompok lainnya, yang belum 
pemah mendengar teks yang 
akan disampaikan. 

2. Gunakan teknik mengarahkan 
peserta didik untuk 'Menanya' 
yang ada di bagian Petimmk 
Pengarah. 

. Kegiatan dimulai 


masmg-masmg 
dihasilkan 


4. Setelah di 
sebenar^c^yi 
belum pernap 




berlatih di dalam kelompok 
;edua teks recount yang telah 
■ing, benar, dan jelas. 


a^ing-masing melakukan presentasi yang 
cTa teman-temannya di kelompok lain, yang 
Jengar teks yang akan dibacakan. 

. Gunakan teknik menilai yang terdiri atas 'Kriteria Penilaian' dan 
'Penilaian Lengkap dan Menyeluruh' untuk menilai bahasa tulis dan 
ju^BS^sa lisan peserta didik ketika membacakannya. 




















Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengkomunikasikan 


Pada halaman ini, peserta didik 
diminta untuk melakukan eva- 
luasi diri mengenai apa yang 
sudah dipahaminya. 

Pada bagian pertama, peserta 
didik diminta untuk menuliskan 
apa yang sudah dipelajarinya di 
bab ini. 

Pada bagian kedua, peserta 
didik diminta untuk menuliskan 
bagian mana yang paling di- 
sukainya. 

Pada bagian ketiga, peserta 
didik diminta untuk menuliskan 
kesulitan-kesulitan yang diha- 
dapinya. 

Pada bagian keempat, pes< 
yang dilakukan untuk 



Diharapkan guru 
memberikan taml 
belum mema hami: 


|tan evaluasi diri ini, termasuk juga 
Wdial kepada peserta didik yang masih 
konsep pembelajaran yang sudah ada. 


^III SMP/MTs 













Chapter 

XI Don't forget it, please 


Kompetensi Dasar 


t 


1.1. Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Inggris sebagai 
bahasa pengantar komunikasi Internasional yang diwujudka« dalam 
semangat belajar. 

2.1. Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 

komunikasi interpersonal d-— 4 ~™— 

2.2. Menunjukkan perilaku jujur 
jawab dalam melaksanakan 
dan teman. 

2.3. Menunjukkan perilaki 
damai, dalam mel; 


3.13. Menerapk; 
kan fung! 
pemberit; 

4.16. MenarQ^i 
(notice),a 




unsur kebahasaan untuk melaksana 
pesan singkat dan pengumuman / 
*suai dengan konteks penggimaannya. 

a singkat dan pengumuman/pemberitahuan 
k dan sederhana. 


:eics tulis pesan singkat dan pengumuman/ pemberitahuan 
Lgat pendek dan sederhana, dengan memperhatikan 
iosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan 
konteks 








Materi Pokok 

Teks tulis (a) pesan singkat dan (b) pengumuman/ pemberitahuan 
(notice). 


Fungsi sosial 

Tindakan dilaksanakan sesuai yang diharapkan. 


Unsur kebahasaan 

- Kosa kata terkait dengan kegiatan, kejadian, peristiwa, dai 
penting bagi siswa dan guru 

- Tata bahasa: Kalimat imperatif positif, k a|iW i 

- Penggunaan nominal singular d; 
atau tanpa a, the, this, those, my, thei 
nominal 

- Ucapan, tekanan kata, intj 

- Ejaan dan tanda baca 

- Tulisan tangan .05 


a. MenyebutKan aari pesan singkat dengan atau tanpa 

informasi ring$£aperti Sorry, I'm in a meeting now. I'll call you back 
in 10 minute* Make sure you lock the gate when you leave. 

b. Menyebutk|^' tujuan dari pengumuman/ pemberitahuan ( notice) 
derfg|ffti;|iteu tanpa informasi rinci, misalnya The flag ceremony will 
be helcSon Monday, 17 August. Attendance is compulsory.-, An exam is 
in progress. Please be quite. 



Multimedia 

Layout dan dekorasi yang membuat tampilan teks lebih menarik 


^III SMP/MTs 




Topik 

Berbagai kegiatan, kejadian, peristiwa, dan hari penting bagi siswa 
dan guru, dengan memberikan keteladanan tentang perilaku santun, 
peduli, percaya diri, kerjasama, dan bertanggung jawab. 


Tujuan Pembelajaran 

Siswa terampil memahami teks tulis (a) pesan singkat dan (b) 
pengumuman/ pemberitahuan ( notice ) dengan tindakan dilaksanakan 
sesuai yang diharapkan., menggunakan ungkapan dengan strulSjur teks 
yang runtut dengan unsur kebahasaan yang benar dan sesutiivyteks, 
secara jujur, disiplin, percaya diri, bertanggung jawab, pedufeJ^ja sama, 
tertmapilan). \ 


dan cinta damai (sikap, pengetahuan, keterft^npilan). 


Pengantar Materi Utama 



» 


Dalam bab ini 
tulis fungsional 
pemberitahu; 
bab yang sama 
berupa teks singkat, 
tidak melaki 


Fungsi sosial 

PeQr^ p 


jar membuat dua macam teks 
yaitu ®?Wsan singkat dan (2) pengumuman/ 
id^^enis teks tersebut diajarkan pada satu 
“a»ya memiliki banyak kesamaan, antara lain 
ili meminta pembaca untuk melakukan atau 
[akan atau tidak mengerjakan, sesuatu. 


i pendek dan pengumuman/pemberitahuan adalah teks yang 
lazim digunakan untuk memastikan suatu tindakan dilakukan atau tidak 
dilakukan, sesuai dengan yang tertulis secara eksplisit. 






Struktur Teks 

Pesan tsingkat dan pengumuman/pemberitahuan biasanya langsung 
menyatakan secara eksplisit tujuannya, yang biasanya berupa perintah, 
instruksi, himbauan, larangan, atau pencegahan. Tujuan ini dapat diikuti 
atau tidak diikuti informasi rincinya. Sebagai contoh: 

Pesan singkat: 

Sorry, I'm in a meeting now. 

I'll call you back in 10 minutes. 

Make sure you lock the gate when you leave. 



Pengumuman/Pemberitahuan: 



(4) kosa kata yang digunakan bersifat khusus pada konteks 
penggunaannya, 

(5) karena disampaikan secara tertulis, maka ejaan, penggunaan 
huruf besar dan tanda baca, serta tulisan perlu dijaga ketepatan 
dan kejelasannya agar pesannya dapat diterima dengan benar oleh 
pembacanya. 




Topik 


Topik utama bab ini adalah tindakan atau kegiatan yang relevan 
dengan pengalaman dan kehidupan peserta didik sebagai remaja 
terpelajar di dalam atau di luar konteks pembelajaran di sekolah. Guru 
perlu memastikan bahwa setiap teks dan penggunaannya akan berdampak 
pada pembentukan perilaku jujur, disiplin, percaya diri, kerja sama, dan 
bertanggung jawab. 




o* 



Bab ini menyediakan banyak conto^teks pendek dan 

pengumuman/pemberitahuanyang akan menjadi bahanbagfpeserta didik 
untuk teks yang serupa yang relevan dan bermakKi bagi kehidupannya 
sebagai remaja terpelajar tingk atSMP yang bwSvfcwasan luas. 


Buku ini menekankan pentingnya SteTaja r mandiri. Konsep mandiri 
bukan berarti sendiri atau^dwpa bimbtflgan guru, tetapi dalam arti peserta 
didik bertanggung jawab melaj^sanakan setiap tugas sesuai dengan 
bimbingan yang dibefikan, da Tam buku ini, yaitu (1) melaksanakan 
setiap tugas se^aMfengaC^CT^diinstruksikan, (2) bekerjasama dengan 
kelompok, unrf saling ^^j nbantu, memberi balikan, dan mengoreksi. 


kelompok, un% saling ^^j nbantu, memberi balikan, dan mengoreksi, 
dan (3) n^manfa^kprt)imbingan guru sebaik-baiknya. Pada tahap 
belajar, kemandjr^h yang seperti ini tidak akan mematikan kreativitas, 
tetapi justru metuberikan dasar untuk pengembangan kreativitas yang 
terbimbin ibgkungan sosialnya. Kreativitas yang terbimbing adalah 


kreativitkf bukan hanya pada lingkup kognisi peserta didik yang 

sebenarnya memang masih memiliki banyak keterbatasan. 


kreativitS 



Untuk setiap kegiatan, terapkan arahan yang berjudul Trinsip 
Pembelajaran' dan 'Guru sebagai Model' yang ada di panduan pengarah. 






Panduan Teknis 

Penggunaan Buku Siswa 



Fokus Tahapan Kegiatan: Pembukaan 



Pembukaan dilakukan dengan 
menggunakan halaman pertama 
dalam bab ini. Gunakan teknik 


'Membuka Pembelajaran per 
Bab' yang ada di bagian Petunjuk 
Pengarah. 


Pada halaman tersebut terdapat 
gambar yang mengilustrasikan 
pentingnya pesan pendek dalam 
komunikasi sehari-hari antar 


tertempel di papan dengan paku 
wah, tertera tujuan pembelajaran 


anggota keluarga, yaitu 
papan berwarna cream dari 
empuk di ruang 
ruang makan di 
terdapat satu 
berisi sederet 


berwarna. Di 


V* 

kegiatar 


In this chapter I wjJf^earn 
to write sh^FVi&ssages 
to makA^J^^ 


- Dalam kegiatan pembukaan ini guru dapat mengajak peserta didik 
memperhatikan gambar tersebut dan mengarahkan mereka bahwa 
kemampuan menulis pesan pendek dan kemampuan memahami 
pengumuman publik adalah tuntutan yang nyata kehidupan sehari- 
hari saat ini, terlebih lagi dengan semakin lazimnya penggunaan sms 
dan media sosial di kalangan generasi muda, serta semakin maraknya 
papan notice dalam bahasa Inggris di tempat-tempat umum. 


VIII SMP/MTs 














Have you ever written a short message in your life, in Indonesian 
or in your local language? 

Have you seen short notices in English, on TV, in films, or perhaps 
in public places near here? 

What do we need to write short messages for? Give me examples 
when you think you need to write a short message to your sister/ 
brother, in Indonesian. Yes, to put the key under the flower pot, 
because you forgot to bring your key. Jangan Lupa Taruh Kuncinya 
di Bawab Pot. What else? Saya keluar sebentar. Tunggu saja ya. (dan 
seterusnya, sebanyak-banyaknya contoh yang dapat digali dari 
peserta didik). 

Have you seen a notice in English in a gas statioij? No 
Smoking. Thank You for Not Smoking. At school, in In&^Plesian? 
Dilarang Membuang Sampah Sembarangan, BuanglaJ^^rftpah pada 
Tempatnya. Jagalah Kebersihan. Whabdl^e? Belokjtffibmgsung. (dan 


seterusnya, sebanyak-bany; 
peserta didik). 

Dst. 

Sebagai pengantar uni 
di atas, guru dapat m< 
untuk memahami 
Misalnya, 

* ^>nowi 



ft digali dari 


juan pembelajaran tersebut 
:a perlu memiliki kemampuan 
>esan pendek dan pengumuman. 


Your sistownow jjavT|fg'a tour to Bunaken. You want her to buy 
you a T-shirt thesp. What do you need to do? 

Yes, you needio write her a short message and send it with the 
sms! Dopftyorget to buy me a T-shirt from Bunaken, ok? 

You fqygio\to ask your Mom to put her signature on your 
hpmpxvoric before she left to the market this morning. You have to 
hand in the homework with her signature to your English teacher 
at 11. What can you do? 

Yes, you can write her a short message on paper, and put it 
somewhere where she will find it easily, on the table, or on TV, 
or on your Mum's dressing table. You can write Mum, please 
sign my homework, and please take it my school. I have to hand 
in the homework at 11. You are the best Mum. 

The Music teacher wants the Choir Club to meet and practice on 
Monday afternoon, after school, in the hall. What can she do? 





Yes, she can write a notice and put it on the Notice Board. The 
Choir Club is to meet and practice on Monday afternoon after 
school in the hall. Cheers, Ibu Ani. 


Setelah peserta didik memiliki sedikit pemahaman tentang perlunya 
kemampuan menulis dan memahami pesan pendek dan pengumuman, 
guru dapat langsung menyebutkan tujuan pembelajaran dalam bab ini. 
Misalnya, 


Look, everybody. It is written here that we are going to learn 
two things ... (peserta didik diminta untuk membaca bersama 
guru tujuan yang tertera di halaman tersebut) ... to write short 
messages and to make notices. 

What for? What do we need to write short messages for? WhabBo 
we need to understand a notice for? Yes, we write shortjm^ggages 
or notices ... (peserta didik diminta untuk membaca b^^^a guru 
tujuan yang tertera di halaman tersebut)... to get jvfiat you want, 
to make other people do what we want. . ^ 

Fokus Kegiatan Pembelajaran: 

1. Mulailah deng; 
serta didik 
dan memaha 
kegiatan ini. 
mengarahkai 

struksi' yang Dhract^M^tiagian 
Petunjuk Pengarah, yang pada 
intinya adalab-t qjembacakan 
secara nyaring dan bermakna 
semua ^^a^fependek yang di¬ 
tin ggal kanibunya Beni. Kegiatan 
tersebut dilaksanakan oleh be- 
berapa individu di depan kelas. 

Kegiatan ini dilanjutkan dalam 
kelompok masing-masing, agar 
semua peserta didik berkesem- 
patan untuk berlatih dan 

mendapatkan balikan dari teman-teman sekelompoknya. 



PHI SMP/MTs 


















2. Kegiatan ini hampir sama dengan kegiatan memerankan tokoh. Oleh 
karena itu dapat gunakan teknik mengarahkan 'Bermain Peran' yang 
ada di bagian Petunjuk Pengarah. 

3. Gunakan teknik mengarahkan peserta didik untuk 'Menanya' yang 
ada di bagian Petunjuk Pengarah. 


4. Gunakan teknik menilai yang terdiri atas 'Kriteria Penilaian' dan 
Tenilaian Lengkap dan Menyeluruh' untuk menilai bahasa lisan 
peserta didik. 



Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengamati & Menanya 

1. Mulailah dengan meminta pe¬ 
serta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi 
kegiatan ini. Gunakan 
mengarahkan 'Mem; 
struksi' yang ber ada^Jfflflb gi ai 
Petunjuk Pengar 
identifikasi 


hari, di siang atmiiwB^e hari, di 
malam hari, dan di waktu-waktu 
tertentu lainnya. 

vO‘ 

2. Peserf^yayi^belajar menentukan 
pel^^eSan tersebut dengan 
menjralin pada kertas berwarna 

yang sesuai, dengan cara tubs tangan. Gunakan teknik mengarahkan 
'Menyalin dengan Tubs Tangan' yang ada di bagian Petunjuk Pengarah. 



3. Gimakan teknik mengarahkan peserta didik untuk 'Menanya' yang 
ada di bagian Petunjuk Pengarah. 

















4. Gunakan teknik menilai yang terdiri atas 'Kriteria Penilaian' dan 
Tenilaian Lengkap dan Menyeluruh' untuk menilai bahasa tulis dan 
juga bahasa lisan peserta didik ketika membacakannya. 

5. Berikut adalah kunci jawabannya. 


Di atas kertas BIRU, yang harus dikerjakan di pagi hari: 

- Sweep the floor twice a day, in the morning before you go to school 
and in the afternoon. 

- Always have breakfast before you go to school. 

- Make the bed every morning! 

Di atas kertas HIJAU, yang harus dikerjakan di siang atau sore hari: 

- Sweep the floor twice a day, in the morning before you go to scrap' 
and in the afternoon. 

- Don't forget to water the plant in the aftewfe^n! 

s/A> 

Di atas kertas PINK, yang harus dikerjakan di n 

- Make sure the backdoor is locked before yol^hJMbed. 

- Turn off the lights before you gp±<rbed.> 

Di atas kertas KUNING, yang harus* dikerj akan di waktu-waktu 
tertentu: 

f you finish eating. 

but (JjXKFStire you do your homework first, 
ijtfte refrigerator. Eat enough fruit and 


Wash the dishes 
You can play g 
You have a.lol 
vegetable everyday 
Dry the towels^ 
Don't make a r 


: line after you take a bath, 
ut your dirty clothes in the basket. 

Don't forgtfTfc dose the windows before you leave the house. 
Mop the floor pt least every two days. 




^III SMP/MTs 




Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengamati & Menanya 




1. Mulailah dengan meminta pe- 
serta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami In¬ 
struksi' yang berada di bagian 
Petunjuk Pengarah, yang pada 
intinya adalah mengidentifikasi 
setiap kalimat, menuliskan 
dengan tulisan tangan di buku 
catatan masing-masing, dengan 
menggunakan huruf besar dan 
membubuhkan tanda baca yang 
benar. 

2. Peserta didik belajar mengid 
fikasi kalimat, menggun 
huruf besar, dan membub 
mengarahkan peserta^M*p?'Me; 
Huruf Besar, dan Mtyhbubuh 
bagian Peh 


:an peserta didik untuk 'Menanya' yang 
^engarah. 

^ ^ _ 

4. Gunakan teJ*jK> menilai yang terdiri atas 'Kriteria Penilaian' dan 
'Penilaian Lengkap dan Menyeluruh' untuk menilai bahasa tulis dan 
juga bahasa Zz'san peserta didik ketika membacakannya. 

5. Berikut adalah kunci jawabannya. 

I Mom, X'm sorry X did no! have hme ho wash fhe dishes 
before I wenf fo school fhis morning. 

I'll do if when I yef home fhis affernoon, 

X Dad I am yoiny fo Dayu's house. We are yoiny fo do 
our homework. I'll yef home before six. 


r ang benar. Gunakan teknik 
Tfikasi Kalimat, Menggunakan 
ida Baca yang Benar' yang ada di 































3. Dad I'm sorruj X broke mu door. I -Fell on Fhe door 
when X -tripped over Fhe stool. 

Would cpu fix. if -for me, please? 


4. Rina, our < 


uard o-f -fhe 


iur qroup has Fo describe -fhe back ujai 
school. We have -fo hand-wri-fe jf on a piece o-f paper. 
Then, we have -fo pu-f i-f on The wall magazine. 

Dad, happtj bir-fhdaij. I'm sorry I was sTII -fas-f asleep 
when Ljouleff -for workThis morninq. 


Thanks -for beiny -fhe bes-f faFher. I love you.. Dad 

Tom, T is our -furn -fo cook -fhe dinner -for -fhe family 
daq. We have a loT o-f eyys, a cabbaye, carro-fs, shajJcTs 
and -foma+oes. 

Wha-f if we make fried rice and see ^Cbted ■ 

Grandma, we will have a parfy Fo\^bn 
house on Sundaq. 

fhV whol 


14- 

Will you sfay with us foj 



" " X 


8. Winda, I made a pudd 
some wifh your t^r^d^! 

my lasf 


^fou should have 
ae fridye. 


I puf a lof c 


Tin if{ 




Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengamati & Menanya 


. Mulailah dengan meminta peserta didik untuk membaca dan 
memahami instruksi untuk kegiatan ini. Gunakan teknik mengarahkan 
'Memahami Instruksi' yang berada di bagian Petunjuk Pengarah, yang 
pada intinya adalah melakukan refleksi tentang teks tulis pesan 
pendek dan pengumuman yang telah pelajari dan ketahui sampai 
pada tahap ini dengan cara melengkapi pernyataan dalam kotak 
refleksi. 


PHI SMP/MTs 





2. Guru membimbing peserta di- 
dik untuk merefleksikan yang 
sedang mereka pelajari saat 
ini: yaitu bahwa mereka belajar 
menulis dan memahami pesan 
pendek dan pengumuman, dan 
bahwa pesan yang baik jelas dan 
singkat. 

Gunakan teknik 'Melakukan 
Refleksi' yang ada di bagian 
Petunjuk Pengarah. 




Arahkan kegiatan ini dengan 
menanyakan dua pertanyaan 
berikut ini: 

- What are learning now? Yes, 
we are learning to write 

- What does a short messa; 
purpose and the details,to achie^ 

- What do you thin^^p 

. Penilaian dilakukarr pa^a^f^^atan hasil pengamatan. Selain itu 
gunakan juga,teknik mcnilhi yang terdiri atas 'Kriteria Penilaian' dan 
'Penilaian Lengkap daga Menyeluruh' untuk menilai bahasa tulis dan 
juga baK^s^fzsan didik ketika membacakannya. 

Berikut adalah kunci jawabannya. 


Lessages and notices. 
? Yes, it consists of the 


ige? Yes, it is short and clear. 


I'm now learning lo wri+e and unders+and 
lessages and nohces. 


s X Know -fhal a cjood message is shorl and clear . 































Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengumpulkan Informasi 


1. Mulailah dengan meminta pe- 
serta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami In¬ 
struksi' yang berada di bagian 
Petunjuk Pengarah, yang pada 
intinya adalah secara kolaboratif 
dalam kelompok membuat 6 
pesan pendek tertulis untuk 
anggota keluarga di rumah, 
tentang apa saja. Perlu dicek 
keotentikan pesan yang akan 
dibuat. 

2. Secara kolaboratif peserta didik 
belajar menghasilkan 6 kalimat 
yang sesuai dengan kenyal 
ditegaskan di sini bahwa ki 
tersebut mengusung satu' 

. Gunakan teknik m^ngarahk; 
ada di bagian Pei 



5 -masing. Perlu 
c yang akan dihasilkan 


irta didik untuk 'Menanya' yang 


4. Gimakan teknik mlrffiftyang terdiri atas 'Kriteria Penilaian' dan 
'Penilaian I.engkap dap Menyeluruh' untuk menilai bahasa tulis dan 
juga bahasa lisan peserta didik ketika membacakannya. 


Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengumpulkan Informasi 


1. Mulailah dengan meminta peserta didik untuk membaca dan 
memahami instruksi untuk kegiatan ini. Gunakan teknik mengarahkan 
'Memahami Instruksi' yang berada di bagian Petunjuk Pengarah, yang 
pada intinya adalah membacakan secara nyaring dan bermakna 
pesan-pesan pendek yang ditulis Udin dan Edo, secara komunikatif. 


^III SMP/MTs 

















Kegiatan tersebut dilaksanakan 
oleh 2 anak yang berdiri di 
tempat duduk masing, yang 
berjauhan namun dapat saling 
bertatap muka. Misalnya satu 
di ujung kiri depan dan yang 
lainnya di ujung kanan belakang. 
Yang satu di posisi dari tengah 
belakang dan yang lainnya di 
posisi samping kanan, dsb. 

2. Kegiatan ini hampir sama 
dengan kegiatan memerankan 
tokoh. Oleh karena itu dapat 
gunakan teknik mengarahkan 
'Bermain Peran' yang ada di 
bagian Petunjuk Pengarah. 

3. Gunakan teknik mengarahl 
ada di bagian Petunjuk 

4. Gunakan tel 
Tenilaian Lj 
peserta didil 



atas 'Kriteria Penilaian' dan 
untuk menilai bahasa lisan 


Fokus Kegiatan Pembelaj aran: Mengumpulkan Informasi 

vO* 

1. Mulailah dengan meminta peserta didik untuk membaca dan 
mdiipal%|¥hi instruksi untuk kegiatan ini. Gunakan teknik mengarahkan 
'Memhhami Instruksi' yang berada di bagian Petunjuk Pengarah, 
yang pada intinya adalah secara berpasangan, membuat percakapan 
tertulis dengan saling mengirim pesan pendek melalui telepon. 
Sebagai contoh adalah komunikasi antara Edo dan Udin di Kegiatan 
sebelumnya. 




















2. Secara berpasangan peserta di- 
dik belajar berkomunikasi dan 
saling berbalas dengan menulis 
pesan pendek seolah-olah 
dengan menggunakan telepon 
seluler tentang setiap rencana 
yang akan mereka lakukan. 
Dengan demikian masing- 
masing pasangan melakukan 
lima kali interaksi dengan 5 tema 
yang berbeda. 

3. Gunakan teknik mengarahkan 
peserta didik untuk 'Menanya' 
yang ada di bagian Petunjuk 
Pengarah. 

4. Gunakan teknik menilai yang t^ 
Tenilaian Lengkap dan Menyelui 
juga bahasa lisan peserta didil 

Pada tahap ini pesert^ , didik 
pendek tertulis denjjj§n*S@I® 1, 
Perbedaannya adalalx 
sedangkan pengumi 
sudah diangga p <marfi pu 




isikan isi dan bentuk pesan 
sejenis yaitu Pengumuman. 
lek biasanya imtuk orang tertentu, 
)tiblik. Pada tahap ini peserta didik 
ienentukan tujuan pesan serta informasi 




Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengasosiasi 


1. Mulailah dengan meminta peserta didik untuk membaca dan 
memahami instruksi imtuk kegiatan ini. Gunakan teknik mengarahkan 
'Memahami Instruksi' yang berada di bagian Petunjuk Pengarah, yang 
pada intinya adalah menyampaikan secara lisan enam pengumuman 
tertulis, bukan hanya dengan membaca tetapi menyampaikan secara 
lisan secara komunikatif. 


^III SMP/MTs 













2. Kegiatan tersebut hanya dapat 
memberikan kesempatan kepada 
beberapa individu. Oleh karena 
itu, kegiatan ini perlu dilanjutkan 
dalam kelompok masing- 
masing, agar semua peserta didik 
berkesempatan untuk berlatih 
dan mendapatkan balikan dari 
teman-teman sekelompoknya. 

3. Kegiatan ini hampir sama 
dengan kegiatan memerankan 
tokoh. Oleh karena itu dapat 
gunakan teknik mengarahkan 
'Bermain Peran' yang ada di 
bagian Petunjuk Pengarah. 


4. Gunakan teknik mengarahl 
ada di bagian Petunjuk Pen; 


5. Gunakan teknik me 
Tenilaian Lens 



r atas 'Kriteria Penilaian' dan 
iruh' untuk menilai bahasa lisan 


peserta did^^^T 

Fokus Kegiatan.P^tnbelaj aran: Mengasosiasi 

1. Mulailah/cJterfgan meminta peserta didik untuk membaca dan 
mem^^^^istruksi untuk kegiatan ini. Gunakan teknik mengarahkan 
'Memahami Instruksi' yang berada di bagian Petunjuk Pengarah, yaitu 

menuliskan 6 pengumuman untuk Kegiatan H dalam format yang 
layak untuk ditempelkan di tempat umum, sebagaimana layaknya 
pengumuman. 


2. Gunakan teknik mengarahkan 'Menyalin dengan Tubs Tangan' yang 
ada di bagian Petunjuk Pengarah. 




























3. Gunakan teknik mengarahkan 
peserta didik untuk 'Menanya' 
yang ada di bagian Petunjuk 
Pengarah. 

4. Gunakan teknik menilai yang 
terdiri atas 'Kriteria Penilaian' 
dan 'Penilaian Lengkap dan 
Menyeluruh' untuk menilai 
bahasa tulis dan format yang 
digunakan, dilihat dari segi 
kejelasan dan artistiknya. 


MEED 



Fokus Kegiatan Pembelajaran: 

Mengasosiasi 

1. Mulailah dengan mem 
peserta didik untuk 
dan memahami instru 
kegiatan ini. Gi 
mengarahkan 
struksi' yang bei 
Petunjuk Per^a^h, 
intinya adalah 
secara lisan semi 
teks pemberitahuan, 
hanya dengan membaca tetapi 
menyampaikan secara lisan 
secara komunikatif. Pada saat 
peserta didik mem-baca, peserta 
didik perlu meng-gunakan 
bahasa tubuh yang sesuai, 
dengan menunjuk, mengilus- 
trasikan dengan tangan, dsb. 



^III SMP/MTs 























2. Kegiatan tersebut dilaksanakan 
oleh beberapa individu di depan 
kelas. Kegiatan ini dilanjutkan 
dalam kelompok masing- 
masing, agar semua peserta didik 
berkesempatan untuk berlatih 
dan mendapatkan balikan dari 
teman-teman sekelompoknya. 

3. Kegiatan ini hampir sama 
dengan kegiatan memerankan 
tokoh. Oleh karena itu dapat 
gunakan teknik mengarahkan 
'Bermain Peran' yang ada di 
bagian Petunjuk Pengarah. 

4. Gunakan teknik mengarahkan 
peserta didik untuk 'Menanva^ 

5. Gimakan teknik menilj 
Tenilaian Lengkap 
peserta didik. . ^ 

Mf 

Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengasosiasi 



'Kriteria Penilaian' dan 
untuk menilai bahasa lisan 


1. Mulailah dengan meminta peserta didik untuk membaca dan 
memahag/Htastruksi untuk kegiatan ini. Gunakan teknik mengarahkan 
'Merri^nliryidnstruksi' yang berada di bagian Petunjuk Pengarah, yang 
pada intinya adalah secara kolaboratif membahas untuk menentukan 
tempat-tempat di mana setiap teks pemberitahuan yang digunakan 
di Kegiatan J dapat ditempatkan di sekolah. 








2. Peserta didik belajar menye- 
butkan dalam bahasa Inggris 
tempat-tempat yang tepat untuk 
menempatkan kedua belas teks 
pemberitahuan tersebut. 

3. Gunakan teknik menilai yang 
terdiri atas 'Kriteria Penilaian' 
dan 'Penilaian Lengkap dan 
Menyeluruh' untuk menilai 
bahasa tulis dan juga bahasa 
lisan peserta didik ketika mem- 
bacakannya. 


Fokus Kegiatan Pembelajaran: Men; 

1. Mulailah dengan meminta 
serta didik untuk 
dan memahami instru 
kegiatan ini. Gi 
mengarahkan 
struksi' yang ben 
Petunjuk Perl^a^h, 
intinya adalah sec; ' 
dalam kelompi 
teks pemberitahuan yang dapat 
dirasa diperlukan di sekolah. 
Bisa digunakan teks-teks yang 
sudah dicontohkan di latihan- 
latihan sebelumnya atau teks 
lain, dengan isi dan bentuk lain, 
yang bisa diambil dari internet 
atau sumber lain. 


■IEED 



WII SMP/MTs 

















2. Masing-masing peserta didik belajar secara bersama-sama 
menghasilkan teks-teks pemberitahuan. Peserta didik didorong untuk 
kreatif dalam hal desain tampilannya. Sarankan juga menggunakan 
kertas yang sudah terpakai (bukan kertas baru yang dibeli). 

3. Gunakan teknik mengarahkan peserta didik untuk 'Menanya' yang 
ada di bagian Petunjuk Pengarah. 


4. Gunakan teknik menilai yang terdiri atas 'Kriteria Penilaian' dan 
'Penilaian Lengkap dan Menyeluruh' untuk menilai bahasa tulis dan 
juga bahasa lisan peserta didik ketika membacakannya. 


Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengomunikasikan 


1. Mulailah dengan meminta pe¬ 
serta didik untuk mernba^a 
dan memahami instruksi uMt^ 
kegiatan ini Gunakan ^teknik 
mengarahkan 'Men^afflaii Ii 
struksi' yang bera&a W baj 
Petunjuk 

pada intiny^ *adalah 

kolaboratif dalam Jcelompok 
membuat pesan pendek 
yang terkaij S^slengan semua 
teks pemberitahuan yang 
telah digunakan di Kegiatan 
sebelumnya. 

V 

2. Gun a Kan teknik mengarahkan 
peserta didik untuk 'Menanya' 
yang ada di bagian Petunjuk Pengarah. 



3. Gunakan teknik menilai yang terdiri atas 'Kriteria Penilaian' dan 
'Penilaian Lengkap dan Menyeluruh' untuk menilai bahasa tulis dan 
juga bahasa lisan peserta didik ketika membacakannya. 
















Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengkomunikasikan 


Pada halaman ini, peserta didik 
diminta untuk melakukan eva- 
luasi diri mengenai apa yang 
sudah dipahaminya. 

Pada bagian pertama, peserta 
didik diminta untuk menuliskan 
apa yang sudah dipelajarinya di 
bab ini. 

Pada bagian kedua, peserta 
didik diminta untuk menuliskan 
bagian mana yang paling 
disukainya. 

Pada bagian ketiga, peserta 
didik diminta untuk menuliskan 
kesulitan-kesulitan yang diha- 
dapinya. 

Pada bagian keempat, pes< 
yang dilakukan untuk 



Diharapkan guru 
memberikan taml 
belum mema hami: 


|tan evaluasi diri ini, termasuk juga 
^jd'dial kepada peserta didik yang masih 
konsep pembelajaran yang sudah ada. 


^III SMP/MTs 











Chapter 

XII Mousedeer and Crocodile! 


Kompetensi Dasar 


V 


1.1. Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Inggris sebagai 
bahasa pengantar komunikasi Internasional yang diwujudka« dalam 
semangat belajar. 

2.1. Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 

komunikasi interpersonal d-— 4 ~™— 

2.2. Menunjukkan perilaku jujur 
jawab dalam melaksanakan 
dan teman. 

2.3. Menunjukkan per: B^peduli, kerja sama, dan cinta 

damai, dalam mel ;asi fungsional. 

dan unsur kebahasaan dari 
;an konteks penggunaannya. 

; naratif lisan dan tulis, berbentuk fabel 
a penggimaannya. 









Materi Pokok 


Teks naratif, berbentuk fabel pendek dan sederhana 


Fungsi sosial 

Memperoleh hiburan, menghibur dan mengajarkan nilai-nilai luhur 
melalui cerita dengan tokoh binatang. 


Unsur kebahasaan 

- Tata bahasa: Simple Past tense. Past Continuous Tense 

o* 

- Kalimat langung dan tidak langsung 

- Kosa kata: tokoh binatang dalam fabel, tempat 4a* 1 benda-benda 
terkait tokoh 


- Adverbia penghubung waktfl^^sf, tht 
finally, dsb. 



that, before, at last, 


ijuk waktu: a long time ago, 
'.mediately, dsb. 

dan plural secara tepat, dengan 
my, their, dsb secara tepat dalam frasa 


Ucapan, tekc 


cata, intonasi 




Struktur teks 

(gagasan utama dan informasi rinci) 

a. Memperkenalkan tokoh, tempat, waktu, terjadinya cerita 
(orientasi). 

b. Memberikan penilaian (evaluasi) tentang situasi dan kondisi 
terjadinya cerita. 

c. Memaparkan krisis yang terjadi terhadap tokoh utama (komplikasi) 

d. Memaparkan akhir cerita, di mana krisis berakhir (resolusi) 
dengan bahagia atau sedih 

e. Memberikan alasan atau komentar umum (reorientasi), opsional. 


Topik 




Cerita yang memberikan keteladanan tebtang perilafcu jujur, disiplir 
percaya diri, kerjasama, dan bertanggung jawab. . ♦ 

y 



Tujuan Pembelajaran 

Siswa terampil 
naratif, berbentuk fc 
hiburan, menghil 
dengan tokoh 
yang runtut de] 
secara jujui 
dan cinta d; 


Ran, dan menanyakan teks 
Vsederhana imtuk memperoleh 
l nilai-nilai luhur melalui cerita 
ngkapan dengan struktur teks 
i yang benar dan sesuai konteks, 
i diri, bertanggung jawab, peduli, kerja sama, 
^ngetahuan, keterampilan). 





Pengantar Materi Utama 


Dalam bab ini siswa belajar berinteraksi menggunakan cerita 
binatang (fabel) secara wajar sebagaimana terjadi dalam kehidupan 
sehari-harinya. Dalam kehidupan nyata, fabel digunakan secara wajar 
dengan cara disimak, dibaca, dibacakan, dibicarakan tentang isi dan 
pesan moralnya, serta ditulis ulang untuk dipublikasikan. Menjawab 
pertanyaan pemahaman tentang isi cerita, kegiatan belajar yang paling 
sering dilakukan di sekolah selama ini, sebenarnya bukanlah tindakan 
komunikatif yang lazim dilakukan dalam kegiatan sehari-hari. Juga sangat 
sedikit orang, yang dapat 'mengarang' atau menciptakan fabel, yaitu 
hanya mereka yang sangat berbakat. Sebagai bentuk teks kuno yang Rita 
kenal secara turun temurun, penciptaan fabel ti^ak seprodukbf^e^ituk- 
bentuk teks cerita lainnya. 



ituk belajar 
wajar, yaitu 
Lg lain, membaca, 
Ltuk dipublikasikan. 


Bab ini memberikan kesempatan 
berkomunikasi dengan menggun, 
mendengarkan fabel yang diceritak; 
membacakan fabel ke orang lai^^j^atfulis; 
dan bertanya jawab tentang isi 

Fungsi sosial , 

Bagi kehidu^a^ anak f^feel biasanya berfimgsi untuk menghibur dan 
sekaligus menumbuhlS™ penghargaan terhadap nilai-nilai luhur yang 
dijunjung tinggi oleb fnasyarakat di lingkimgannya, seperti kejujuran, 
kesetiaan, kebena^PV tlsb. Oleh karena itu fabel seringkali dibacakan 
kepada anak pada saat jiwa dan mentalnya dalam keadaan tenang dan 
rileks, seperti setelah mandi, menjelang tidur, dsb. Pada saat pembacaan 
fabel, anak Diasanya dibebaskan untuk bertanya, memverifikasi, 
membantah, dsb. Agar pembelajaran di kelas dapat mencapai fungsi 
sosial tersebut, pembacaan fabel hendaknya disertai dengan suasana kelas 
yang tenang dan nyaman. 


^III SMP/MTs 





Struktur Teks 


Fabel pada umumnya memiliki struktur yang dapat digolongkan 
sebagai gagasan utama dan informasi rinci, yang terdiri dari tindakan: 

1. memperkenalkan tokoh, tempat, waktu terjadinya cerita 
(orientasi), 

2. memberikan penilaian (evaluasi) tentang situasi dan kondisi 
terjadinya cerita, 

3. memaparkan krisis yang terjadi terhadap tokoh utama 
(komplikasi), 

4. memaparkan akhir cerita, di mana krisis berakhir (re$oMsli 
dengan bahagia atau sedih, 

5. memberikan alasan atau komentaj umum (reorii 2®)* 
opsional. 


Unsur Kebahasaan 


6V 

VN ^ 

Beberapa unsur kebam»M|£Jyan$£45^l|3i ciri fabel antara lain, 

Sj^berntplf £atst tense: Simple, Continuous, Perfect, 
Lgsung dan tidak langsung ( quoted 


(1) Kata kerja d; 

(2) Ter dap; 
dan repi 

(3) Kosa,tat^ 


a nama binatang dan tempat, waktu, dan 
)t dengan tokoh, 

(4) Penggui^^Bdverbia penghubung waktu, seperti first, then, after 
that, before, at last, finally, dsb. 

(5) Adv^Bfeldan frasa preposisional penunjuk waktu: a long time 
(fy&s&Sfay, in the morning, the next day, immediately, dsb. 

(6) Penggunaan nominal singular dan plural secara tepat, dengan 
atau tanpa deictic ( a, the, my, dsb.), 

(7) Ucapan, tekanan kata, intonasi, 

(8) Ejaan dan tanda baca, 

(9) Tulisan tangan. 





Topik 


Topik utama bab ini adalah keteladanan tentang perilaku jujur, 
disiplin, percaya diri, kerjasama, dan bertanggung jawab. 


Pengantar Bab 


Bab ini menyediakan banyak dua fabel. Satu fabel berasal dari bud< 
Indonesia, dan satu fabel dari budaya barat. 


Panduan Teknis 

Penggunaan Buku Siswa 



Pembukaan dilal 
menggunakan hal 
dalam bab ini, 

,) N 

Pada halaman tei 
gambar sungai 
buaya dari saj 

Di atasny^^^v kancil yang 
melompat^cfc®n satu punggung 
ke punggung lainnya, layaknya 
seperti jembatan. Berpura-pura 
menghitung jumlah buaya atas 
perintah Raja. Di latar depan, 
bagian bawah, tertera tujuan 
pembelajaran di bab ini. 


^III SMP/MTs 









In this chapter I will learn to communicate states and events in the past, in 
order 

to share the information with others 
to explain why things happened 
etc. 


Ajaklah peserta didik memperhatikan tersebut agar mengingatkan 
peserta didik yang pernah mendengar atau terbiasa dengan cerita- 
cerita tentang Kancil. Atau memperkenalkan bagi yang belum tahu. 
Misalnya, 


The title of this chaper is 'Mousedeer and Crocodilg'. /Wbat is 
mousedeer in Indonesian? Yes, Kancil. Have you readN^rieard 
stories about the mousedeer? What are the storiel’^bhut? The 
mousedeer and Pak Tani (the Farn^i^? The♦ eer and the 




other Mousedeer 
story? Ok, what did 
fe? How did he get what 


Elephant? What else? 

Now we are going to listen, t<j 
and Crocodile? Does anybody' 
Mousedeer do? How did.he du. 
he wanted? 


jelas, jangan terlalu cepat, dan 
'kuncinya. Tidak perlu terburu-buru. 
itiakan bahasa Inggris sebanyak-banyaknya, 
inaan kata-kata bahasa Indonesia. Misalnya, 

jika ada^»^ yang berkata 'Ya Bu, saya tahu', katakan 'Can you 
say thfThjn*English?' How do you say that in English? 'Yes, Mam, I 
(kalau belum bisa ditunggu sampai keluar pernyataannya) know.' 
- Jik^ctda anak berkata 'Ya Pak, saya pernah baca.' Katakan lagi 'In 
Ehglish, please! How do you say that in English?' 'Yes, I read it.' 





Setelah itu guru dapat langsung menyebutkan tujuan pembelajaran 
dalam bab ini. Misalnya, 


Look, everybody. It is written here that we are going to learn to... (peserta 
didik diminta untuk membaca bersama guru tujuan yang tertera di 

halaman tersebut)... to listen to a fable, ...to read ...,to read . 

What for? Why do we read fables? Yes, we like reading them. We enjoy 
listening to them. 

What else? Can we learn something from fables? Yes, we learn to be a 
good person. We know that cheating is not good. We know that we should 
be honest, we should work hard, we should not be greedy, etc. We know 
that if you do a good thing you will get a reward, if you do a bad thing, 
you will get get a bad thing. v' 

- Dsb. 

Kegiatan Mengamati dan Menanya S 

Kegiatan Mengamati dan Menanya^mintegfa^ikan karena keduanya 
saling mendukung: pada saat p^i^te&ian>p^^^ didik akan menemui 
banyak hal-hal baru sehingga peftiu dibcrbkesempatan untuk menanya. 
Sebaliknya, dengan menanya. peserta didik akan mendapatkan jawaban 
dan balikan, sehingga. akan menmgkatkan kualitas dan kuantitas 
pengamatan. Untuk mylqjLsa nakan rahap ini, gunakan Teknik Mengamati 
dan teknik Menanya^^ara^^^^^fasi. 

Gunakan teknik 'N^ngamati', 'Fokus Pengamatan', dan 'Menanya' 
yang ada di bagian panduan pengarah. 


Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengamati & Menanya 


1. Mulailah dengan meminta peserta didik untuk membaca dan 
memahami instruksi untuk kegiatan ini. Gunakan teknik mengarahkan 
'Memahami Instruksi' yang berada di bagian Petunjuk Pengarah, 
yang pada intinya adalah mendengarkan guru membacakan cerita 
Mousedeer and Crocodile (di halaman berikut). Tujuan kegiatan ini 




bukan hanya untuk pemahaman 
dalam bentuk seperti tes pema¬ 
haman, tetapi keterlibatan pe- 
nuh peserta didik ke dalam 
pembawaan cerita oleh guru. 

Untuk itu, guru kadang- 
kadang perlu mengulang-ulang 
beberapa kalimat yang panjang atau 
kata-kata kunci, meminta peserta 
didik untuk menirukan ungkapan- 
ungkapan tertentu, bertanya jawab 
tentang isi ceritanya, dsb. Guru 
perlu memastikan keterlibatan 
peserta didik dalam merespon guru 
dan memberi komentar secara lebih 
alami dan komunikatif (seperti 
halnya membacakan cerita kepai 
kegiatan ini dilaksanakan pai 
dalam lingkaran, santai. Pip) 
kebermaknaan pembaci 






EEE3 


Mousedee^ 
menggunakan 
nama tokoh-toj 

<^ N 

2. Peserta didil 



tidur). Kalau perlu 
peserta didik duduk 
kaku dapat mengurangi 


> dengan huruf besar dan tindak 
9*dalam cerita tersebut digunakan sebagai 


ikjjmsfear menyimak, menirukan, menjawab secara aktif, 
dan memberi komentar terhadap isi cerita yang dibacakan duru. 

v<y 

3. Gunakan teknik mengarahkan peserta didik untuk 'Menanya' yang 
ada di ba; gian Petunjuk Pengarah. 


4. Gimakan teknik menilai yang terdiri atas 'Kriteria Penilaian' dan 
Tenilaian Lengkap dan Menyeluruh' untuk menilai bahasa lisan 
peserta didik. 





















5. Berikut ini daftar pertanyaan selama, bukan setelah, pembacaan 
cerita. Tujuannya adalah untuk mengaktifkan proses mendengar dan 
keterlibatan peserta didik dalam pembacaan cerita. 


1. Who are the story about? 

2. What did Mousedeer want to do? 

3. Why could't he do it? 

4. How did he think the crocodiles could help him? 

5. Were they willing to help Mousedeer cross the river? 

6. Why did Crocodile sound friendly when he heard Mousedeer? 

7. Did the King actually ask him to count the number of the crocodiles 
in the river? 

8. Would the King give away free meat to the corcodiles? 

9. What did Crocodile tell all the other crocodiles to do? J0 * 

10. What did Mouse-deer do then? 

11. Was Mouse-deer clever or cunning 

12. To get what you want, would you 



* fruibs on bhe obher side 
lm bub he could nob cross 
Sdiles bhere, bub bhere was no 
' suddenly had an idea. 
I called oub. 


One day Mous^i 
ob bhe river. He i 1 
bhe river. There 
bridye across bhe 
He sbood on ver 

"Hello. Xs adl 

Crocodil^ heard him, he swam fasb bo meeb Mousedeer, 
and answered, riello, Mousedeer. How are you? Please come 
in." He prebemed bo be friendly. He had a plan, fis soon as 
Mousedeer yob near, he would snap him and eab him for 
breakfasb. 


Bub Mousedeer was sbandiny on bop of a biy sbone. In 
a proud voice he said, "Crocodile, I'm here bo do bhe Kiny's 
order. The Kiny will yive away free meab bo all crocodiles. He 
has senb me bo count bhe number of all bhe crocodiles here." 


PHI SMP/MTs 




Crocodile was so happtj fhaf he forjof his plan fo eaf 
Mousedeer. "Really? How will you counf us? v 

"Please call all your -Family, relafives, -Friends, neighbours. 
Tell -Fhem fo line up from here fo fhe ofher side of fhe river," 
ordered Mousedeer. 


Before lony, all fhe crocodiles were in a lony line across 
fhe river. Then, Mousedeer jumped onfo fhe bach of one 
crocodile fo anofher, counfiny loudly "One, Two, Three, Four." 
When he yof fo fhe lasf crocodile he said "One hundred!" and 
yuickly jumped up fo fhe land. 


e?" ashed Crocodile. 


"How many are we 

"One hundred. Hahaha, X fooled^ 
a bridge fo cross fhe river. Bye! 




Fokus Kegiatan Pembelajaran: M< 

1. Mulailah deng^u 
serta didil 
dan memal 
kegiatan 
mengar^^=> i -> 
struksi' yai 
Petunjuk P^^alah, yang pada 
intinya. a^fteh menjawab per- 
tanyaan guru secara lisan, untuk 
mengetahui pesan moral fabel 
tersebut, yaitu kepandaian 
bukan seharusnya digunakan 
untuk memperdaya orang lain, 
cheating or making use of others is 
not the nature of a smart boy or girl, 
if you are smart, you will not cheat 
your friends, dsb.. 


Xmdu! Thanhs for qiv 

e JO 


3 ,v,n 3 r 



‘--T 






















2. Peserta didik belajar menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 
disampaikan secara lisan oleh guru secara komunikatif. Perlu 
diupayakan agar peserta didik juga menjawab pertanyaan dalam 
bahasa Inggris sederhana. 

3. Gunakan teknik mengarahkan peserta didik untuk 'Menanya' yang 
ada di bagian Petunjuk Pengarah. 


4. Gunakan teknik menilai yang terdiri atas 'Kriteria Penilaian' dan 
Tenilaian Lengkap dan Menyeluruh' untuk menilai bahasa lisan 
peserta didik. 

5. Berikut adalah contoh jawaban atas setiap pertanyaan yang terdap 
buku peserta didik 

l What- can we learn from Mous< 

Mousedeer was smart- buf he 
he could cjef whaf he wanf< 
smart- bouj. Dsb. 


X Whaf can we lear 
Crocodile wa like 
order fo qef wh< 

C 

3. Xs if qood fa 
No. You 
have fo 



cheafed his friend in 


jiff tjou wanf somefhincj cjood, u jou 
bd way foo. Dsb. 


• if you were Mousedeer? 
nhof swim, I would find fruifs from ofher 


4. Whaf would yc 

Because PW n ' 

places.OO^ 

If I cqp'swim, I would find a place swim where fhere is 
no crocodile. I will find ofher hinds of foods. Dsb. 


5. Whaf would you do if you were Crocodile’? 3 

I would nof cheaf Mousedeer fo eaf him because he is 
his friend. I would find ofher animals fo eaf. Dsb. 


PHI SMP/MTs 




Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengumpulkan Informasi 


1. Mulailah dengan meminta pe- 
serta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami In¬ 
struksi' yang berada di bagian 
Petunjuk Pengarah, yang pada 
intinya adalah menyalin cerita 
ke dalam buku masing-masing. 
Caranya adalah dengan meminta 
salah satu anak yang bisa 
menulis tangan dengan baik di 
papan tulis untuk menulis di 
papan tulis, dan peserta didik 
lain menyalin, mengikuti. 


2. Gunakan teknik mengaral 
ada di bagian Petunjuk 


■GE-EEED 




f 





fgan Tulis Tangan' yang 
didik untuk 'Menanya' yang 


I fang terdiri atas 'Kriteria Penilaian' dan 
vlenyeluruh' untuk menilai bahasa tulis dan 
serta didik ketika membacakannya. 


Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengumpulkan Informasi 


1. Mulailah dengan meminta peserta didik untuk membaca dan 
memahami instruksi untuk kegiatan ini. Gunakan teknik mengarahkan 
'Memahami Instruksi' yang berada di bagian Petunjuk Pengarah, yang 
pada intinya adalah membacakan secara nyaring dan bermakna 
cerita Mousedeer and Crocodile, secara komunikatif, kepada teman- 
temannya, sebagaimana telah dicontohkan guru pada Kegiatan 
sebelumnya. 
























2. Kegiatan tersebut hanya dapat 
memberikan kesempatan kepada 
beberapa individu. Oleh karena 
itu, kegiatan ini perlu dilanjutkan 
dalam kelompok masing-masing 
di Kegiatan E, agar semua 
peserta didik berkesempatan 
untuk berlatih dan mendapatkan 
balikan dari teman-teman seke- 
lompoknya. 

3. Gunakan teknik mengarahkan 
peserta didik untuk 'Menanya' 
yang ada di bagian Petunjuk 
Pengarah, terutama jika mene- 
mui kesulitan dalam teknik 
penyampaian. 

4. Gunakan teknik menilai yai 
'Penilaian Lengkap dan MeU, 
peserta didik. 

*■ 

Fokus Kegiatan Pe] 

1. Mulailah des^n n 
serta didik u“‘ 
dan memahami 
kegiatan ink 

mengarahkJj^^vKjemahami In- 
struksi' berada di bagian 

Petunjuk Pengarah, yang pada 
intinya adalah membacakan 
secara nyaring dan bermakna 
cerita Mousedeer and Crocodile, 
secara komunikatif, kepada 
teman-temannya, sebagaimana 
telah dicontohkan guru pada 
sebelumnya. 



iferia Penilaian' dan 
’ menilai bahasa lisan 


ipulkan Informasi 














































2. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam kelompok masing-masing agar 
semua peserta didik berkesempatan untuk berlatih dan mendapatkan 
balikan dari teman-teman sekelompoknya. 

3. Gunakan teknik mengarahkan peserta didik untuk 'Menanya' yang 
ada di bagian Petunjuk Pengarah., terutama jika menemui kesulitan 
dalam teknik penyampaian. 


4. Gunakan teknik menilai yang terdiri atas 'Kriteria Penilaian' dan 
'Penilaian Lengkap dan Menyeluruh' untuk menilai bahasa lisan 
peserta didik. 

♦ vaQ 

Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengumpulkan InfornHasi 

v Oy J 

1. Mulailah dengan meminta pe- \ 

serta didik untuk membra *** i 

dan memahami instruksi umpk 
kegiatan ini. Gunakan ^eknik 
mengarahkan 'MemahAi 
struksi' yang bera&akW baj 
Petunjuk 

pada intinya^aaalah 
ringkasan cerita betrdasarkan 
8 pertanyaan yang diberikan. 

Tujuan kegiMi&E ini adalah 
meningkatkankesadaran peserta 
didik terfiltdap struktur teks 
cerita!^pi^\karena itu peserta 
di5(^N(mrus menulis jawaban 
secara lengkap. Untuk tetap 
berada dalam konteks cerita, 

jawaban juga tidak ditulis dengan angka, tetapi disatukan dalam satu 
paragraf. 






















2. Secara kolaboratif dalam kelompok masing-masing, peserta 
didik belajar mendapatkan jawaban dari semua pertanyaan dan 
menyusunnya menjadi ringkasan cerita dalam satu paragraf. Untuk 
beberapa pertanyaan, jawaban dapat langsung disalin dari teks, tetapi 
untuk beberapa pertanyaan, jawaban perlu disesuaikan untuk dapat 
dimasukkan dalam cerita secara logis. 

3. Gunakan teknik mengarahkan peserta didik untuk 'Menanya' yang 
ada di bagian Petunjuk Pengarah.. 


4. Gunakan teknik menilai yang terdiri atas 'Kriteria Penilaian' dan 
Tenilaian Lengkap dan Menyeluruh' untuk menilai bahasa tuli$ im 
juga bahasa lisan peserta didik ketika membacakannya. 

5. Berikut adalah kunci jawabannya. 

The sfory is abouf Mousedeer and Croc 
Mousedeer wanfed fo cross^hi^ riverx" 
on fhe ofher side of fhe river. 

T@fere uc 

EroS$ 

elp him by makiny 


r fhe fruifs 


He couldn'f do if becausq 

and fhere was.no 

He fhouyhf fhe croco, 
fhemselves a bi^ v 
He fold Crocodilq 
friends, neiqhb(>0 
one side of^jt rQ/g 


■nany crocodiles 


’ familt 
. fold 
of her 


2 


relafives, 

m fo line up from 


ine, Mousedeer jumped onfo fhe 
ie fo anofher, counfiny loudly "One, 


When fhey u/eqe 
back of one crpl 
Two, Three, FqfCTf* 

Finallu, he <$ok^%qef fo fhe ofher side of fhe river 
safely. 


Halaman 211 

Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengumpulkan Informasi 

1. Mulailah dengan meminta peserta didik untuk membaca dan 
memahami instruksi untuk kegiatan ini. Gunakan teknik mengarahkan 


^III SMP/MTs 




'Memahami Instruksi' yang 
berada di bagian Petunjuk 
Pengarah, yang pada intinya 
adalah mendengarkan guru 
membacakan cerita A Wolf in a 
Sheep Clothing, yang juga sudah 
tersedia di buku peserta didik. 
Tujuan kegiatan ini bukan hanya 
untuk pemahaman dalam bentuk 
seperti tes pemahaman, tetapi 
'menghidupkan cerita', untuk 
mengupayakan keterlibatan pe- 
nuh peserta didik ke dalam pem- 
bawaan cerita oleh guru. 


Untuk itu, sebagaimana di 
Kegiatan A, guru kadang-kadang 
perlu mengulang-ulang beben 
kunci, meminta peserta 
tertentu, bertanya jawab tei 
keterlibatan peserta 
secara lebih alami d 
kepada anak 


pada ruang 
kelas yang k; 

2. Peserta ^frdil 
aktif, dan mgi 




tjang atau kata-kata 
ungkapan-ungkapan 
>. Guru perlu memastikan 
guru dan memberi komentar 
iperti halnya membacakan cerita 
perlu kegiatan ini dilaksanakan 
duduk dalam lingkaran, santai. Format 
ifangi kebermaknaan pembacaan cerita. 


jar mendengarkan, menirukan, menjawab secara 
i komentar terhadap isi cerita yang dibacakan guru. 


3. Gunakan teknik mengarahkan peserta didik untuk 'Menanya' yang 
ada di ba; gian Petunjuk Pengarah. 


4. Gunakan teknik menilai yang terdiri atas 'Kriteria Penilaian' dan 
'Penilaian Lengkap dan Menyeluruh' untuk menilai bahasa lisan 
peserta didik. 


























Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengumpulkan Informasi 


1. Mulailah dengan meminta pe- 
serta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknik 
mengarahkan 'Memahami In¬ 
struksi' yang berada di bagian 
Petunjuk Pengarah, yang pada 
intinya adalah mengidentifikasi 
kalimat-kalimat dalam cerita 
yang sesuai dengan pernyataan 
yang diberikan, menuliskan 
dengan tulisan tangan di buku 
catatan masing-masing. Untuk 
memudahkan peserta didik, 
kegiatan ini dikerjakan per 
paragraf. 



#fa didiloMengidentifikasi Kalimat, 
l MerapraaMnkan Tanda Baca yang 
injuk PeVigarah. 

:a didik untuk 'yang ada di bagian 


2. Gunakan teknik mengarahkc 
Menggunakan Huruf Bes; 

Benar' yang ada di ba^iai 

3. Gimakan teknik 
Petunjuk Pengaraj^ 

4. Gunakan teknik yang terdiri atas 'Kriteria Penilaian' dan 

'Penilaian I.engkap dap Menyeluruh' untuk menilai bahasa tulis dan 
juga bahasa lisqrfte&erta didik ketika membacakannya. 

5. Berikut adalah kunci jawabannya. 

The firs! paragraph 

1 The slorij is abouf a big wolf. 

.There was.a.big wolf. 


ITIII SMP/MTs 
















X He wanhed ho sheal a sheep buh he couldnh. 

He was waihiny -For a chance -Fo sheal a sheep, bu-F -Fhe 
shepherd ana his doy conhinuously chased him away. 

3. He could no-F wai-F any longer. 

Afher a week, -Fhe wol-F beyan ho yeh very hunqry 
and hhouyhh, "X mush -Find a way ho yeh close ho The 
.sheep, “. , 


4. He -Found a way ho yeh in. 

Ih was by luck hhah he -Found a sheep's skin. ^ 

.He care-Fully pulled hhe.♦ Q. 

skin over his body so hhah none o-F his yrey hur N 
showed under hhe whihe sheep s^siT Q * 

Then he could walk in easily anc^f^w he > ^0yp hhe 

middle o-F hhe herd. WJT 


TFie second parayrapFi 

I. He only wanhed ho 
The biq wol-F J^i 
hhe lambs, 



losh delicious sheep were 
leep. 


X He did s^ehFiirA^^yhFien Fie could eah a lamb. 

He hhen imiha^ea hne voice o-F a ewe or a mohher 
sheep. He'w^^easily chieah a lamb wFio hFiouyhh hhah 

he was J^svmohher. And, hhe lamb -Followed him ho hhe 
woods. There, Fie evenhually ahe hhe innocenh lamb. 

.w. 

3. He aFe hoo many lambs and yoh very fah 


For manu days, he could eah as many lambs as his 
shomacFi coula hake. 

The biy wol-F yoh biyqer and biyyer everyday. 

Now he looked like the biyyesh sheep on earhh. 










The -Hnird paragraph 


I. The shepherd was cjoincj ho have a parhj. 

One daij hhe shepherd was planning ho hold a parhj. 
.He would invihe many relahives and.friends. 

X He needed a very bicj sheep for hhe parhj. 

So, he decided ho slauyhher hhe biyyesh sheep from 
.hhe.herd.,. 


3. He chose hhe bicjcjesh sheep, buh he did noh Know hhah ih wqs 
a wolf. The shepherd approached hhe biyyesh 

sheepvertj slowly and carefully. Guess who ih was?^ 

The wolf, of course, who was Tully cohered bu 

whihe sheep skin 1 

4. The wolf could noh save himself. 

Buh, hhe wolf was so fah hha 
fiyhh for his safehy. 

5. He was finally killed. , 

Very easilt) hh% 


Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengasosiasi 




1. Mulailah dengari meminta peserta didik untuk membaca dan 
memahami mstruksi untuk kegiatan ini. Gunakan teknik mengarahkan 
'Memahami Instruksi' yang berada di bagian Petunjuk Pengarah, yang 
pada intinya adalah menjawab pertanyaan yang sama untuk cerita yang 
berbeda. Tujuannya adalah peserta didik menjadi sadar bahwa Jungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan adalah faktor-faktor penciri 
jenis teks. Kedua cerita tersebut di atas termasuk dalam satu jenis teks, 
yaitu fabel, sehingga serangkaian pertanyaan yang sama tentang ketiga 
unsur teks dapat ditanyakan tentang keduanya. 


PHI SMP/MTs 











2. Gunakan teknik mengarahkan 
peserta didik untuk 'yang ada di 
bagian Petunjuk Pengarah. 

3. Gunakan teknik menilai yang 
terdiri atas 'Kriteria Penilaian' 
dan 'Penilaian Lengkap dan 
Menyeluruh' untukmenilaibahasa 
tulis dan juga bahasa lisan peserta 
didik ketika membacakannya. 

4. Berikut adalah kunci jawabannya. 


Who is -Fhe s-Fory abouf? 

The s-Fory is abou-F animals, 

Mousedeer and Cro£ 
Wha~F did Moused 


0 


v- 




The^^^ is abou-F an ani- 

iy. .WQl£ sheep, . 

lambs. 

xin-F -Fo do? 

The wol-F wan-Fed some-Fhiny 
+ha-F he could ye-F easily. 


Because Ihe wol-F had a 

problem: . 

-Fhe shepherd and -Fhe doy 


Because 
problem: 

+he crq^^e* 

1 con-Finually chased him 
away. 

Did Mousedeer/-Fhe wol-F -Find an hones-F way -Fo do rF? 


Mousedeer did no-F -Find an 
hones-F way -Fo ye-F -Fhe -Frui-Fs: 

he chea-Fed Crocodile. 


The wol-F did no-F -Find an 
hones-F way -Fo ye+ -Fhe 
lambs 

he chea+ed -Fhe shepherds 
and -Fhe doy.. 















































Whal did Mousedeer/ttie wolf do +0 gel whg-j- he watted? 

Mousedeer tt>ld Crocodile 
tto+ tte Kin^asked him >0 
coutt hhe number o-F 
crocodiles in tte river by 
beiny in a line. 

Does Mousedeer/tte wolf have a happy or sad ending? 


The wol-F covered himsel-F 

witt) a. sheep's, skin. 

so ttaf he looked like a 
sheep. 


The s+ory has a happy 
ending. 


Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengasosi; 


1. Mulailah dengan meminta pe- 4 ,#>4 
serta didik untuk membaca \ 1 

dan memahami instruksi unj 
kegiatan ini. Gunakan 
mengarahkan 'Memahal 
struksi' yang berada. di t 
Petunjuk Pengarak-JJUng 
intinya adalah 
secara nyaring dan 
cerita A Wolf in Sfl&KQothing, 
secara komunil^wX kepada 
teman-temamnrffXctengan bim- 

n\V\ 


The sfory has a sad 
end,ng. 

. ^ 

wJr 


bingan gunk 

v" 

an terse 



2. Kegiatan rersebut hanya dapat 
memberikan kesempatan kepada 
beberapa individu. Oleh karena 

itu, kegiatan ini perlu dilanjutkan dalam kelompok masing-masing di 
Kegiatan K, agar semua peserta didik berkesempatan untuk berlatih 
dan mendapatkan balikan dari teman-teman sekelompoknya. 


VIII SMP/MTs 





















3. Gunakan teknik mengarahkan peserta didik untuk 'Menanya' yang 
ada di bagian Petunjuk Pengarah., terutama jika menemui kesulitan 
dalam teknik penyampaian. 

4. Gunakan teknik menilai yang terdiri atas 'Kriteria Penilaian' dan 
Tenilaian Lengkap dan Menyeluruh' untuk menilai bahasa lisan 
peserta didik. 


Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengasosiasi 






1. Mulailah dengan meminta pe¬ 
serta didik untuk membaca 
dan memahami instruksi untuk 
kegiatan ini. Gunakan teknil 
mengarahkan 'Memahami 
struksi' yang berada di 
Petunjuk Pengarah, yarn 
intinya adalah seperti 
D, membacakan sej 
dan bermakna 
Sheep Clothim 
kepada tematpl 
mana telah dieo 
Kegiata<Q^di 
masing. 

2. KegiatanJ^f&ebut dilaksanakan dalam kelompok masing-masing agar 
semua peserta didik berkesempatan untuk berlatih dan mendapatkan 
balikan c lari teman-teman sekelompoknya. 



3. Gimakan teknik mengarahkan peserta didik untuk 'yang ada di bagian 
Petunjuk Pengarah, terutama jika menemui kesulitan dalam teknik 
penyampaian. 


4. Gimakan teknik menilai yang terdiri atas 'Kriteria Penilaian' dan 
'Penilaian Lengkap dan Menyeluruh' untuk menilai bahasa lisan 
peserta didik. 












Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengkomunikasikan 


Pada halaman ini, peserta didik 
diminta untuk melakukan eva- 
luasi diri mengenai apa yang 
sudah dipahaminya. 

Pada bagian pertama, peserta 
didik diminta untuk menuliskan 
apa yang sudah dipelajarinya di 
bab ini. 

Pada bagian kedua, peserta 
didik diminta untuk menuliskan 
bagian mana yang paling di- 
sukainya. 

Pada bagian ketiga, peserta 
didik diminta untuk menuliskan 
kesulitan-kesulitan yang diha- 
dapinya. 

Pada bagian keempat, pesd 
yang dilakukan untuk v 




a untuk menuliskan usaha 
innya. 


Diharapkan guru 
memberikan taml 
belum mema hami: 


tan evaluasi diri ini, termasuk juga 
^ddial kepada peserta didik yang masih 
;onsep pembelajaran yang sudah ada. 


ITIII SMP/MTs 












Special 

Chapter 


Let's enjoy the song! 


Kompetensi Dasar 


1.1. Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Inggris sebagai 
bahasa pengantar komunikasi Internasional yang diwujudka« dalam 
semangat belajar. 

2.1. Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan 

komunikasi interpersonal d-— 4 ~™— 



2.2. Menunjukkan perilaku jujur, 
jawab dalam melaksanakan 
dan teman. 

..nS 

2.3. Menunjukkan perilaki 
damai, dalam mel; 

3.15.Memahami 
dalam lai 


peduli, kerja sama, dan cinta 
F asi fungsional. 

Lsur kebahasaan dalam lagupesan 








Materi Pokok 


Lagu pendek dan sederhana. 


Fungsi sosial 

Memahami pesan moral lagu dan menghargai lagu sebagai karya 

seni. 


Unsur kebahasaan 

- Kata, ungkapan, dan tata bahasa dalam karya seni berbenl 

- Penggunaan nominal singular dan plural secara tap 

atau tanpa a, the, this, those, my, their, dshiebera teda|-e 
nominal (*^0* 

- Ucapan, tekanan kata, intonasi \ 

- Ejaan dan tanda baca. 

- Tulisan tangan. 


Topik 

Hal-hal yang 
perilaku peduli dan ci 

< 6 * 

Tujuan Pembelaj 



Lgan 

frasa 


lanan dan inspirasi untuk ber- 


Siswa teratepd/memahami lagu pendek dan sederhana untuk 
memahami pesap,moral lagu dan menghargai lagu sebagai karya seni, 
menggunak^k urisur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks, secara 
jujur, disiplin, percaya diri, bertanggung jawab, peduli, kerja sama, dan 
cinta damai (sikap, pengetahuan, keterampilan). 


^III SMP/MTs 




Pengantar Bab 




Dalam bab ini peserta didik akan diperkenalkan dengan lagu 
sederhana, "The More We Get Together". Peserta didik akan diminta 
untuk menikmati lagu beserta memaknai isi dari lagu tersebut. 


Panduan Teknis 

Penggunaan Buku Siswa 


Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengama 

- Pembukaan dilakukan dengan 
menggunakan halaman per] 
dalam bab ini. Gunakan t< 

'Membuka Pembelajai 
Bab' yang ada di bagyg% 

Pengarah. 

- Pada bab : 
difokuskan 
pesan d^r^J 

- Guru dap; 
peserta 
lagu 
ungl 



o Do you like music? 
o Who is your favourite singer? 
o What is your favourite song? 

o Would you like to share with us what the song is about? 

















Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengamati 


Di dalam halaman ini terdapat 
teks lagu "The More We Get 
Together". 

Pertama-tama, bersama dengan 
guru peserta didik dapat 
membaca teks lagu tersebut. 

Jika memungkinkan, peserta 
didik dapat menyanyikan lagu 
tersebut bersama-sama. 

Arti per kalimat dari lagu ini 
adalah: 

o Semakin sering kita bersama, 
bersama, bersama, 
o Semakin kita sering bersama, 
maka kita pun akan semakii 
o Karena teman-temanmu 
adalah teman-temanm 
Semakin kita semww 



^III SMP/MTs 

















Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengumpulkan Informasi & 
Mengasosiasi 


Selain lirik lagu yang sudah biasa 
kita nyanyikan, kita pun dapat 
menyanyikannya dengan versi 
lain. 

Kita dapat mengganti kata gaet 
dengan clap (tepuk tangan), hop 
(melompat), shake (bergoyang), 
ataupun wiggle (menggeliat). 

Peserta didik diminta untuk 
menuliskan kembali lirik lagu 
tersebut dengan perubahan kata 
yang diminta dengan tulisan 
tangan yang rapi dan tanda baca 
yang baik dan benar. 

Hasil tulisan peserta di< 
diharapkan adalah: ^ 

The more we clapL$oget 


L# 



ter, together, 
the happier we'll be. 
my friends and my friends are your friends, 
together the happier we'll be. 


together, together, together, 
we hop together, the happier we'll be. 
bur friends are my friends and my friends are your friends. 


- The more we hop together the happier we'll be. 


o The more we shake together, together, together. 

The more we shake together, the happier we'll be. 

For your friends are my friends and my friends are your friends. 
The more we shake together the happier we'll be. 






















o The more we wiggle together, together, together. 

The more we wiggle together, the happier we'll be. 

For your friends are my friends and my friends are your friends. 
The more we wiggle together the happier we'll be. 


Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengomunikasikan 


- Pada halaman ini peserta didik 
diminta untuk menuliskan apa 
makna dari lirik lagu. 

- Peserta didik dapat berdiskusi 
dengan teman-temannya menge- 
nai pendapat masing-masing. 

- Peserta didik diharapkan dapat 
menuliskan jawaban deng; 
tulisan tangan yang rapi da., 
tanda baca yang baik dan benar.» 




^III SMP/MTs 












Fokus Kegiatan Pembelajaran: Mengomunikasikan 


Pada halaman ini, peserta didik 
diminta untuk melakukan eva- 
luasi diri mengenai apa yang 
sudah dipahaminya. 

Pada bagian pertama, peserta 
didik diminta untuk menuliskan 
apa yang sudah dipelajarinya di 
bab ini. 

Pada bagian kedua, peserta 
didik diminta untuk menuliskan 
bagian mana yang paling di- 
sukainya. 

Pada bagian ketiga, peserta 
didik diminta untuk menuliskan 
kesulitan-kesulitan yang 
dapinya. 

Pada bagian keempail 
yang dilakukamui 




&- 


uliskan 


Diharapkan g 
memberikan' 
belum memahar 


diminta untuk menuliskan usaha 
%e depannya. 

St bagian evaluasi diri ini, termasuk juga 
rad remedial kepada peserta didik yang masih 
ira utuh konsep pembelajaran yang sudah ada. 













Classroom 

Language for is ^ 

Teachers 

Bahasa Inggris Kelas Vi 


<y 





Classroom Language 

for Teachers 


Berikut merupakan beberapa instruksi sederhana yang dapat 
dipergunakan oleh guru sebagai variasi dalam bahasa yang 
digunakan di dalam kelas. Beberapa instruksi sederhana ini 
diharapkan dapat memperkaya guru dan peserta didik dalam 
menciptakan English Environment. 


Mengingatkan Peserta Didik tentang PR atau Tugas Lainnya 


English 

Bahasa Ind^n^fe 

This is your homework for tonight. 

Ini PRd^ian unfcfQCrnfcJarn ini. 

Do exercise 15 on page 27 for your home¬ 
work. 

Kerjakan latihan*15 halaman 27 untuk 
PR. 

Prepare the next chapter for Tuesday: 

Pelajar^Sab berikutnya untuk hari 
Seksa, 

There is no homework today. rift' 

PR hari ini. 

Take a worksheet before you leqplyy' (5 

^Ambil lembar tugas sebelum kalian 
Jreranjak pulang. 


Memberika^Pujiap. kepada Peserta Didik 



Bahasa Indonesia 

Very good. 

Bagus sekali. 

That's very gdftti. 

Itu bagus sekali. 

Well don^pf\* 

That's nic<\ 

Bagus sekali. 

Itu bagus. 

I like that. 

Saya suka itu. 

Marvellous. You did a great job. 

Hebat. Kamu melakukan tugasmu 
dengan baik. 

Terrific. 

Luar biasa. 

Wow! 

Wow! 



















Good. 

Bagus. 

Well done! Congratulations. 

Hebat. Selamat ya! 

Fantastic. 

Fantastik. 

Menyatakan Bahwa yang Diungkapkan Peserta Didik, Benar 

English 

Bahasa Indonesia 

Right. 

Benar. 

Yes. 

Ya. 

Fine. 

Baik. X 

Quite right. 

Cukup benar. 

That's right. 

Itu benar. 

That's it. 

Itu benar. A 

That's correct. 

lll "w 

Itu ciikiip benar. ^ 

That's quite right. 

Yes, you've got it. 

,. i , v .*‘ 

Ya, kamu benaf- 

You’ve got the idea. _. . 


There's nothing wrong with your ansu&bk 

xfidak a^fa yang salah dengan 
jawalgaryTu. 

What you said was perfectly all righj^ 

Ya«g kamu katakan sangat tepat. 


Menyatakan yang 


gkapkan Peserta Didik Kurang Benar 


En §MQ * 

Bahasa Indonesia 

Not really. 

Tidak seperti itu. 

Unfortunately nb{* _ 

Sayangnya tidak seperti itu. 

I'm afraid that's not quite right. 

Maaf, itu tidak cukup benar. 

You can't say that, I'm afraid. 

Tampaknya kamu tidak bisa 
mengatakan demikian. 

You can't use that word here. 

Kamu tidak bisa menggunakan kata 
itu di sini. 


fill SMP/MTs 























Good try, but not quite right. 

Bagus sudah mencoba, tetapi 
jawabanya kurang tepat. 

Not exactly. 

Tidak seperti itu. 

Have another try. 

Cobalah lagi. 

Not quite raight. Try again. 

Tidak cukup benar. Coba lagi. 


Memberi Ucapan Selamat kepada Peserta didik 


English 

Bahasa Indonesia 

Have a nice weekend. 

Selamat berakhir pekan. 

Selamat berlibur/natal. < v / 

Have a good holiday /Christmas. 

Enjoy your holiday. 

Nikmati liburan kaliay^ ♦ 

I hope you all have a nice vacation. 

Saya forharap kalian semua 
menikmati liburan yang indah. 

Happy birthday, Joni. 

ulffig^tghn, Joni. 

Sani has a birthday today. Let's sing the 
song "Happy Birthday." 

aani berulafig tahun hari ini. Mari kita 
semrja tnenyanyi lagu "Selamat ulang 
talmg'*. 

Happy Lebaran! _ Qp 

St* a mat Lebaran! 

Merry Christmas! _ 

\ehamat Natal! 

I hope you all have a goMrepan. 

*5aya berharap kalian semua akan 
merayakan lebaran dengan baik. 

Happy Easter. ^ XT' <<?& ^ 

Selamat Paskah. 

Hapy Birthday! 

Selamat ulang tahun. 

God bless you. ^ 

Semoga Tuhan memberkati kalian. 

Good luck! 

Semoga berhasil. 

I hope you win. /"V 

Saya berharap kalian menang. 

I hope you u)jtfS<$%et a cold. 

Saya berharap kamu tidak sakit. 




















Memberitahu Waktu Mengerjakan Tugas Hampir Selesai 


English 

Bahasa Indonesia 

It's nine o'clock. We will have to stop 
now. 

Sekarang pukul 9. Kita harus berhenti 
sekarang. 

It's almost time to stop. 

Waktunya hampir habis. 

I'm afraid it's time to finish now. 

Maaf, waktunya untuk berhenti 
sekarang. 

It's almost time. We'll have to stop here. 

Waktunya hampir habis. Kita harus 
berhenti sekarang. 

Here's the bell we must stop working 
now. 

Bel sudah berbunyi jadi kita harus 
berhenti sekarang. + 

That's the bell. It's time to stop. 

Bel berbunyi. Waktunya berhenSy 

All right! That's all for today, thank you. 

Baiklah. Cujoip untuk hari ini. Terima 
kasih. W JXJQS 

All right. You can put your things away 
and go. 

Baiklah. Kalian bisa mfembereskan 
semuanya danpifiSgr_ 

That's all what we do for today. You can 
go now. 

Jnilah yang krasPkerjakan hari ini. 
<KyJian biSjffismaffg sekarang. 

It isn't time to finish yet. _ 

relun^yjSSynya berhenti. 

There are still three minutes to go. /Vy 

M^yi^rlBa waktu 3 menit. 

We still have a couple of minu^eq^xS^ 

MaSih rersisa beberapa menit lagi. 

There’s another seven miruittPbS r 

Masih tersisa 7 menit lagi. 

This lesson isn't supposed to finish until ten. 

Our watch must be t^^lst. 

We seem to have finished zjtefc%iy€utes 
early. _'_ _ 

'Pelajran mestinya tidak selesai hingga 
pukul 10. 

Jam kita pasti terlalu cepat. 

Tampaknya kita selesai beberapa 
menit lebih awal. 

We have an extra six^^^es. 

Kita punya waktu tambahan selama 6 
menit. 

It seems that ivlH^bfhree or four 
minutes to spare. ^ 

Tampaknya kita masih punya waktu 3 
sampai 4 menit. 

There isn't any point in starting 
a new exercise. 

Tidak perlu memulai latihan baru. 

Sit quietly until the bell rings. 

Duduklah tenang sampai bel ber¬ 
bunyi. 


^III SMP/MTs 








Meminta Peserta Didik Mengerjakan Tugas di Waktu lain 


English 

Bahasa Indonesia 

We'll finish this next time. 

Kita akan menyelesaikan ini lain 
waktu. 

I don't think we've got time to finish this 
now. 

Saya tidak merasa bahwa kita punya 
cukup waktu untuk menyelesaikan 
ini. 

We'll read the rest of this chapter on 
Wednesday. 

Kita akan membaca sisa dari bab ini 
hari Rabu. 

We'll finish this exercise in the next 
lesson. 

Kita akan menyelesaikan latihan ini 
dipelajaran yang akan datang. 

We've run out of time, but we'll go on 
with this exercise next time. 

Kita sudah kehabisan wakhijNfetapi 
kita akan meneru skandcPfeihan ini lain 

wakl K -sftx _ 

Kita akan mcnqrpskan mengerjakan 
ini l(ffi^yttu. 

We'll continue working on this chapter 
next time. 

I'm not going to give you any homework 
this time. 

saya tidakvfkan memberika PR saat 

You have to finish the exercise atlvfme^ 

K^iarrperlu menyelesaikan ini di 

Do the rest of the exercise atfkmSr 
homework for tonight. V/V \lgP 

4Cerjakan latihan lainnya sebagai PR 
imalam ini. 

You have to read thdasx^agraiffigL~' 

h0Tne i _ 

Kalian haru membaca paragraf 
terakhir di rumah. 

Finish the taskv^^yworkil^miJnt the 
moment, and abtye resj&mmtK. 

Do this exercise atjtome. 

Selesaikan pertanyaan yang kalian 
kerjakan saat ini, dan selesaikan 
sisanya di rumah. 

Selesaikan latihan ini di rumah. 

There will be aJ&^lated to this exercise 
on Monday^Q*^ _ 

Akan ada tes di latihan ini pada hari 
senin. 

We'll conttf^Sthis chapter next Saturday. 

Kita akan melanjutkan bab ini sabtu 
depan. 









Meminta Peserta didik Berhenti Mengerjakan Tugas 


English 

Bahasa Indonesia 

Stop working now. 

Berhenti mengerjakan sekarang. 

Would you stop writing, please? 

Berhentilah mengerjakan. 

Pens/pencils down. 

Pulpen/pensil diletakkan di meja. 

Put your pens/pencils down. 

Letakkan bulpen/pensil kalian di atas 
meja. 

I'm afraid I'll have to stop you now. 

Maaf, kita harus berhenti sekarang. 

Time is up. Stop writing. 

Waktunya habis. Berhentilah menulis. 

I think you've had enough time for this. 

I'm afraid it's time to stop. 

Menurut saya, kalian sudah 
mempunyai cukup waktu di bagian 
ini, saatnya untuk berhenti. ^ 

Would you finish working on the 
sentence? 

Silakan seleeaikan kalimatyang kalian 
kerj akan saft ini. 


Meminta Peserta Didik Tidak % 


Saat Tes 


English ^ 

^^phasa Indonesia 

Close your books. 

Tutfatpipm kalian. 

Please close all your books. 

$emua buku silahkan di tutup. 

Turn your books over. \ ■ Sj 

jgaffickan buku kalian. 

Put your books away now.* 

aingkirkan buku kalian. 

I don't want to see anjfimK vyentmnm 
desks. _V 

Saya tidak ingin melihat ada buku 
yang di buka di atas meja. 

Put the books on my tableSlSvC'* / 

_^_ 

Kumpulkan semua buku di atas meja 
saya. 

Don't forget to wrtibfjmtnhame on the 
answer sheet. _ 

Jangan lupa menulis nama kalian 
di lembar jawaban. 

Leave your answv\meets on the desk as 
you go out. 

Tinggalkan lembar jawaban kalian 
di atas meja ketika kalian keluar. 

Have you all handed in your test book? 

Apakah semua sudah mengumpulkan 
buku tesnya? 

Is there any one who hasn't returned his/ 
her test book? 

Apakah ada yang belum 
mengumpulkan buku tes? 


^III SMP/MTs 

















Menegur Peserta Didik Bila Ramai atau Membuat Masalah 


English 

Bahasa Indonesia 

Stop doing that! 

Hentikan! 

If yon aren't quiet, I'll send you out. 

Jika kamu tidak tenang, saya akan 
mengusir kamu keluar. 

One more word and you must stay behind 
until the class is over. 

Satu peringatan lagi dan kamu harus 
berdiri di belakang sampai pelajaran 
usai. 

This is the last time I have warned you. 

Ini terakhir kali saya memperingatkan 
kalian. 

I've just had enough from you. 

Listen to me! 

Sudah cukup! Dengarkaij s^^ 


Memberi Perintah Sederhana 


English 

\®££abasa Indonesia 

Come over here. 


Clean the whiteboard. 

BemFtkan papan tubs. 

Come in. A 

^^fe^klah. 

Go out. _» 

^rceluarlah. 

Stand up. 

Sit down. 

Berdirilah. 

Duduklah. 

Close the door-AA^ 

Tutup pintunya. 

Don't speak toof&t. 

Jangan bicara terlalu cepat. 

Don't be lazy. 

Jangan malas. 

Stand by your deskj. p 

Come to the fMrf'mrthe class. _ 

Berdirilah di dekat mejamu. 

Majulah ke depan. 

Put yourstefri$*down. 

Letakan tangan kalian ke bawah. 

Show me yakr pencil. 

Perlihatkan pensil kalian. 

Put your hands up. 

Angkat tangan kalian. 

Don't come late. 

Jangan terlambat. 

Don't be noisy. 

Jangan ramai. 



















Mengecek Apakah Peserta Didik Sudah Paham 


English 

Bahasa Indonesia 

Right? 

^DK? 

Is that clear? 

Clear, So far? 

Do you get it? 

Do you follow me? 

Do you understand? 

Know what I mean? 

Do you know what I mean? 

Do you understand what I mean? 

Are you with me? 

That's clear. Isn't it? 

Benar? 

Oke? 

Sudah jelas? 

Sejauh ini jelas? 

Kalian paham? 

Kalian mendengarkan saya? 

Kalian mengerti? 

Paham apa yang saya maksud? 

Kalian paham apa yang saya mcH^wa? 
Kalian paham apa yang sayjf^tksud? 
Kalian men^ltengarkan saya? 

Meminta Peserta Didik Mengi 

ulangi Apa yang Dikatakan 

English ">2®? 

Pardon? 

Sorryl <SjjST gj 

I don't get it. 

I beg your perdon. Jw 

Once again, please. V 

What did you say? 

One more time, please. ^ ^ 

Say it again, please^\\J _ 

I don't understands 

What was that agcfin? 

rQv^flahasa Indonesia 

^6aya tidak mengerti. 

Seperti ini? 

Sekali lagi? 

Kamu bicara apa? 

Sekali lagi. 

Katakan lagi. 

Saya tidak mengerti. 

Apa, sekali lagi? 

I'm sorry I didn't catch that. 

I'm sorry I didn’t here what you said. 

Maaf, aku tidak paham. 

Maaf, aku tidak bisa mendengar yang 
kamu katakan. 

What was the first sentence again, please? 
What was the last sentence again, please? 

Apa kalimat pertamanya? 

Apa kalimat terakhirnya? 















Berkaitan dengan Membaca Bacaan 


English 

Bahasa Indonesia 

Let's read. 

Mari kita baca. 

First of all, I'll read it to you. 

Pertama-tama, saya akan membacakan 
dulu untuk kalian. 

Let's read the text aloud and I'll read it to 
you first. 

Mari kita baca teksnya dengan keras 
dan saya akan membacakannya dulu 
untuk kalian. 

Read the first five lines. 

Bacalah lima baris pertama. 

Three sentences for each of you. 

Tiga kalimat untuk masing-jnasing 
dari kalian. 

Read to the end of line 4. 

Bacalah sampai akhir bari^/ 

Read the sentence aloud. 

Bacalah kalimatnya dengan keras. 

Another sentence, please. 

Silak^^kalimat Se^^|tnya. 

Stop there, please. 

<§eip|nli di * 

Bergiliran membacanya. 

Let's read it in turn. 

Read the passage silently. 

Bacalaq»acaanya dalamhati. 

Read the next three lines. 

B^Bgfc^baris selanjutnya. 

That's enough, thank you. Go onGqmhig,. 
Mira. __ 

(^iy<up, terima kasih. Lanjutkan 
*membaca, Mira. 

Sandy, you can be Mr.BqWmbd DirtbsUttf? 
read the part of Mr^ffeffikhis timgfj 

^Sandy, kamu jadi Pak Beni dan Dina 
kamu baca bagiannya Bu Beni kali ini. 


id the part of Mrs^etifthis time, , kamu baca t 

Mengulangi M^teri Pelajaran Terdahulu 

T3 



Bahasa Indonesia 

Let's review $(fcplesson. 

Do you nwptyer what you studied last 
week? 

Mari kita ulangi pelajaran terdahulu. 

Apakah kamu masih ingat apa yang 
kalian pelajari minggu lalu? 

What did you study in the last meeting? 

Apa yang kalian pelajari di pertemuan 
terakhir? 

Let's see what we discussed in our last 
meeting. 

Mari kita lihat apa yang kita bicarakan 
dipertemuan terakhir. 















Before we start a new lesson, let's review 
what you have learned. 

Sebelum memulai materi pelajaran 
baru, mari kita mengulang apa yang 
sudah kalian pelajari. 

Where did we stop last time? 

Di mana kita berhenti di pertemuan 
terakhir? 

How far did we get last time? 

Sampai di mana kita di pertemuan 
terakhir? 

Where did we stop reading last time? 

Di mana kita berhenti membaca di 
pertemuan terakhir? 

What were we talking about last time? 

Apa yang kita bicarakan minggu lalu? 

Let me refresh your memory. Last time we 
talked about . 

Akan saya segarkan ingatan kalian, 
minggu lalu kita bicarakan ten tang..... 

I still remember correctly, we were on 
page 35. Right? 

Saya masih ingat benar. Minggu lalu 
kita sampai halaman 35. Be^cffikcfn? 

Let's revise some of the things we 
discussed last week. Where were we? 

Mari kita rrAgulangi bejperapa hal 
yang kita bicarakan ipinggu lalu. 
Samp^lyliana HeO 


Mengurutkan Aktivitas di I 


English 

' Bahasa Indonesia 

First of all, we'll discuss whp^mmbn is. 

Ifertama-tama kita akan membahas 
siapa Newtown itu. 

Firstly I'll give some comm&jRoriWlG^. < 

assignment _Wy 

Let's first see the videos 

Pertama-tama saya akan memberi 
sedikit komentar tentang tugas kalian. 

Pertama-tama mari kita lihat videon- 

First of all, you can do tjMwrptest with 
your books open. , V\) 

_ 

Pertama-tama kalian bisa mengerjakan 
pre-tes dengan buku terbuka. 

Second we'll haijefwfwl discussion on 
theory of gravity^ 

Kedua, kita akan mendiskusikan teori 
gravitasi. 

Next I would like you to... 

Berikutnya, saya meminta kalian 
untuk... 

Now, could you take out your workbook? 

Berikutnya, silakan ambil buku latihan 
kalian. 


^III SMP/MTs 














If you have done that, you can continue 
with exercise 4. 

Jika kalian sudah selesai, kalian bisa 
meneruskan ke latihan 4. 

After that, you can exchange your work 
and check your friends'. 

Pekerjaan kalian akan memeriksa pek- 
erjaan teman kalian. 

Finally, we can discuss the questions on 
page 50. 

Akhirnya, kita bisa mendiskusikan 
pertanyaan di halaman 50. 


Menjelaskan dan Menanyakan PR Peserta Didik 


English 

Bahasa Indonesia 

Where is your homework? 

Di mana PR mu? 

Page 6 is your homework. 

Halaman 6 akan menjadi PR kalian. 

Exercise 10 is your homework 
for tonight. 

Latihan 10 akan mei^jj^i^R kalian 

mala^L^i. _ 

PR kalian adalah mengerjakan 
^Sftan 6>h^Mjram50. 

Your homework would be doing 
exercise 6 on page 50. 

Do the last three exercises for Saturda 

Kerjakdiqj34atihan terakhir untuk hari 

SabhiXN^ 

Do up to exercise 8. _/Vy 

Ke^hkan sampai latihan 8. 

Don't forget about your homqrfmfcr A 

Jangan lupa PR kalian. 

First, a few words abouiyquNy^ezwrmR 

^Pbrtama-tama, saya berikan sedikit 
penjelasan tentang PR kalian. 

Remember your hom^ggfk. 

Ingat PR kalian. 


\fivV V 7 

Membagi Buku Handout atau Gambar 



Bahasa Indonesia 

One booPfaPhvo. 

Satu buku untuk berdua. 

One for two. 

Satu untuk berdua. 

One book for every three pupils. 

Satu buku untuk setiap 3 peserta 
didik. 

There is one dictionary for each group 

Ada satu kamus untuk setiap 
kelompok. 



















Could you share with Ahmad, please. 

Silahkan berbagi dengan Ahmad. 

I'm afraid I haven’t got enough copies. 

Maaf, tampaknya fotokopiannya tidak 
cukup untuk dibagikan. 

I'm afraid there is not enough 
for everybody. 

Maaf, tampaknya potokopianya tidak 
cukup untuk semua. 

Take one and pass them on. 

Ambil satu lalu bagikan ke yang lain. 

Pass these to the back. 

Bagikan ini ke belakang. 

There are only enough nine pupils 

Hanya akan cukup untuk 9 peserta 
didik. 

Share with Ali this time. 

Berbagi dengan Ali kali ini. 

You will have to share with him. 

Kamu harus berbagi dengan dia. v 


Berkaitan dengan Penggunaan Buku 




English 

/l^ias^^^^esia 

Get the book from the self. 

Ambil bukunya dtari rak buku. 

Take your book out of your bag. 

Ambil bulyji d^ri tas kalian. 

Fetch the book from the teachers' rooni-W 

^^mbilj^l^^ri ruang guru. 

Has everybody got a book? _-ya 

i\pa, sfuAua sudah dapat bukunya? 

I hope you all get a copy of exercis^N^j 

Say^W'rharap semua sudah 
' arvepd'apatkan 1 lembar dari latihan 3. 

Is there anybody without oj 

Is there anybody who hasn^jgot a copjf? 

Can everybody see a copy of t^text? 

Ada yang belum mendapat bukunya? 
Ada yang belum dapat fotokopiann- 

y a? 

Bisa semua melihat fotokopian 
teksnya? 

Where's your book, Joni^. p 

Di mana bukumu Joni? 

Don't forget your kp&)dct time. _ 

Lain kali, jangan lupa bawa bukumu. 

Make sure you^ftg^tkon Monday. 

Pastikan kamu membawanya hari 
Senin. 


YIII SMP/MTs 












Meminta Peserta Didik Membuka Unit dan Bab Tertentu 


English 

Bahasa Indonesia 

Books out, please! 

Bukunya di keluarkan! 

Open your book, please. 

Buka buku kalian. 

Open you book on page 18. 

Buka buku kalian di halaman 18. 

Look at page 20. 

Lihat halaman 20. 

Now open page 25. 

Sekarang buka halaman 25. 

Turn over the page. 

Buka halaman berikutnya. 

Over page 15. 

Sampai halaman 15. 

Turn to the next page. 

Buka halaman berikutnya. ^ 
Halaman berikutnya. \ 

The next page, please. 

Let's move on to the next page. 

Mari kita lanjutkan kq/ffcW^nan 
berikfa^a. . 

I want you to turn to chapter 3 on page 

135. 

Saya meminta kalian buka Bab 3, 

Now turn back to page 15. _ 

Sekarans kdmbali buka halaman 15. 

Turn back to the previous page. 

Kerafealrrefmalaman sebelumnya. 

You'll find the exercise on page 

unit 2. j 

Kajiah akan menemukan latihan di 
£feytan 40 unit 2,_ 

Look at exercise 10 on page 4. \ %' 

%jhat latihan 10 di halaman 4. 

Have a look at the gryph on page 

lihat grafik di halaman 25. 


Mene 


Ei^V 

Bahasa Indonesia 

I'll give you a teyffih tfiese lessons/ 
chapters sonttfpfy^iext week. 

Please pic^f^a copy of the exercise as 
you leave. 

Saya akan memberikan tes di 
pelajaran/Bab ini suatu kali minggu 
depan. 

Silakan ambil satu fotokopian latihan 
ketika kalian keluar. 

Remember to take a sheet as you leave. 

Ingatlah untuk mengambil satu 
lembar ketika kalian keluar. 

Collect a copy of your homework from my 
desk. 

Ambil fotokopi PR kalian dari meja 
saya. 














Mengecek Apakah Peserta Didik Sudah Paham dengan Teks 
yang Sudah Dibaca 


English 

Bahasa Indonesia 

Is everything clear? 

Apa semuanya sudah jelas? 

Do yon understand everything? 

Apa kalian sudah paham semua? 

Is there anything you don't understand? 

Apakah ada sesuatu yang kalian tidak 
paham? 

Do you know the meaning of the word... ? 

Apakah kalian paham arti dari kata ... 

? 

Are there any words you don't know? 

Apakah ada kata yang tidak kalian 
mengerti? 

Are there any strange words or 
expressions? 

Apakah ada kata atau ekspresi pteig 
terasa aneh?^ * 

Are there any phrases you don't know the 
meaning of? 

Apakah actf^isa yang ftd|k kalian 

Are there any questions on this text? 

ApakffiS^taryaggttgmang teks ini? 

Is there anything else you would like to 
ask about? _ 

♦Ada hal lain ^ng. ingin kalian 

Are there any words you're 
unfamiliar with? 

^^akahwla kata yang tidak kalian 
kenal?^A 

Has anybody got anything to gskifcomr 
this text? 

A|j|lw*ig ingin bertanya tentang teks 

Menanyakan P&sterta didik Su< 
yangDicari 

«*r 

dahkah Menemukan Halaman 

Engli^ETV o' 

Bahasa Indonesia 

Have you all found ^yflace? 

Sudah kalian temukan letaknya? 

Seven lines doivt^mK _ 

Tujuh baris ke bawah/ke atas. 

It's on the left/right. 

Di sebalah kiri/kanan. 

It's at the bottom of the page. 

Di bagian bawah halaman. 

It's in the top left-hand corner. 

Di pojok kiri atas. 

It's about halfway down. 

Setengah ke bawah. 

About the middle of line 15. 

Sekitar tengah-tengah dari baris ke-15. 


^III SMP/MTs 












The picture is at the top of the page/ 
at the very top. 

Gambarnya ada di bagian atas 
halaman. 

The line is in the middle of the page. 

Barisnya ada di tengah-tengah 
halaman. 

It's somewhere near the top/bottom of the 
page. 

Itu di dekat bagian atas/bawah 
halaman. 

It's in the very middle of the page. 

Tepat di tengah-tengah halaman. 

About three-quarters of the way down. 

Sekitar 3 A ke arah bawah. 

It's ten lines from the top/bottom. 

Sepuluh baris dari atas/bawah. 

Paragraph three, line two. 

Paragraf 3, baris 2. 

(The) last line in the second paragraph. 

Baris terakhir di paragraf kedua. 

*** 

Meminta Maaf kepada Peserta didik 

_ _ 

English 

B,a|if*^ndonesia 

I'm sorry. 

Qhf. 

I'm terribly sorry about that. _V\ 

Say^stgpKIh minta maaf. 

Sorry about that. 

M\&®K?ang hal itu. 

Sorry, that was my fault. /xViV* 4 

^Jkgyitu kesalahan saya. 

Excuse me. 

i^rmisi. 

I've made a mistake (m^hcWsMd 

ry, I didn't notice ilCjrftr i 

oaya membuat kesalahan di papan tu¬ 
bs. Maaf, saya tidak memperhatikan. 

Excuse me for a nwmmtl 'ITMJJftck in a 
moment. Wy 

Maaf saya keluat sebentar, saya akan 
segera kembali. 

Carry on with mat exqS&\!mle 

I'm away. _wYV_ 

Teruskan mengerjakan latihan ketika 
saya pergi ke luar. 


Would you excuse « 
just got to 


hr a moment? I've 
headmaster. 


Maaf sebentar, saya harus bertemu 
kepala sekolah. 














Meminta Peserta Didik Lain Menanggapi Pendapat 


English 

Bahasa Indonesia 

Anybody else want to comment on this? 

Apa ada yang lain yang akan 
menanggapi? 

Have you got anything to add to what 

Rina said? 

Who agrees/disagrees with Irwan? 

Apa ada yang ingin menambahkan 
dari apa yang dikatakan Rina? 

Siapa yang setuju/tidak setuju dengan 
Irwan? 

Does anybody share Dina’s oppinion? 

Apa ada yang sependapat dengan 

Gina, what do you thing about this? 

pendapat Dina? ^ 

Gina, bagaimana pendapatmu merige- 
nai hal ini? 

Could someone sum up what has been 
discussed? 

Perhaphs we could come back to what 

Fery said earlier. 

Apa ada yang bisa merangkunt efpa 
yang su d ahdipn gkapkaiy? 

Mungkin kita bisa kembali ke 
pend |ip^»EerysebJ^i»nya. 

Meminta Peserta didik Meitjej 

Laskan Kembali Pendapatnya 

English ~ 

Do you really think so? /Owy 

Is that your honest opiniom^Q)- 

_ (2j£\ Bahasa Indonesia 

Kdmu sungguh berfikir demikian? 
Apakah itu pendapatmu sejujurnya? 

Is that what you honestly^Mhk? \\y) 

You're convinced of this, 

Apakah itu yang sejujurnya kamu 
katakan? 

Kamu sudah yakin dengan hal itu, 
bukan? 

I'm not so sure abouttl£it\ ♦ 

Well, that all deperh^h&Wiat? 

I'm not sure wffd^^umean? 

Saya tidak yakin dengan hal itu. 

Itu tergantung, pada apa? 

Saya tidak yakin dengan apa yang 
kamu maksudkan. 

I'm not sure what you are saying. 

Saya tidak yakin dengan apa yang 
kamu katakan. 

Could you explain what you mean? 

Kamu bisa jelaskan lagi maksudmu? 


























Menawarkan Siapa yang Mau Mengerjakan 


English 

Bahasa Indonesia 

Who would like to do this? 

Siapa yang mau mengerjakan ini? 

Who would like to write the answer on the 
board? 

Siapa yang mau menulis jawabannya 
di papan tubs? 

Who'll write that up on the whiteboard? 

Siapa yang mau menulis di papan 
tubs? 

Who want to be Mrs. Fery ? 

Siapa yang ingin menjadi bu Fery? 

Who'd like to be the reader? 

Siapa yang ingin menjadi pembaca? 

Who wants to change the pictures? 

Siapa yang mau mengganti gambiy-? 

Anybody willing to clean the board 
for me? 

Ada yang mau membantu V 

membersihkan papan tubs imtuiS 
saya? 



Menanggapi Pendapat Peserta Didi^S 


English 

vf^Jpiea Indonesia 

Isee - && 

oaya rrapMi. 

I get your point. 

Saya^aham maksudmu. 

That's a very good answer. 

^jrophvaban yang sangat bagus. 

What you said is very int&stbSv' R 

Yang kamu katakan sangat menarik. 

Yes, that’s true. _ AQw ♦ 

Is that so? 

ra, itu benar. 

Seperti itukah. 

Really? ^ 

Sungguh? 

That's a very good point. _ 

Itu pendapat yang bagus. 

Why? X* V 

Mengapa? 

In what way? 

Why do you thth^tx* 

Dalam hal apa? Bagaimana? 

Mengapa kamu berpendapat 
demikian? 

What makes you say that? 

Alasannya apa kamu bisa berkata 
demikian? 

Is there any evidence to support what you 
say? 

Apa ada bukti untuk mendukung apa 
yang kamu katakan? 


i/III SMP/MTs 















Menyatakan Bahwa Anda Kurang Sehat 


English 

Bahasa Indonesia 

I'm sorry I can't speak clearly. I have got 
a sore throat today. 

Maaf saya tidak bisa bicara dengan 
jelas. Tenggorokan saya sakit hari ini. 

I'm afraid I'm not feeling very well today. 

Maaf, saya tidak begitu sehat hari ini. 

I'm afraid I can't speak loudly. 

Maaf, saya tidak bisa bicara keras. 

I have a sore throat. 

Saya sakit tenggorokan. 

I have a headache. I'll give you an 
assigment to make a summary of 

Chapter two. 

Saya sakit kepala. Saya akan memberi 
tugas untuk membuat Bab 2. 

V 

If you don't mind, I'll sit down. I have got 
a stomachache. 

Jika kalian tidak keberatan, saya akan 
duduk saja. Saya sakit perm. 

Memberitahu Peserta didik H^^^pidah Rmang 

English 

^^^JgTlasa Indonesia 

Sorry, children, we've got to move 

Majtfixp^-anak. Kita harus pindah 

Miss Siska will take you to 

fSS^Tska akan mengantar kalian ke 
Jkang4. 

Go and join class 
listening class. 

Keluar dan bergabunglah dengan 
kelas 1A untuk kelas listening bahasa 
Inggris. 

111 leave Miss Fela some work to give you. 

Saya akan meninggalkan tugas ke Bu 
Fela untuk diberikan kepada kalian. 

This is my last lessqfiwtyi you. Go out 
quietly and move/teu'cpm 4. 

Ini pertemuan terakhir dengan kalian. 
Keluarlah dengan tenang dan pindah 
ke ruangan 4. 

Try not bqjnqfc&any noise as you move to 
room 6. > 

Jangan bikin gaduh ketika kalian 
pindah ke ruangan 6. 

Stand up in line and wait until the bell 
rings. Then move to room four. 

Berdiri dalam barisan dan tunggu 
sampai bel berbunyi. Lalu pindahlah 
ke ruang 4. 

Wash your hands before you move to the 
biology laboratory. 

Cuci tangan kalian sebelum kalian 
pindah ke lab biologi. 
















Memberitahu Peserta Didik Agar Memperhatikan 


English 

Bahasa Indonesia 

Attention, please! 

Perhatikan! 

Pay attention now! 

Sekarang perhatikan! 

Look over here. 

Lihat ke sini. 

Look at me. 

Lihat saya. 

Can I have your attention, please? 

Bisa kalian memperhatikan? 

Try to concentrate now. 

Coba untuk berkonsentrasi sekarang. 

Don't look out of the window. 

Jangan lihat keluar dari jendela. 

Eyes to the front, please. 

Mata ke depan. 

Everyone, please look at the blackboard. 

Kalian semua, lihat papan tulis.\^ 

Let’s look at the sentences on the board. 

Mari kita lihat kalimat dipa^^ thlis. 

Look at the pattern on the board. 

Lihat pola dTpapan tul^lt 




Berkaitan dengan Penggunaan Pa 


English 

> ^J^frasa Indonesia 

Come and stand by the blackboard. 

Ke sirtraan berdiri dekat papan tubs. 

Whose turn is it to write the sejitejhemf? 

j^SPbrnsiapa sekarang yang menulis 
jEffinat di Sana? 

Come and write the wordcbUm^boardC^ 

_ JTM- 

Write that on the boardfy 

JRffe sini dan tubs kata itu di papan 
tubs. 

Tubs di papan tubs. 

Write it next tolabovelbellmflspQjord. 

Tubs di samping/di atas/di bawah 
kata tersebut. 

Here's a piece of cha\k,<fifote*it up on 
the board. _ 

Ini kapurnya, tubs di papan tubs. 

Take a board write the sen¬ 

tence on the whiteboard. 

Ambil spidolnya dan tubs kabmatnya 
di papan tubs. 

Come out and draw a cat on the 
blackboard. 

Ke sini dan gambar seekor kucing di 
papan tubs. 


^III SMP/MTs 













Meminta Peserta Didik Membaca Teks Kembali 


English 

Bahasa Indonesia 

Louder, please. 

Bisa lebih keras lagi? 

Speak louder, please 

Bisa bicara lebih keras lagi? 

Please, don’t be too fast, I can’t follow. 

Jangan cepat-cepat, saya tidakbisa 
mengikuti. 

There’s no need to shout. 

Tidak perlu berteriak. 

Once again, please. 

Sekali lagi. 

Once again, but more fluently. 

Sekali lagi, tetapi lebih lancar. 

Let’s try it again. 

Mari kita coba lagi. 

Try it again from the beginning. 

Coba lagi dari awal. ^ 

The whole sentence, please. 

Kalimat semuanya. /N ♦ 

Use a complete sentence. 

Guna jcajn kali rr\a t^l^gfebp. 


Memberi Nilai pada Latihan 


6 ^# 


English 

Nb*£N Bahasa Indonesia 

What is your score? 

jllefeapa skor kamu? 

What's your total point? 0^7 _ t 

Berapa total skor kalian? 

Count up your pointer*, ■* * 

Hitung nilai kalian. 

Anybody with one nfcdMlt? Cjrv 
Two mistakes? * 

Ada yang salahnya hanya satu? 

Salah dua? 

One point for ^ewrighPapSttyr. 

Satu angka untuk setiap jawaban 
benar. 

Minus two for everyytjig answer. 

<r\> 

Minus dua untuk setiap jawaban 
salah. 

Give yoursetyphjtQint for every 

correct ai&nij* _ 

How man-joints do you get? 

Beri satu angka untuk setiap jawaban 
benar. 

Berapa skor yang kamu dapatkan? 

















Daftar Pustaka 


Azar, B.S. (2009). Understanding and using English grammar. London: Pearson 
Longman. 

Allan, G. (2011). Intertextuality (2 nd Edition). Abingdon: Routledge. 


Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: a social cognitive theory. 
Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 

Bradford, A. (2007). Motivational orientations in under-researched ELL contexts+fimFj 
ings from Indonesia. RELC Journal. 38(3): 302-323 


Bybee, J. (2010). Language, usage and cognition. Cmabridgc 
Press. 

Callaghan, M. & Rothery, J. (1988). Teaching fact 
East Disadvantaged Schools Program. 

Carter, R. & McCarthy, M. (2006). Cambrik 
guide. Spoken and written Engli ’ 
bridge University Press. 


rsity 


etropolitan 


Celce-Murcia, M., Dornyei, S. 
a pedagogically motivat 
Linguistics . 6(2): ^@5O y 

Christie, F. & Derewiai 




;h. A comprehensive 
'ambridge: Cam- 


). Communicative competence: 
X speifications. Issues in Applied 


<chfbl discourse. London: Continuum. 
language. Cambridge: Cambridge University 


02). Teaching language in context. Melbourne: Ox- 

lekatan Genre-Based dalam Pengajaran Bahasa Inggris: 
Luk Guru. Bandung: Rizi Press, Indonesia. 

Gerot, L. dan P. Wignell. (1995). Making Sense of Functional Grammar. Sydney: 
Antepodean Educational Enterprises. 


Gibbons, P. (2009). Scaffolding language and scaffolding learning: teaching second 

language learners in the mainstream classroom. Purthsmouth NH: Heineman. 






Graddol, D. (2000). The future of English. The British Council. http://www.ocolclo. 
gc.ca/docs/f/Future of English, pdf, dibuka Selasa, 28 Desember 2010, jam 
05.05. 


Guariento, W. & Morley, J. (2001). Text and task authenticity in the EFL classroom. 
ELT Journal. 55 (4): 347-353. 

Gusrayani, D. (2013) Teaching English for Young Learners: Sebuah Telaah 
Konsep Mengajar Bahasa Inggris kepada Anak-Anak. Sumedang: UPI 
Kampus Sumedang. 

Halliday, M.A.K. (1978). Language as Social Semiotic. London: Edward Arnold. 

Halliday, M. A.K. (1985). A Spoken and Written Language. Geelong: Deakin Uni¬ 
versity Press. 

Halliday, M. A. K. (1985b). Part A. In M.A.K. Halliday and R. Hasan. Lartgkagt, 
context, and text: aspects of language in a social-semiotic perspectm^. (J^elong, 
Vic.: Deakin University. 

Halliday, M.A.K. & Matthiessen, C. (2004). / 

Third Edition. London: Arnold. 

Humphrey, S., Love, K. & Droga, L. (201 f)t4^b 
secondary English teachers. Sy&^e^Pears( 

Joyce, deSilva, H. & Feez, S. 
ming and methodology. 

Keller, E. & S.T. Warner, 
ing Publicah 

Kem, R. (2000). 

Kirkpatrick,, 4. (2007). 
and Engjfih lax 

Kress, G. (1993). 

The powers*bJ 
Fab ^ 




Gambits. England: Language Teach- 


teaching.Oxford: Oxford University Press. 


glishes: Implications for international communication 
\ching. Cambridge: Cambridge University Press. 


as a social process. Dalam B. Cope, & M. Kalantis. (Ed.). 
tbacy: a genre-based approach to teaching writing. London: the 


rtvik, J. (2002). A communicative grammar of English (3rd Edition). 
'York: Routledge. 

Lee W. (1995). Authenticity revisited: text authenticity and learner authenticity. ELT 
Journal 49 (4): 323-328. 


Little, D., S. Devitt, dan D. Singleton.(1988). Autentic texts in foreign language 
teaching: theory and practice. Dublin: Authentic. 







Martin, J. R. (1984). Language, Register and Genre. Dalam Christie, F. (Ed.) Children 
Writing - Course Readings, Geelong: Deakin University Press. 

Martin, J.R. & Rose, D. (2008). Genre relations: mapping culture. London: Aquinox. 

Nosich, R. M. (2001). Learning to think things through: a guide to critical thinking in 
the curriculum. New Jersey: Prentice-Hall, Inc. 

Nunan D. (1988). The learner-centered curriculum. Cambridge: Cambridge Univer¬ 
sity Press. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional. 

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: the development of higher psychological pro¬ 
cesses. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. 


Wells, B. (1987). Appreticeship in literacy. Interchange 18(1): 109-123. 



Williams, G. (1993). Using systemic grm 
Unsworth. (Ed.). Literacy leami 
tice in primary school. Melbour 


Wells, G. (1999). Dialogic inquiry: towar 
tion (2nd Ed.). Melbourne: Cam! 



Young, L. dan Fitzgerald, B. (2006). 
society. London: Equinox. 


discourse influences 




